HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong 4920-1980) 
Jakob Octama 


'ABL 


26 SEPTEMBER 2012 


TERBIT 44 HALAMAN «4 KLASIKA 
NOMOR 088 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


KOMPA 


AMANAT 


HATI NURANI RAKYAT 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78.000,— 
Harga eceran Rp 3.500,— 


Banyak Putusan Bebas 
Perlu Dikoreksi MA 


JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Agung yang 
membatalkan vonis bebas mantan Bupati Sragen Untung Sarono 
Wiyono mendapatkan apresiasi. Namun, MA diingatkan, masih 
banyak putusan bebas terhadap terdakwa kasus korupsi oleh 
pengadilan tindak pidana korupsi di daerah yang belum di- 
koreksi. 

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson 
Yuntho, Selasa (25/9), mengungkapkan, setidaknya 68 terdakwa 
masih berstatus bebas oleh putusan pengadilan tipikor. MA baru 
menganulir tiga putusan bebas dari total 71 terdakwa, yaitu Wali 
Kota Bekasi (nonaktif) Mochtar Mohammad dan mantan Bupati 
Subang Eep Hidayat (keduanya divonis Pengadilan Tipikor 
Bandung) serta mantan Bupati Sragen Untung Wiyono (Peng- 
adilan Tipikor Semarang). 

Juru Bicara MA Djoko Sarwoko, yang juga Ketua Muda Pidana 
Khusus MA, kepada wartawan mengungkapkan, pihaknya sudah 
menerima hasil uji eksamin jumlah putusan bebas yang 
dilakukan ICW. Hasil eksaminasi itu dijadikan dasar pertim- 
bangan oleh MA untuk melakukan mutasi promosi hakim, 

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur sebe- 
lumnya juga mengungkapkan, putusan beba: 
oleh majelis kasasi yang dibentuk oleh Ketua MA. Para hakim 
agung akan memerik: -ara cermat apakah putusan bebas itu 
memang sudah semestinya atau sengaja dibuat bebas, 

Terkait soal putusan perkara itu, DPR tengah membahas 
sanksi terhadap hakim yang putusannya melanggar undang-un- 
dang, bertentangan dengan realit akat, dan menimbul- 
kan keonaran, Sanksi itu diusulkan agar hakim lebih berhati-hati 
dalam memutus perkara. 

Klausul hukuman penjara atau denda bagi para hakim agung 
yang salah memutus perkara itu tertuang dalam P: 
Rancangan Undang-Undang tentang MA. Dalam p 
sebutkan, para hakim agung diancam hukuman penj: 
lama 10 tahun atau denda paling besar Rp 10 miliar. 

Wakil Ketua Komisi TIT DPR Na Djamil 
man hukuman bagi hakim itu sebai alan, "Fr: 
belum 


Fraksi PKS, kat 
Fraksi PKS khawati 


n itu, Sebab, 
ru akan membuat hakim takut 
dalam mengambil putu n itu, pemidanaan juga dikha- 
watirkan justru akan merampas independensi hakim. 

Anggota Komisi TIT dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mus- 
topa, juga mengatakan, prinsipnya putusan hakim tidak bisa 


Insiden Kapal di Senkaku 


Pa Lg 


Sebuah kapal Penjaga Pantai Jepang (kanan) menyemprotkan air 
Timur, dekat Pulau Senkaku (Pulau Diaoyu) yang disengketakan, Sel 


pal ikan Taiwan, semer 


dikawal kapal patroli Penjaga Pantai Taiwan berlayar di pulau yang dikontrol Tokyo itu. Berita di halaman 11 


AFP/YOMIURI SHIMBUN 


a kapal Penjaga Pantai Taiwan (kiri) juga menyemprotkan air, di Laut China 
a (25/9). Kedua kapal penjaga pantai tersebut menyemprotkan air menyusul beberapa kapal ikan yang 


Pelaku Harus Dipidanakan 


Beri Sanksi Juga Jajaran Manajemen Sekolah 


JAKARTA, KOMPAS — Hanya dalam waktu 
setahun, 13 pelajar di Jabodetabek tewas 


RBAN 1 


IBAT TAI 


diintervensi, tetapi tetap harus ada perangkat untuk mengontrol 
perilaku hakim. 

Sementara itu, kata Juru Bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat 
Fajar, Komisi Yudisial meminta DPR meninjau ulang pasal 
pemidanaan terhadap hakim agung itu karena berpotensi meng- 
nggu independensi kekuasaan kehakiman. (NTA/ANA) 


(G) Nur Arifin (47), 27 Juti 2011, 


(8) Jasuli (15), 29 Maustus 2012, 
SMK Satya Bhakti, Jakarta Selatan, 


mengenaskan gara-gara tawuran, Yang terakhir, 
'SMP Negeri 6 Jakarta Timur, 


Alawy Yusianto Putra, siswa SMA Negeri 6, Jakarta 
Selatan, meninggal terkena senjata tajam, Sudah 
sepantasnya pelaku tawuran dihukum pidana, 


) Aldino Tukul Utama (14), 12 September Rudi Nouval Ashari (16), 30 Agustus 2012, 
2011, SMP Negeri 79, Jakarta Pusat, 


(G) intan Pratiwi, 3 November 2011, 


SMK Muhammadiyah, Bogor. 


Ahmad Yani (16), 30 Agustus 2012, 
SMK Negeri 39 Jakarta Timur. 


SMA negeri 10, Jakarta Pusat. 


Pendidik Arief nksi bagi manaje- 
Rachman, Selasa men sekolah juga ditu- MEN NNiN Dedy Triyuda (17), 12 September 2012, 
(25/9), meminta agar jukan sebagai pemberi SMK Budi Utomo, Jakarta Pusat. SMK Baskara, Depok. 


www.kompas.com k 


KOMPAS 


ni diprose 
hukum dan pela- 


efek jera agar kepala se- 
kolah, guru, komite 
kolah, dan orangtua 
wa bisa melaks 
pola pendidi 


Alawy Yusianto Putra Pa aji 


(15), 24 September 2012, 
SMA Negeri 6, Jakarta 


Ahmad Rois (15), 9 Februari 2012, 
SMP Negeri 60, Jakarta Pusat. 


(6) Muhammad Ramdani (17), 10 Maret 2012, 


ku dipidana sesuai un- 
dang-undang sehinggi 


layanan 


n yang 


Ulik Ou 6000 BACA JUGA HAL 25 Penarr Menurut, Kode SMK Bina Cipta Insani, Kabupaten Bogor. sea 
, Mus 1 Koordinator Koalisi Pendidik- — tawuran dan kekerasan antarmu- 7 i Kumi 1 
"4, badineekem pasa an Lody Paat menambahkan,  rid di sekolah arena guru SI Baya Dn) Karolawan (16/13 yi unta 
PT) 9g sanksi tak hanya diberikan kepa- sudah tidak berwibawa lagi. 
da pelaku tawuran, tapi juga ja- Jeremy Hasibuan (16), 
Nai jaran manajemen sekolah. "Ma- Sepuluh nama (ae 2012, SMA Kartika, 
wwaw,facebook.com/kompasfb Se esa ali salah tawuran masih dalam kon- Kepala Polda Metro Jaya In- Jakarta Selatan. 
Ne kes) teks pendidikan di sekolah. Se-  spektur Jenderal Untung S Rajab 
kolah harus bertanggung jawab, — mengatakan, yang terjadi bukan Kurun 2011-2012 
terutama kepala sekolah sebagai Penta 
$ 8 ap pemimpin sekolah," katanya. (Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 
@ Djoko Susilo Segera Diperiksa TM 4) 
@ BUMN Minta Modal TN 2 T/ JDAYA SIDAI B 
1 " : .x . . . 
Kom pas TT Yang Terpinggir dari Gemuruh Indonesia | Konflik Suriah 
(0) | : , 
Jalan Jenderal Sudirman, okasi Bentara KERETA baru pertama kali itu Mengancam Perdamaian 
" Poeyakarras.s0'tah | Budaya yang Baca Opini gambar (untuk tidak 
25000 “agOreI 93p,04 ogyakarta, »0 tahun berdekatan de- 30 Tahun menyebut lukisan 
e 924,19 lalu, ada keramaian di sa- ngan Toko Buku Bentara Budaya — ang terkesan "ma- NEW YORK, KOMPAS — Se- mungkin, tambah Ban. 
Ce Tya 90043 an ea media boleh dibilang — i kretaris Jenderal Perserikatan Dewan Keamanan yang ber- 
Pe j an satu suautnya. Urang “cukup ”elite”,yaitudi — "Slenco" merkan di tempat ”se- | Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon  anggotakan 15 negara menghada 
0,844 ramai menikmati teh, ujung kawasan Kota IAL6 benderang” Bentara mengatakan, perang saudara di pi alam men 
90000 pedlanawhfiei dd ok Baru, semacam kawa- Budaya. Suriah adalah malapetaka yang penyelesaian konflik Suriah. Pa- 
» 2» 2 2/9 wedang jane, dan Aneka — san Mentengdi Jakarta. Ditem- — Pak Citro menggambartidak | mengancam perdamaian dunia.  dahal, perang saudara yang telah 


INDONESIA'S BEST SELLING 
PREMIUM COMPACT SUV." 


IEBMW XI AVALABLE WITH PETROK ANO DIESEIL ENGINES. 


pat itulah Bentara Budaya 
menggelar pameran lukisan kar- 
ya Citrowaluyo (saat itu berusia 
70 tahun) dan karya Sastrodi- 
harjo (ketika itu 67 tahun). 
Yogyakarta yang dihuni 
maestro sekondang Affandi atau 


camilan kampung yang 
tersaji di angkringan. 
Terasa suasana merakyat. 
Tempat itu bernama 
Bentara Budaya yang 


di atas kanvas, tetapi pada karton 
nya, gambarnya be- 
ihan atau sosok yang 
berperan sebagai 
n, seperti tuyul, 

ijo, dan jaran penoleh, itu 
cuma digelar oleh penjual jamu, 


. Bia: 


Dewan Keamanan PBB didesak 
mengatasi perbedaan pendapat 
dan segera melakukan aksi untuk 
menyelesaikan konflik tersebut. 

Dalam pidato pembukaan Si- 
dang Majelis Umum PBB di New 
York, Amerika Serikat, Selasa 


berlangsung selama 18 bulan itu 
diperkirakan telah menelan 
korban jiwa lebih dari 27000 
orang, 

Kebuntuan terjadi karena Ru- 
sia—sekutu utama Suriah—dan 
China memveto tiga resolusi 


La 3 perupa seperti Amri Yahya ma- — tukang ramal, atau juga dukun”, | (25/0), Ban mengatakan, konflik yang jadi dasar penge- 
dibuka pada Minggu lam itu malah di i karya Suriah adalah bencana regional nan sanksi kepada Pemerintah 
malam, 26 September Citrowaluyo, pelukis dari Mijipi- yang berdampak global. "Komu- Suriah. Ban mengatakan, keke- 


nilihan, sebuah kampung di 


1982. pinggiran Kota Solo, Mungkin 


ber- 
n 


nitas internasional tak bis 
paling mengingat keke 
terus meluas tanpa bisa di 
dalikan,” ujar Ban, seperti di- 
laporkan wartawan Kompas A 
Tomy Trinugroho dari New 
York. 

Kepada kepala negara, kepala 
pemerintahan, dan perwakilan 


rasan di Suriah tak bisa di 
berlalu tanpa hukuman. 

"Tak ada aturan pembatasan 
untuk kekerasan ekstrem seperti 
itu, Tugas kita untuk menghen- 
tikan diberikannya pengampun- 
an pada kejahatan internasional, 
seperti yang terjadi di Suriah dan 
di mana pun,” katanya. 


kan 


& Yogyakarta Berawan dari 1937 anggota PBB yang Meski tak dija kan secara 
menghadiri sidang tersebut, Ban khusus, konflik Suriah menjadi 
Kota Cuaca(CO) (09) Kota — Cuaca CC) (2) mengatakan, pemerintahan Pre- isu panas yang akan disampaikan 
siden Bashar al-Assad bertang- sejumlah kepala negara yang ber- 
AMBON Da0 Kelar MEDAN MN ona5 70-02 gung jawab atas kekerasan dan — bicara pada hari pertama sidang. 
ui $ A 6 . 

pelanggaran hak asasi manusia — Presiden Amerika Serikat Barack 
BANDUNG 21-31 55-94 — PALEMBANG Ma 04-34 45-97 yang brutal. Obama, Presiden Perancis Fran- 
”Saya meminta komunitas in- cois Hollande, dan Emir @atar 
DENPASAR gih 253-3262-88 PONTIANAK dB 23-34 53-95 ternasional, khususnya anggota Sheikh Hamad bin Khalifa 
Dewan Keamanan dan nega- a-Thani—pendukung — utama 
JAKARTA #8 23-3264-96 SEMARANG MM 25-34 50-82 ra-negara di kawasan, untuk ber- oposisi Suriah—diperkirakan 
satu dan memberikan dukungan akan mendesak aksi internasi- 

JAYAPURA GM 22-3250-95 SURABAYA Pen tas konkret,” kata Ban, merujuk pada — onal mengatasi konflik Suriah. 

MAKASSAR MM 18-35 44-90 YOGYAKARTA dB 22-31 70-90 na na Tuk Kuartet Timteng 

1 dan Liga Arab, Lakhdar Brahimi. Namun, Presiden Mesir Mu- 
Cerah ah Celah MB Berawan HP Hujan "Kita harus menghentikan ke- ' hammad Mursi menegaskan pe- 

erawan KOMPAS/G SINDHUNATA 5 P3 » Pi 
kerasan dan aliran senjata ke- nolakannya atas intervensi mi- 
Keterangan: Sumber: Badan Tokoh-tokoh penting seni rupa Indonesia (dari kiri), Affandi, Bagong Kussudiardjo, Batara Lubis, Joni | pada kedua pihak di Suriah. liter asing ke Suriah. Mursi teguh 


@C - temperatur, dalam derajat celsius 
"8 - kelembaban, dalam persentase 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika 


Trisno (kanan), dan rekan-rekannya duduk berkelompok dalam diskusi seni lukis di Bentara Budaya 


Yogyakarta, 14 Juli 1983. 


Transisi kekuasaan di Suriah juga 
harus dilaksanakan sesegera 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Tank Leopard 
Dipamerkan November 


Tank tempur utama Leopard 
dan kendaraan lapis baja peng- 
angkut pasukan (APC) Marder 
buatan Jerman akan dipamer- 
kan pada acara Indo Defense di 
Jakarta awal November 2012. 
Kepala Pusat Komunikasi Ke- 
menterian Pertahanan Mayor 
Jenderal TNI Hartind Asrin 
yang ditemui di Markas Divisi T 
Kostrad Cilodong, Depok, Jawa 
Barat, Selasa (25/9), menga- 
takan, tank tempur dan APC 
akan diangkut menggunakan 
pesawat angkut Antonov. "Akan 
dipamerkan dalam acara Indo 
Defense. Selanjutnya pengirim- 
an dilakukan dengan kapal laut 
dari Jerman. Saat ini sedang 
proses akhir administrasi,” ujar 
Hartind. (ONG) 


Tahapan Pemilu Papua 
Segera Dimulai 

Tahapan pemilu di Papua segera 
dimulai 1 Oktober mendatang, 
Komisi Pemilihan Umum Papua 
juga bisa langsung menerima 
pendaftaran dari calon-calon ke- 
pala daerah baru. Hal ini di- 
sampaikan secara terpisah oleh 
anggota KPU, Arief Budiman, 
dan Menteri Dalam Negeri Ga- 
mawan Fauzi, Selasa (25/0) di 
Jakarta. "Sesuai putusan Mah- 
kamah Konstitusi, KPU Papua 
bisa langsung menerima pendaf- 
taran dari calon baru i 
hari ke depan. Sejauh ini 
ada tujuh calon yang dius 
partai politik. Mungkin peluang 
ini lebih untuk calon dari jalur 
perseorangan,” ujar Gamawan, 
Saat ini, menurut Arief yang ju- 
ga Koordinator Wilayah Papua, 
KPU bersama KPU Papua ma- 
sih mempersiapkan tahapan pil- 
kada berikut hal-hal teknis lain. 
Diperkirakan, pada 1 Oktober 
tahapan sudah berjalan, dimulai 
dengan pendaftaran bakal pa- 
sangan calon baru. Dengan de- 
mikian, diharapkan pada akhir 
tahun Papua sudah memiliki gu- 
bernur terpilih. (INA) 


POLITIK & HUKUM 


Kejuaraan Terjun Payung Militer 


Salah satu 
peterjun 
nomor akurasi 
individu 
mendarat pada 
Kejuaraan 
Terjun Payung 
Militer Asia di 
Pangkalan 
Udara Halim 
Perdanakusuma, 
Jakarta, Selasa 
(25/9). 
Kejuaraan 
yang 
berlangsung 
pada 23-30 
September 
tersebut diikuti 
108 peserta 
yang berasal 
dari delapan 
negara. 


KOMPAS/RIZA PATHONI 


VERIFIKASI PARTAI POLITIK 
Penyerahan Dokumen Lamban 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyerahan dokumen persyaratan 
partai-partai politik calon peserta 
Pemilu 2014 lamban. Empat hari 
menjelang penutupan penyerah- 
an dokumen, partai yang sudah 
berupaya melengkapi persyarat- 
an belum mencapai 20 dari 34 
yang mendaftar. 

"Sampai 25 September pukul 
16.00, sebanyak 18 parpol sudah 
menyerahkan tambahan doku- 
men kelengkapan persyaratan,” 
kata anggota KPU, Ida Budhiati, 
Selasa (25/9) di Jakarta. 

Namun, kelambanan parpol 
melengkapi dokumen itu bisa ja- 
di sekaligus akan mengincar ke- 
lemahan aparat KPU, Jika se- 
luruh parpol menyerahkan ber- 
kas berimpitan dengan ba 
akhir pada 29 September men- 
datang, ada kemungkinan kele- 
mahan penyelenggara pemilu 
akan tereksploi dan ketele- 
doran berpeluang lebih besar ter- 
tadi, 


Yaa akhir veri 
ngan banyaknya berkas Tata ha: 
rus diperiksa. Sangat mungkin 


momentum itu akan dimanfa- 
atkan seluruh partai,” ujar Deputi 
Direktur Eksekutif Perkumpulan 
untuk Pemilu dan Demokrasi Ve- 
ri Junaidi. 

Veri menekankan perlunya 
kewaspadaan jika kelambanan 
pelengkapan berkas itu menjadi 


strategi parpol untuk meman- 
faatkan kelemahan KPU, 

Hingga kemarin, parpol yang 
sudah menyerahkan dokumen 
antara lain Partai Kedaulatan 
Partai 


Bangsa Indonesia Ba 
Peduli Rakyat Nasi 
Demokrasi Indones 
an, Partai Persatuan Nasional, 
Partai Persatuan Pembangunan, 
Partai Golkar, Partai Demokrat, 
Partai Demokrasi Kebangsaan, 
Partai Kebangkitan Nasional 
Ulama, Partai Kongres, Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Bu- 
lan Bintang, Partai Hanura, Par- 
tai Pengusaha dan Pekerja In- 
donesia, Partai Karya Peduli 
Bangsa, Partai Keadilan Sejah- 
tera, Partai Damai Sejahtera, dan 
Partai Nasional Demokrat. 
Menurut anggota KPU, Sigit 
Pamungkas, dari dokumen 34 


partai pendaftar yang diserahkan 
sebelum 7 September, kekurang- 
an dokumen umumnya pada daf- 
tar pengurus tingkat kecamatan, 
rekening parpol di setiap jenjang 
kepengurusan, domisili kantor, 
dan keanggotaan. 

Setelah 29 September, petugas 
verifikasi KPU akan memeri 
dokumen sampai 6 Oktober. Pada 
7-8 Oktober, KPU akan men 


paikan verifikasi admi 
rasi ini. Bila masih ada dokumen 


yang kurang, parpol memiliki 
tu kesempatan lagi untuk me- 
lengkapinya sampai 15 Oktober. 
Setelah diteliti ulang, KPU akan 
mengumumkan parpol yang lolos 
verifikasi — administrasi — pada 
23-25 Oktober, 

Parpol yang lolos verifikasi ad- 
rasi akan menjalani veri- 
ktual pada 26 Oktober 
sampai 3 November. Saat ini, 
KPU tingkat provinsi akan me- 
meriksa kantor dan kepengur 
an parpol di tingkat provinsi. 
KPU tingkat kabupaten/kota, se- 
lain meneliti kantor dan kepeng- 
urusan, juga memeriksa sampel 
keanggotaan parpol. (INA/DIK) 


Kedepankan 
Masyarakat 


Pemilu Serentak Mempermudah Rakyat 
ATURAN PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES 


JAKARTA, KOMPAS — 
Perdebatan panjang 
tentang pelaksanaan 
pemilihan umum 
presiden serentak 
dengan pemilu legislatif 
semestinya tidak perlu 
terjadi. Sistem apa pun 
yang nanti dipilih tetap 
saja berkonsekuensi 
menguntungkan atau 
merugikan partai. 


"Kalau karena kalkulasi un- 
tung-rugi politik, pasti itu kal- 
kulasi keliru,” kata pakar hukum 
tata negara Andi Irmanputra Si- 
din, Selasa (25/9) di Jakarta. 

Irman menyarankan, perhi- 
tungan yang dikedepankan se- 
mestinya keinginan mempermu- 
dah rakyat menentukan pilihan 
mereka secara cerdas. Dengan 
pemilu serentak, setiap parpol 
bisa jadi akan sekalian menjual 
figur pemimpin, baik menjadi pa- 
sangan calon presiden maupun 
calon anggota legislatif. 

Figur yang disodorkan, ujar 
Irman, hendaknya tidak sekadar 
mengandalkan pencitraan yang 
kemudian malahan menggiring 
pemilih ke tataran tak rasional, 
tetapi mestinya figur itu juga me- 
miliki konsep jitu dan karakter 
kuat, "Pemilu serentak bisa per- 
lahan merekayasa kecerdasan 
memilih parpol, pemimpin, atau- 
pun dalam berdemokrasi,” ujar 
Irman. 

Seperti diberitakan, dari sem- 
bilan fraksi di Badan Legislasi 
DPR, baru Fraksi Partai Demo- 
krasi Indonesia Perjuangan dan 
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 
yang satu pandangan mengenai 
pelaksanaan pemilu presiden se- 


USULAN 
dpi YANG MUNCUL 
Pelaksanaan Pemilu dilaksana- 
pemilu kan secara 
serentak 


KETERANGAN 


UU Pemilu No 8 Tahun 2012 hanya 
mengatur soal pemilu DPR, DPRD, DPD, 
Tidak mengatur pemilu serentak 


Diusulkan 
angkanya 
diturunkan atau 
sama dengan 
“parliamentary 
threshold” (3,58) 


Syarat pengajuan 
pasangan capres 
dan cawapres 
(“presidential 
threshold”) 


FOTO)KOMPAS/HELENA F NARABAN 


rentak dengan pemilu legislatif. 


lainnya belum se- 


pakat, 
Akuntabilitas 


Secara terpisah, Sekretaris 


Jenderal Partai Persatuan Pem- 
bangunan M Romahurmuziy 
menilai, pelaksanaan pemilu pre- 
siden dan pemilu legislatif secara 
serentak bisa — meningkatkan 
akuntabilitas presiden lima ta- 


hun kemu Evaluasi masya- 
rakat juga bisa langsung dila- 
iden 


dan partai se 5. Prak- 
tik transaksional juga akan me- 
rugikan parpol karena elektabi- 
litasnya pasti terpengaruhi. 
Namun, menurut anggota Ko- 
misi IT DPR dari Fraksi Partai 
Hati Nurani Rakyat, Akbar Faizal, 
gagasan penyelenggaraan pemi- 
lihan umum serentak tak relevan 
ii Esa UU Pemilu Pre- 
Meski merupakan tero- 
oi yang relatif baik, penye- 
lenggaraan pemilu legislatif dan 
pemilu presiden secara serentak 
akan sulit direalisasikan karena 
tidak diatur dalam UU Nomor 8 


UU Pilpres No 42 Tahun 2008 


(Pasal 9) disebutkan 
parpol/gabungan parpol 
yang berhak mengajukan 
minimal meraih 20 
persen jumlah kursi 


DicRy 


Tahun 2012 tentang Pemilu. 

Dia mengatakan, perubahan 
UU Nomor 42 Tahun 2008 ten- 
tang Pemilu Presiden tidak akan 
banyak terobosan baru, Gagasan 
penyelenggaraan pemilu legisla- 
tif dan pilpres secara serentak 
yang sebenarnya merupakan ter- 
obosan baru juga akan sulit di- 
kan, “Gagasan itu sudah 
oleh UU Pemilu Le- 
f (UU Nomor 8 Tahun 
2012),” Th di kompleks Par- 
lemen, Senayan, Jakarta 

Menurut dia, wacana pemilu 
serentak sudah tidak relevan lagi 
Jika dibahas dalam revisi UU Pil- 
pres. Seharusnya, penyeleng 
raan pemilu serentak diatur juga 
dalam UU Pemilu Legislatif dan 
juga UU Nomor 15 Tahun 201 
tentang Penyelenggara Pemilu. 
Kenyataannya, kedua UU itu ti- 
dak memuat ketentuan tersebut. 

Menurut Romahurmuziy, hal 
tersebut bisa diatasi dengan 
mengamendemen UU Pemilu 
Presiden bahwa presiden hanya 
dicalonkan oleh parpol pe- 
serta pemilu lima tahun sebe- 
lumnya. (DIK/NTA) 


KASUS BANK CENTURY 
Timwas Kembali Lakukan Pemanggilan 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
telah minggu lalu mendengarkan 
keterangan mantan Wakil Pre- 
siden Jusuf Kalla dan mantan 
Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi Antasari Azhar, pada Ra- 
bu (26/9) hari ini Tim Pengawas 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
Penuntasan Kasus Bank Century 
akan meminta penjelasan terkait 
pengembalian aset bank terse- 
but. Mereka yang akan dipanggil 
antara lain dari Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
dan Kementerian Keuangan. 

Anggota Timwas dari Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 
juangan, Hendrawan Supratikno, 
menyatakan, pemanggilan terse- 
but merupakan usaha Timwas 
untuk memastikan penyelesaian 
kasus Bank Century. 

"Dengan pemanggilan ini di- 
harapkan lembaga yang terkait 
semakin didorong untuk menye- 
lesaikan tugasnya,” kata Hendra- 
wan, Selasa (25/0) di Jakarta. 

Seusai mendengarkan penje- 
lasan terkait upaya pengemba- 
lian aset tersebut, Timwas akan 
menggelar rapat pleno untuk me- 
mutuskan pemanggilan terhadap 
mantan Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati, mantan Ke- 
pala Badan Reserse Kriminal Pol- 
ri Komisaris Jenderal Susno Du- 
adji, dan mantan Deputi Guber- 
nur Senior Bank Indonesia Mi- 
randa Swaray Goeltom, 

Pada Senin (24/9) lalu, 


Se- 


(3 


Langkah yang panik 
dan reaksioner ini 
cenderung 
kontraproduktif dan 
yang ditunggu dalam 
panggung politik. 


kretaris Kabinet Dipo Alam me- 
nyerahkan rekaman pertemuan 
pada 9 Oktober 2008 ke KPK, 
yakni pertemuan antara Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono dan 
pimpinan lembaga penegak hu- 
kum dan auditor, 

Pertemuan itu dihadiri pejabat 
pada saat itu, yakni Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan Anwar Na- 
sution, Ketua KPK Antasari Az- 
har, Kepala Polri Jenderal (Pol) 
Bambang Hendarso Danuri, Jak- 
sa Agung Hendarman Supandji, 
serta Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Di- 
di Widayadi. 

Turut mendampingi Presiden 
sejumlah anggota Kabinet Indo- 
nesia Bersatu I, yakni Menteri 
Koordinator Politik, Hukum, dan 
Keamanan Widodo AS, Menteri 
Koordinator Perekonomian ad 
interim Sri Mulyani, Menteri Se- 


kretaris Negara Hatta Rajasa, Se- 
kretaris Kabinet Sudi Silalahi, se- 
rta Menteri Negara BUMN So- 
iyan Djalil. 


Panggung politik 


Pengajar Fakultas Tlmu So: 
dan Ilmu Politik Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta AAGN 
Ari Dwipayana melihat, sejumlah 
fraksi di Timwas DPR berusaha 
membuat lagi panggung politik 
dengan cara memanggil sejumlah 
orang. Tujuan jangka pendeknya 
adalah mengangkat kembali ka- 
sus Bank Century sebagai wacana 
publik. 

Langkah sejumlah fraksi ter- 
sebut tidak lepas dari tindakan 
lingkaran kecil Istana dan Partai 
Demokrat yang cenderung re- 
aksioner dan panik dalam me- 
nyikapi sejumlah isu yang mun- 
cul terkait Bank Century. Sikap 
tersebut tecermin, misalnya, dari 
pernyataan Presiden Yudhoyono 
dalam menanggapi penjelasan 
Antasari tentang rapat di Istana 
Negara pada 9 Oktober 2008, 
adanya pertemuan partai koalisi 
sebelum Antasari memberi pen- 
jelasan di Timwas, hingga lang- 
kah Sekretaris Kabinet Dipo 
Alam menyerahkan rekaman ra- 
pat 9 Oktober 2008 ke KPK. 

"Langkah yang panik dan re- 
aksioner ini cenderung kontra- 
produktif dan yang ditunggu da- 
lam panggung politik," ujar Ari. 

(NWO) 


Invitation 


Monash 


Internasional. Dapatkan 


Jika Anda menginginkan golar sarjana yang diakui seluruh 
dunia, Kunjungi Monash University One Stop Info Day! 


Bertemu dan diskusikan pilihan studi Anda bersama 
perwakilan - perwakilan langsung dari kantor siswa 
yang di tawarkan di Monash Australia, Jakarta dan Malaysia, 
Bawa data akademis Anda untuk penilaian langsung 
FIND OUT ALL ABOUT MONASH ON THIS EVENT! 


penjelasan mengenal semua program 


atau Nikmati! 


BONUS INSTAN 


Rp 


Jangan lewatkan jumpa alumni 
& sesi informasi berikut ini: 


Monash University (program S1) 


University 
Info Day 


2013 Applications NOW OPEN! 


SUNDAY 30 SEPT 2012 Informasi lebih lanjut: | ar 021-5366001, 0821 33 3d 35 36 
& info@suneducationgroup.com Gnopa 
Mulia Hotel, Senayan B suneducation Ka Eaperonen 
Casabianca Room, 5th Floor SUN" | gasuneai 1 SM 
Ak Aan Meh, Sarayan (TT JA wuw:suneducationgroup.com KE 
Waktu: 12.30 - 17.00 “Registrasi Online ke ha. — ai "Produk tertentu 
La bertanda merah 


Monash Collega (program Diploma & Foundation 


Monasi University (program S2 & S3) 
Monash Malaysia 


www.suneducattongroup.com'registration.php 


"Ps Milia DEPARTMENT STORE #inoo 38 Sopian 2012 


#8, MONASH University 


«52 GROUP OF EIGHT —— www.monash.edu 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


CIPUTRA WORLD 2 


JAKARTA 


Developed by PT.- Ciputra Property Tbk. 


ii CUSHMAN & 
«8 WAKEFIELD. 


021 2550 9500 


CIPUTRA WORLD MARKETING Tau 021 2627 4545 
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11, Jakarta Selatan 12940 021 7070 9300 


mrioperkoran @ 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Djoko Susilo Segera Diperiksa 


Tiga Perwira Polisi Mangkir Lagi 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan 
Korupsi segera memeriksa tersangka kasus 
pengadaan alat simulasi kendaraan bermotor di 
Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal (Pol) 
Djoko Susilo. Pemeriksaan kemungkinan dilakukan 


paling lambat pekan depan. 


Wakil Ketua Komisi Pembe- 
rantasan Korupsi — Bambang 
Widjojanto mengatakan, peme- 
riksaan terhadap Djoko sebagai 
tersangka bisa dilakukan paling 
cepat pekan ini atau paling lam- 
bat pekan depan. 

”Dalam waktu dekat, DS (Djo- 
ko Susilo) akan kami panggil. 
Kalau tidak pekan ini paling lam- 
bat pekan depan kami akan pe- 


riksa DS,” kata Bambang, Selasa 
(25/9) di Jakarta. 

Bambang enggan menanggapi 
soal ada instruksi dari Polri agar 
Djoko ti hadir dalam peme- 
an KPK sebelum ada ke- 
jelasan administrasi dalam 
pemanggilannya. "Lihat 
ti. Tunggu saja ket 
sudah kami panggil,” katanya. 

Bambang mengatakan, siapa 


pun pihak yang berusaha meng- 
halang-halangi upaya penegakan 
hukum yang dilakukan KPK bisa 
dikenakan Pasal 21 KUHP ten- 
tang upaya menghalang-halangi 
penyidikan. "Dalam Pasal 21 ti- 
dak disebut apakah saksi atau 
tersangka, Siapa pun yang me- 
lakukan obstruction of justice bisa 
kena," kata Bambang. 

Soal dokumen yang menyebut 
Kepala Polri Jenderal (Pol) Ti- 
mur Pradopo sebagai pengguna 
anggaran proyek alat simulasi di 
Korlantas, menurut Bambang, 
KPK tengah mengkaji dokumen 
itu. Sampai saat ini belum ada 
keputusan untuk memeriksa Ka- 
polri. Informasinya kan baru be- 
berapa hari ini. belum bi: 
jawab pertanyaan itu," katanya. 


Menurut Kepala Biro Pene- 
rangan Masyarakat Polri Brigjen 
(Pol) Boy Rafli Amar, berdasar- 
kan aturan, untuk proyek di atas 
Rp 100 miliar, Kapolri sebagai 
pengguna anggaran harus me- 
ngeluarkan penetapan berupa 
keputusan pemenang lelang. 
"Ketetapan tersebut dikeluarkan 
setelah lelang dan telah ada pe- 
menang lelangnya,” kata Boy. 
Kemarin, KPK menjadwalkan 
pemeriksaan tiga perwira polisi 
sebagai saksi untuk tersangka 
Djoko, yaitu Komisaris Besar Bu- 
di Setiyadi, Komisaris Setya Budi, 
dan Ajun Komisaris Edith Yuswo 
Widodo, tetapi tidak hadir. Pekan 
lalu mereka j juga tidak hadir tan- 


Juru Bicara | KPK Johan Budi 


SP mengatakan, mudah-mudah- 
an alasan ketidakhadiran ketiga 
perwira polisi itu masih masuk 
akal. KPK akan kembali me- 
manggil ketiga perwira polisi ter- 
sebut dengan tetap berpedoman 
pada ketentuan dalam UU, 
Secara terpisah, Ketua Harian 
Masyarakat Pemantau Peradilan 
Indonesia — Hasril — Hertanto 
mengatakan, Kejaksaan Agung 
harus berani bersikap tegas de- 
ngan menghentikan penuntutan 
perkara Is korupsi alat 
mulasi. "Kita berharap nebis in 
idem (diadili dalam kasus sama) 
tidak terjadi” katany: 
Menurut Wakil Jaksa Agung 
Darmono, tim jaksa peneliti 
tengah mempelajari kasus itu, 
tetapi belum ada kesimpulan. 


Pengguna Anggaran: Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran kementerian/lembaga/ 

satuan kerja perangkat daerah atau 

pejabat yang disamakan pada institusi 

lain pengguna APBN/APBD 

Dasar Hukum 

“» UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara 

» PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

? Perpres Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 

Tugas dan Kewenangan: 

» Menetapkan rencana umum. 
pengadaan 

# Mengumumkan secara luas rencana 
umum pengadaan paling kurang di 


“ Menetapkan pejabat pembuat 
komitmen 

& Menetapkan pejabat pengadaan 

# Menetapkan panitia/pejabat 
penerima hasil pekerjaan 

@ Mengawasi pelaksanaan anggaran 

@# Menyusun dan menyampaikan 
laporan keuangan 

» Mengawasi penyimpanan dan peme- 
liharaan seluruh dokumen pengada- 
an barang/jasa 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

» KPA adalah pejabat yang ditetapkan 
oleh pengguna anggaran untuk 
menggunakan APBN atau ditetapkan 
oleh kepala daerah untuk menggu- 
nakan APBD 

» KPA memiliki kewenangan sesuai 
pelimpahan oleh PA 


Sumber: Litbang "Kompas" /PUR, diolah dari 


UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Perpres Nomor 59 Tahun 2010 


Terhadap berkas tersangka Didik, 
Legimo, dan Budi Santoso, tim 
jaksa peneliti pada 21 September 
2012 menerbitkan surat pembe- 
ritahuan kepada polisi bahwa ha- 
sil penyidikan belum lengkap. 
Di Batam, Kepulauan Riau, 


jaksa penuntut KPK Riyono 
mengatakan, pelimpahan perka- 
ra dari polisi ke KPK sudah kerap 
dilakukan. Polisi pernah melim- 
pahkan kasus korupsi di Jawa 
Tengah, Jawa Barat, dan Kali- 
mantan Timur. (BIL/FAJ/RAZ2) 


Komisi Pemberant: 
Tahun 2002 tentang KPK. 


REVISI UNDANG-UNDANG KPK 


n Korupsi (KPK) Abraham Samad. MK mendukung KPK menolak rencana DPR merevi: 


KOMPAS /ALIP ICHWAN 


i bertemu dengan Ketua 
Undang-Undang Nomor 30 


Berbagai Kemungkinan Dapat Terjadi 


JAKARTA, KOMPAS — Ber- 


kukan revisi Undang-Undan, 
Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Tidak berlebihan 
ada s 
bertujuan melemahkan eks 
si Komisi — Pemberant: 
Korupsi. 

"Pengalaman membahas se- 
jumlah UU, awalnya hanya di- 
revisi, tetapi ternyata bi: 
jadi perubahan. Pasal yang se- 
belumnya berisi larangan, dalam 
pembahasan justru — menjadi 
dilindungi. Jadi silakan (revisi 
UU KPK) diawasi s 
kata Ketua Komisi III DPR Gede 
Pasek Suardika, Selasa (25/0) di 
Jakarta, 

Minggu lalu, Komisi TIT DPR 
menyerahkan draf revisi UU 
KPK yang mereka susun ke Ba- 
dan Legislasi (Baleg) DPR. Ang- 
gota Baleg DPR, Hendrawan Sup- 


ratikno, mengatakan belum me- 
n draf itu dibawa 
at paripurna DPR dan ke- 
mudian pimpinan DPR mem- 
bawanya ke pemerintah sebagai 


pan untuk dibahas ber- 
Saat ini Baleg masih me- 
lakukan harmonisasi dan peman- 


hkan draf itu ke Baleg, Ko- 
TIT tidak menjelaskan ga 
besar dari isinya dengan alasan 
tidak ada ketentuan yang meng- 
ati 


Dari wacana yang ada, me- 
nurut Hendrawan, Baleg cende- 
rung berusaha memperkuat 
KPK. Sementara Komisi TIT DPR 
memandang KPK menjadi ba- 
gian dari pembangunan sistem 
yang terintegrasi. Akibatnya, ke- 
beradaan KPK satu paket dengan 
lain seperti kejaksaan. 
Dalam draf yang dibuat Ko- 
misi IIT antara lain diusulkan 
adanya dewan pengawas KPK. 
Komisi itu juga harus memiliki 
izin tertulis dari pengadilan ne- 


t melakukan penyadapan. 
a mendesak, diberikan teng- 
g waktu 1 x 24 jam pas- 
capenyadapan untuk mendapat- 
Izin tersebut. 


“Penyadapan tetap dibutuh- 
keku- 


kan oleh KPK. Namun, 
asaan perlu diatur, Din 
ju, penyadapan juga 
kata Gede Pasek t 
KPK harus mendapatkan izin 
untuk menyadap, 

UU KPK juga 
ngkan kewenangan 
am penuntutan, Pasal 6 
draf RUU KPK menyebutkan, ke- 
wenangan KPK adalah menye- 
lidiki dan menyidik tindak pidana 
korupsi. Kewenangan penuntut- 
an tidak lagi dicantumkan. 
swenangan penuntutan da- 
lam draf penjelasan RUU ini di- 
ahkan Kejaksaan Agung RI. 
nnya, dalam sistem pera- 
dilan pidana terpadu, penuntut- 
an merupakan tugas institusi ke- 
jaksaan. Dengan menghilangnya 
kewenangan penuntutan diha- 


rapkan KPK dapat lebih fokus 
melakukan pencegahan korupsi. 

Wakil Ketua Komisi III DPR 
Nasir Djamil menuturkan, ke- 
wenangan penyadapan dan pe- 
muntutan dapat disebut sebagai 
roh dari KPK. Dengan demikian, 
a Ketua KPK 
menyatakan 
1 mundur jika penyadapan 
diperketat dan kewenangan pe- 
nuntutan dihilangkan. "Namun, 
sebagai ketua KPK, Abraham ti- 
dak patut menyampaikan per- 
n mundur ke publik,” pa- 


par Na 
Wakil Ketua KPK Busyro Mu- 


lain itu, KPK bekerja mengacu 
pada serangkaian peraturan per- 
undang-undangan. "Mengapa ti- 
dak membentuk pengaw: 


" ujarnya dalam lo- 
kakarya "Jurnalis Anti Korupsi” 
di Batam, Kepulauan Riau, ke- 
marin. (RAZ/NWO) 


KASUS ALAT KESEHATAN 


Mantan Menkes Pinjam Nama Adikn 


JAKARTA, KOMPAS — 
Rosdiah Endang, adik mantan 
Menteri Kesehatan Siti Fadilah 
Supari, mengaku pernah mene- 
rima amplop bei 
yang kata Siti Fadilah nilainya Rp 
miliar, Amplop itu diserahkan 
kepada Jeffry Nedi, orang yang 
dianggap akan mengelola dana 
investasi Siti Fadilah, di sebuah 
tempat di Kuningan. 

Dalam sidang dugaan korupsi 
pengadaan alat kesehatan de- 
ngan terdakwa mantan Kej 
Pusat Penanggulangan Kris 
partemen Kesehatan Rus 
Syarifuddin P di Pengadilan 
Tindak Pidana Kor upsi Jakarta, 
Selasa (25/9), Rosdiah mengakui, 
namanya dipinjam kakaknya 
yang saat ini menjadi anggota 
Dewan Pertimbangan Presiden 
untuk keperluan investa 
ah pula yang menandatangani 
dokumen kontrak dengan Jeffry. 

Hakim sempat menanyakan 
alasan Rosdiah menandatangani 


kontrak itu. "Karena saya pe- 
ngelola keuangannya. Ibu 
buk,” jawab Rosdiah. Rosdiah di. 
hadirkan di sidang karena di- 
anggap mengetahui aliran dana 
lewat cek pelawat dari Rustam ke 
Siti Fadilah. 

Rosdiah mengaku sebagai ibu 
rumah tangga yang juga peng- 
usaha berlian. Ketika kakaknya 
menjabat menjadi menteri, ia di- 
minta mengelola keuangan Siti 
Fadilah. Ia membantah sebagai 
staf pribadi karena tidak me- 
miliki surat keputusan. 


Selalu berkelit 


Awalnya, Rosdiah selalu ber- 
belit-belit menjawab pertanyaan 
hakim dan selalu menjawab tak 
tahu atau lupa. Akhirnya Rosdiah 
mengakui pernah menerima am- 
plop berisi cek pelawat di rumah 
adilah di Jalan Den- 
Rosdiah men- 
"tidak tahu” atau "lupa" 

pertanyaan-pertanyaan 


ter! kait 


yang sudah dijawab dalam 
berita acara pemeriksaan. Ba- 
nyak pernyataannya di BAP yang 
ia ingkari di persidangan dan 
sering berujung pada jawaban 
ena ja mei awam, 

Rosdiah juga mengaku lupa 
saat ditanya soal cek pelawat 
nilai Rp 25 juta yang diberikan 
kepada penerbit buku. Hakim 
sempat membacakan ancaman 
undang-undang jika Rosdiah 
memberikan kesaksian palsu 
atau berbohong. 

Ketika giliran jaksa penuntut 
umum bertanya, JPU langsung 
mengeluarkan permohonan ke- 
pada hakim untuk menjerat 
Rosdiah dengan ancaman Pasal 
174 KUHP terkait sumpah palsu, 
Hakim, sambil kembali meng- 
ingatkan Rosdiah, menjawab 
akan mempertimbangkan per- 
mohonan itu. Suami Rosdiah 
yang ikut menjadi saksi, Priadi, 
mengakui, istrinya dipinjam na- 
manya oleh Siti Fadilah. (AMR) 


HAUL 1.000 HARI GUS DUR 
Sufi Toleran pada Berbagai Pemikiran 


JAKARTA, KOMPAS — KH 
Abdurrahman Wahid disebut se- 
bagai sosok multidimensi untuk 
ketuhanan,  politik/kenegaraan, 


ngat tole: 

"Pemikiran teologi atau fikih 
adalah hitam putih, tetapi pe- 
mikiran sufi akan toleran pada 
berbagai pemikiran yang ada di 
muka bumi. Saya selalu terharu 
memikirkan Dur. Selama 15 
tahun tinggal di rumahnya, 
melihat Gus Dur s 
yang bersahaja, sederhana. 
kan tidak rewel, tidur di karpet. 
Dia selalu menerima dan tidak 
mengeluh," kata KTI Husein Mu- 
hammad, pengasuh Pondok Pe- 
santren Darut Tauhid Arjawina- 
ngun, Cirebon, Jawa Barat, saat 
peluncuran bukunya Sang Zahid: 
Mengarungi Sufisme Gus Dur di 
Kantor The Wahid Institute, Ja- 
karta, Selasa (25/9). 

Peluncuran buku itu meru- 
pakan bagian rangkaian acara pe- 
ringatan atau haul 1000 hari wa- 


fatnya Gus Dur, Rabu (26/9) ma- 
lam di kediaman keluarga Gus 
Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, 
akan digelar pentas wayang kulit. 
mentara pada Kamis diseleng- 
garakan khotmil Guran pukul 
0700-1600. Kamis malam dige- 
lar tahlil akbar, tausiah, dan sha- 
lawat. Jumat lusa di Taman Ts- 


arah Budaya antara lain marawis 
stand up comedy, pidato but 
testimoni, dan doa lintas iman. 
Menurut Pemimpin Redaksi 
ajalah Sufi KH Lugman Flakim, 
s Dur berjuang hanya untuk 
menunjukkan bahwa dia adalah 
pribadi yang kuntum khairo um- 
mah (sebaik-baiknya umat). 
“Dia sangat teliti cara bela- 
jarnya, dan ayahnya, Kiai Wahid 
, justru lebih kontrover- 
sial daripada Gus Dur, Karena 
didikan ibunya, Nyai Hasyim Az- 
hari, Kiai Wahid Hasyim me- 
miliki cara pandangyang modern 
dan menjadi 2 
memakai dasi 
bisa berbahz 
dan Per: 


Beliau ti 
a Belanda, Jerman, 
Semua itu karena 


ibunya, Gerakan ibunda secara 
teologis sudah dilupakan feminis, 
padahal ini membentuk peradab- 
an luar biasa,” kata Lugman, 

Gus Dur, menurut Lugman, 
lebih memilih menjadi manusia 
sunyi. "Gus Dur itu orang yang 
tidak menghindari dunia, tetapi 
tidak cinta pada dunia. Gus Dur 
melakukan 'pembebasan' pada 
dirinya. Jadi presiden atau tidak, 
tidak mengubah Gus Dur. Ke- 
beranian beliau dalam hidupnya 
menjadi kontroversi, Beliau itu 
bahkan bersedia mencium tang- 
an kia ampung," katanya 

Teman Gus Dur, Jaya Supr 
Ik dari Gus Dur. "S: 
ya sedih saat ditinggal Gus Dur 
karena kehilangan teman diskusi 
yang menjadi tempat saya ber- 

a, 'Sufi itu apa karena saya 

tidak paham? 
buka 
dilakukan,” ujarnya. 

Paham sufi adalah menghargai 
kebenaran orang lain. Kema 
puan menghormati agama lain 
adalah hal yang dicontohkan Gus 
Dur. (LOK) 


MUNAS NAHDLATUL ULAMA 
Dari Pesantren untuk Indonesia 


jumlah mesin pengatur 
Gi menyejukkan gelang- 

gang olahraga di kompleks 
Pesantren Kempek, Palimanan, 
Cirebon, Jawa Barat, Senin 
7/9) siang lalu. Duduk di kursi 
berderet-deret di tengah ruang- 
an, ratusan alim ulama tengah 
menyimak sidang Pleno Mu: 
warah Nasional Alim Ulama dan 
Konferensi Besar Nahdlatul 
Ulama 2012. 

Di panggung, Katih Aam 
Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU) KH Malik 
Madani menjel. 
musan Komisi Masail 
hw'iyah (membahas persoal- 
an-persoalan tematis). "NKRT 
(Negara Kesatuan Republik 
Indonesia) merupakan h: 
kesepakatan bangsa dan Panca- 
sila sebagai dasar negara,” ka- 
tanya, 

Meskipun Indonesia bukan 
negara Islam, menurut dia, hal 
tersebut sah menurut pandang- 
an Islam. Pancasila, meski bu- 
kan syariat agama, selaras dan 
tidak bertentangan dengan Is- 
lam. "Segenap elemen bangsa 
wajib mempertahankan dan 
membela kedaulatan negar 
kata Malik. 

Malik meneruskan semua ha- 
sil rumusan komisinya yang 
mencakup konsep negara, Pan- 
casila, pemilihan umum kepala 
daerah, teologi pajak, dan kri- 
teria ketaatan kepada pemerin- 


tah (ulil amri). 

Pimpinan sidang pleno, Se- 
kretaris Jenderal PBNU Marsu- 
di Syuhud, kemudian membuka 
dialog. Setelah beberapa komen- 
tar masuk, peserta sidang mem- 
berikan persetujuan. "Hasil ko- 

ini telah disepakati. Al Fa- 
kata Marsudi. 

Selain Komisi Masail 
al-Maudhw'iyah, Munas NU juga 
memiliki Komisi Masail al-a- 
nuniyah (perundang-undangan) 
dan Masail al-Wagi'iyah (perso- 
alan aktual). Pleno memutu 
kan, ada sejumlah undang-un- 
dang yang direvisi karena me- 
ngandung pasal-pasal yang me- 
nyimpang dari spirit UUD 1945. 
Sebut saja antara lain UU Migas, 
UU Mineral dan Batubara, UU 
Sumber Daya Air, RUU Pangan, 
dan UU Sistem Pendidikan 
Tinggi. 

Terkait persoalan aktual, si- 
dang mendukung hukuman ma- 
ti bagi koruptor yang membang- 
krutkan negara atau dilakukan 
berulang-ulang. Politik uang di- 
haramkan karena merusak mo- 
ral masyarakat. Dibahas juga so- 
al kekayaan negara, kesejahte- 
raan rakyat, dan dana talangan 
haji. 

Dinamis 

Sebelum pengesahan akhir di 

pleno, sidang komisi-komisi 


yang berlangsung lebih dinamis. 
Sidang Komisi Masail Al 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Wagi'iyyah, misalnya, cukup se- 
ru saat mengkaji hukuman mati 
bagi koruptor, Kepada peserta 
sidang, Ketua Komisi Saifuddin 
Amsir menyampaikan wacana 
itu mengingat bangsa kian ru- 
nyam akibat korupsi. 

Perwakilan dari Sumatera 
latan menghendaki hukuman 
mati perlu dengan syarat per- 
buatan tersebut telah berk: 
li-kali dilakukan dan tidak bisa 
ditawar, Perwakilan dari Jawa 
Barat berkeberatan karena kha- 
watir bisa jadi keterlibatan se- 
seorang dalam korupsi itu hasil 
jebakan. 

Saifuddin berpendapat, hu- 
kuman mati dijatuhkan lewat 
pertimbangan panjang dari 
pengadilan. "Koruptor dihukum 
mati jika sudah berkali-kali me- 
lakukan korupsi, pernah dihu- 
kum, dan tidak juga jera,” ka- 
tanya. 

Sidang komisi-komisi Jain ju- 
ga berlangsung ketat. Meski pa- 
nitia telah menerbitkan buku 
draf materi yang cukup lengkap, 
ternyata beberapa isinya bisa 
berubah sesuai aspirasi peserta. 
Itu terjadi karena alim ulama di 
lingkungan NU memang cukup 
beragam. 

Menurut Ketua Komisi Re- 
komendasi Maduki Baidlowi, 
materi Munas telah disiapkan 
enam bulan sebelumnya. Selain 
diskusi di lingkungan tim peru- 
mus, panitia juga menghadirkan 


sejumlah narasumber ahli demi 
memperkaya atau mempertajam 
perspektif. Terlibat juga 
lah kaum muda NU yang 
mengikuti berbagai perkem- 
bangan aktual di Tanah Air dan 
mancanegara. 

NU memang punya tradisi 
berbeda pendapat. Apalagi, alim 
ulama peserta sidang cukup 
beragam. Ada yang ahli /igh 
(hukum), mendalami masalah 
sosial, akademisi kampus, dan 
sebagian juga berpengalaman 
politik prakti anya. 


Sumbangan 

Pergulatan gagasan seperti di 
Munas itu melatarbelakangi 
berbagai keputusan, sebagian 
kontroversial, dari NU untuk 
bangsa Indonesia, Ketua PBNU 
KH Said Agil Siroj mengung- 
kapkan, sebagian besar munas 
atau muktamar dari organisasi 
yang didirikan tahun 1926 itu 
digelar di pesantren pelosok 
kampung, Namun, hasilnya ke- 
rap mengejutkan dan membe- 
rikan sumbangan besar bagi ke- 
majuan bangsa. 

Pada muktamar di Situbondo, 
Jawa Timur, tahun 1984, mi- 
salnya, NU menetapkan Panca- 
sila dan NKRI sebagai harga 
mati. Munas di Cilacap, Jawa 
Tengah, tahun 1986, mengelu- 
arkan rekomendasi tentang 
pembangunan nasional dan 
konsep ijtihad yang mampu 


- UNAS ALIM ULAMA 
& KONBES NU 


ndok Pasantran Kempak Cirebon, 14 -17 Septembar 2012 


3 
KOMPAS/ILHAM RHOTRI 


Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 digelar di gedung 
olahraga di kompleks Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (15/9). Diikuti sekitar 


2.000 utusan, pertemuan yang berlangsung selama tiga ha 


keagamaan, kebangsaan, dan isu-isu aktual. 


menggerakkan dunia pemikiran 
Islam. 

Pada munas tahun 1987 di 
Bagu, desa terpencil di Nusa 
Tenggara Barat, NU mengelu- 
arkan keputusan diperbolehkan- 
nya perempuan menjadi presi- 
den, yang saat itu dianggap ma- 
sih sangat kontroversial. 

Semua hasil Munas tersebut 
dituangkan dalam bentuk reko- 
mendasi, dan akan disampaikan 
kepada pihak-pihak terkait, ter- 
masuk pemerintah. Salah satu- 
nya kemudian dijadikan acuan 
untuk melakukan judicial review 


(uji materi) di Mahkamah Kon- 
stitusi, yaitu tentang kewa 
pemerintah daerah untuk mem- 
bantu lembaga pendidikan 
swasta dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 20083 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Se- 
belumnya, pemda hanya mem- 
bantu pendidikan negeri. 

“Rekomendasi itu ada yang 
diterima, ada yang tidak. Tetapi, 
itulah sumbangan NU untuk 
bangsa Indonesia,” kata Said 
Agil Siroj. 

Guru Besar Studi Islam dari 
Monash University, Australia, 


i itu membahas berbagai masalah 


Greg Barton, menilai, NU harus 
selalu membuat dirinya teru: 
relevan bagi bangsa Indone 
Bagaimanapun, organisasi yang 
memiliki massa Islam terbesar 
di Indonesia itu menjadi bagian 
penting dalam sejarah kemer- 
dekaan, dan dibutuhkan untuk 
mengawal perjalanan bangsa ini 
ke depan, 

”NU perlu terus ikut meme- 
cahkan masalah-masalah bangsa 
Indonesia. Jangan sampai me- 
rosot,” katanya. 

(ILHAM KHOIRI/ ELOK DYAH 
MESSWATI/RINI KUSTIASIH) 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Nata da 


Sa 
bian di, 


Na SN Sena | 


, 
, 
3 
7 
C 
3 
Z3 
5 


4 l 
aa £ — : —- 
ONPHE GRAND C 


RIO DEWANTO & MIKE LEWIS 


G (Oo DANO &.. PT. Trijaya Anugrah Kreasi TO' | 1 @) 


Wo Photo Sirange 


ELEVATOR & ESCALATOR 


- 1 A HYU N DAI (0 TR Procon 


Real value in a changing world 


nona manis 


PT. DUTA INDAH PERKASA 


@ FUJIAIRE KUA Sunyabanun Indoprtasa F 
AIR - CONDITIONERS " General Contractor KAA 


y SURYA PRATAMA & NIRO GRANITE PT, PANGKAL MULTIKARYA i3 
/ CHINA « INDONESIA « MALAYSIA « SPAIN » VIETNAM Distributor Utama YKK AP PALA, 
"5 ld LA 


T NP GENERAL coNTRATrOR Finished Goods 


wnirogranite 


: | condolh Ti rr Ih sk YLITE 


MORTAR UTAMA — menanaa O 800 1 8688 68 


NOW OPEN: Debenhams | Hypermart | Ace Hardware | Best Denki | Cinema XXI | Fitness First Platinum | Adidas | Adidas original | Aldo | Bamboo Blonde | Bon Chon | Caf& Barbera | Century | Chatime | Colonial Bar and Lounge | Color Bax | Condotti | Cool Kids | Crabtree & Evelyn | DC 
1 EF Gaucho | Everbest | Fit Plus I FJ Bar & Grill | GS Shop | Giordano | Guess Accessortes | House of Beads I Kiddy Cuts | Kidz Station | Killiney | Kimi | Lacoste | Levi's | Minimal | Nautica | New Look I Nike | Nobu Bank | Ootoya | Optik Melawai | Optik Seis | Optik Tunggal | Pandora | Payless 
I Polo Ralph Lauren | Samba | Skechers | Solaria | Soccer Station | Sports Station | Starbucks Coffee | Swatch | Tealicious | The Body Shop | The Executive | Therapedic I Times Bookstore | Timezone | Toko PDA.com | Tokyo 1 | Vivere | Watch Zone | White Elephant | Yves Roche 


Opening Progressively: Accessorize | AMC | Bebe | Bellagio | Blackberry | Bling | Bonia | Bratpack | BreadIife | Burger e Bira | C & F Perfumery | Carlo Rino | Chef Note | Cheong Dam I Claire | Club Culture | Coca Suki | Crocs | D' Joumal | d'Bacio | Dwidaya Tour | ECO | Erafone | 
Forever New | Global Teleshop | Hush Puppies | LAM | 1 Play | IBOX | ikuze | Imperial jade | jack Nicklaus | Kafe Betawi | Kitchenette | Kitson | Kopi Kitchen | Legria | Linea | Yoccitane | Lotteria | Make Up Forever I Market Bar | Marks and Spencer I MIKA | Momi & Toys Creperie ! Mr 
Panzerotto | Nautica Watch | Noche | Nona Manis | Oasis | Oke Shop | One Piece Salon | Papa Purin | Paxi | Pazia | Pigeon | Promod | Pull & Bear | Ouicksilver | Renaldo Apple Strudel | Roteli | Samsonite | Samsung | Shihlin | Soup Restaurant | Spice Rack by Go Curry | Staccato | Stop 


& GO | Stradivarius | Swarovski | TGIF | The Little Things She Needs I Toto kitchen | Urban Bistro | Urban Life | Wakai | Watch World Nixon | Zipper 


Manages by 


LIPPO MALL KEMANG, Kemang Village, 36 P. Antasari , Jakarta 12150, Indonesia F'9 


www.LippoMallKemang.com I Join us on MP LippoMallKemang | Follow us on . ippoMallKemang LIPPO MALLS 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TAJUK RENCANA 


Menggaet Investor AS 


enarik investasi dalam jumlah 
besar, demikianlah salah satu 
sasaran Indonesia Investment 
Day di New York yang dipimpin 
langsung Presiden SBY pekan ini, 


Dilihat dari lokasi dan momentum, forum ini sangat 
strategis tidak hanya karena Amerika Serikat investor 
terbesar Indonesia dan Wall Street markas banyak per- 
usahaan raksasa AS dan dunia, tetapi animo investor global 
yang juga sangat besar terhadap Indonesia saat ini. 

Dengan pertumbuhan ekonomi salah satu yang tertinggi 
di dunia, pasar yang terus berkembang (ditopang daya beli 
kelompok kelas menengah yang terus bertumbuh), serta 
potensi sumber daya alam dan berbagai peluang investasi 
yang tersedia, Indonesia adalah magnet bagi investor. 
Artinya, menarik inve: harusnya tak jadi persoalan. 

Sayangnya, kenyataan selama ini tak seperti itu. Investor 
yang masuk lebih banyak portofolio, sementara investor 
langsung bisa dihitung dengan jari. PMA dan PMDN naik 
tajam, Namun, realisasi proyek infrastruktur dan sektor 
lain yang sangat strategis bagi pengurangan angka kemis- 
kinan dan pembangunan ke depan sangat minim. 

Lagi-lagi, isunya adalah iklim investasi. Tanpa kerja lebih 
keras membenahi iklim investasi, kita khawatir animo 
investor berhenti hanya di animo seperti sebelumnya. 
Memburuknya peringkat iklim berusaha menunjukkan 
iklim investasi masih jadi kendala investasi di Indonesia. 

Dari yang kita tangkap, persoalan tak jarang ada di kita 
sendiri. Keluhan ketidaksiapan dari pihak Indonesia dilon- 
tarkan banyak investor, mulai dari infrastruktur, lahan, 
kelembagaan, birokrasi, hingga SDM masyarakatnya 

Hal yang juga tak boleh kita lupakan adalah aspek sosial 
ekonomi dari inve: tu sendiri. Seyogianya, kunjungan 
ke AS sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mendiskusikan 
berbagai isu menyangkut kepentingan Indonesia yang lebih 
perti persoalan investasi AS di Indon 
Sebagai negara tujuan investasi, semestinya kita bisa 


Investasi itu 
juga tak boleh diabaikan sehingga ke depan keluhan soal 
investasi yang justru menyengsarakan tak terjadi lagi. 
Apa yang terjadi selama ini menunjukkan lemahnya 
a. Dengan potensi yang dimiliki dan minat 
besar investor, mestinya kita punya kemewahan untuk 
memilih jenis investasi dan sektor/industri yang ingin kita 
kembangkan, sejalan dengan program dan tujuan pem- 
bangunan, 

Kenyataan tak terj: 
tasi yang mengeksploit 
lain, dengan n 

Akibatnya, 
ja, transfer teknologi, serta peningkatan das 
dan keterampilan, tak tercapai, Merebut kem 
pembangunan bisa kita lakukan dengan mempertegas 
dan sasaran kebijakan investasi. Tanpa itu, kita hanya akan 
terus jadi pasar, penopang industri negara lain, atau tempat 
buangan industri yang mulai meredup. 


Anak Presiden Minta Maaf 


pa menariknya permintaan 
maaf yang disampaikan salah 
seorang kandidat presiden 
Korea Selatan, Park Geun-hye, 
kepada rakyat Korea? 

ali memang demikian pertanyaan orang. Apa- 


itu suatu hal yang penting? Kita di 
ering mendengar orang menggunakan 


sekecil apa pun. 

Yang menarik justru ketika betul melakukan kesalahan, 
sulit sekali kita mendengarkan perkataan maaf dari yang 
berbuat salah. Jadi, perkataan ma 


orang meng 

Bukankah kita juga belum pernah: 
mendengar seorang pejabat tinggi, mis 
karena telah melakukan si cakan-akan 
begitu menjadi pejabat, dia dengan sendirinya can do no 
wrong, semua yang dilakukan atau diucapkan serba benar. 
Yang biasa terjadi justru mencari kesalahan pada orang 
lain, mencari kambing hitam. 

Apa yang dilakukan Park Geun-hye lain. Putri mantan 
orang kuat atau malah sering disebut diktator Korsel, Park 
Chung-hee, secara kh memintakan maaf kepada ra 
yat Korsel apa yang dulu dilakukan ayahnya ketika 
menjadi orang pertama di Korsel. Park Chung-hee merebut 


kekuasaan lewat kudeta militer pada tahun 1961 dan 
berl hingga dibunuh tahun 1979, 


Ketika berku Park Chung-hee dikenal bertangan 
besi. Ta memerintahkan penangkapan dan penahanan 
bahkan eksekusi terhadap para pengusaha yang dianggap 
menyuburkan korupsi di kalangan pejabat. Sebanyak 24 
pengusaha terkemuka ditangkap. Ia juga bertindak tegas 
terhadap gerakan mahasiswa yang menentang pemerin- 
tahannya yang otoriter. Demonstrasi mahasiswa ditumpas 
secara keras dan kejam. Akhirnya Park Chung-hee mem- 
berlakukan undang-undang darurat, sampai akhirnya ia 
dibunuh oleh Kepala Intelijen Pusat Korea Kim Jae-kyu 
i lembek. 
pemimpin bertang 
Chung-hee juga diakui sebagai peletak dasar indu: 
dan pembangunan ekonomi Korsel. Ta sering 
sebagai tokoh utama yang membawa kemakmuran ekono- 
mi Korsel. Korsel menjadi seperti sekarang ini juga, antara 
lain, atas jasa besar Park Chung-hee, 

Meskipun demikian, orang tidak bisa menutup mata atas 
keotoriteran Park Chung-hee ketika berkuasa. Untuk itu- 
lah, Park Geun-hye meminta maaf. Terlepas bahwa per- 
mintaan maaf Park Geun-hye itu dalam konteks kampanye 
presiden, tetapi minta maaf tetap membutuhkan kebesaran 
dan kerendahan hati serta tentu mengakui kesalahan. 
Inilah yang jarang kita dengar di negeri ini. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jakob Oetama 
.Wakil Pemimpin Umum: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
“Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekretoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


e-mail: opini@kompas.com dan opini@kompas.co.id 


Mas kangmas namine sinten 
Sakniki dintena Sabtu 

Mas kangmas kesah teng pundi 
Sapi kulo pun manak pitu 

Duh aduh jenengan pripun 
Sakniki pun mboten ngalor 

Dene menopo kok wangsul ngidul 
Kulo niki namine sinten 


(Mas kangmas namanya siapa 
Sekarang hari Sabtu 
Mas kangmas pergi ke mana 
Sapi saya sudah beranak tujuh 
Duh aduh kamu bagaimana 
Sekarang sudah tidak ke utara 
Lha kenapa kok ke selatan 
Saya ini namanya siapa) 
"Slenco”, karya Cak Digin 


ari sepenggal isi- 
bD nya, lagu “Slenco” 
yang dinyanyikan 


bergantian cewek-cowok 
ini berarti enggak nyam- 
bung. Namun, slenco tidak 
sesederhana itu. Slenco 
punya makna, masalah, 
dan hubungan sebab-aki- 
bat jauh lebih kaya dari 
yang kita duga. 


Itulah yang digali 65 perupa 
dalam pameran di Jakarta, me- 
nyambut ulang tahun ke-30 Ben- 
Budaya 26 September 2012. 
Sesekali kita perlu menyimak pa- 
rodi para perupa tentang slenco- 
nya negara tercinta ini. 


Iklan kain kafan 


Inilah transaksi slenco di su- 
permarket Indongaret, Jalan Ma- 
cet 69X Ubud-Bali (AS Kurnia). 
Tercetak di slip pembayaran: apel 
malang 1 kg, 24450: apel wa- 
shington 1 kg, 22.950: sayur bang- 
ga, 18.950: ham balang 1 kg, 
88.000: century black label, 75 cl, 
400000. Ditambah nyam-nyam 
170 gr, 37.250, dan lain-lain, total 
jadi 782.250. Cash, 800.000, kem- 
bali 17.750. Kembalian berupa 
permen, tidak ada koin receh. 

Slenco telah menggubah bah: 
harian jadi bahasa koruptor. Ko- 
rupsi dibahasakan dalam jual-beli 
buah-buahan, ham, dan minuman 
keras. Korupsi di satu pihak ter- 
sembunyi, di lain pihak menjadi 
transaksi sehari-hari. Kembalian 
pun dikorupsi jadi permen. Pada- 
hal, koin receh bisa dikumpulkan 
untuk naik angkot atau urunan 
membangun gedung KPK. 

Bahkan, koruptor yang telah 
ditahan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) muncul bak sele- 
britas. Menampilkan busana dan 
dandanan mewah, menjinjing tas 
mahal harganya. Ke sidang se- 
perti mau shooting film, ditunggu 


fans berbondong-bondong. 


Pernah ada wacana seragam 
khusus  bertulisan "tahanan 
KPK” agar koruptor malu, Na- 
mun apa daya, koruptor terlalu 
gendut bagi seragam KPK yang 
super-kecil dan sempit (Bam- 
bang AW). Sesungguhnya ini sin- 
diran pahit bahwa KPK telah 
menjadi lembaga yang tak ber- 
daya. 

Sudah banyak pejabat korup 
tertangkap KPK. Toh korupsi 
makin merajalela. Urusan KPK 
makin banyak, namun tak punya 
gedung memadai. Banyak per- 
kara korupsi belum ditangani, eh, 
Mabes Polri malah menarik 20 
penyidiknya dari KPK. Jika itu 
terjadi, KPK lumpuh kehilangan 
seperempat tenaganya. 

Di negara ini polisi menjadi 
bagian dari ke-slenco-an (Budi 
Ubrux). Polisi seharusnya jadi 
pengayom, tetapi malah paling 


”Slenco” 


ditakuti rakyat. Orang takut ber- 
an dengan polisi karena 
i” Kesalahan 
sering di oleh polisi. Ini- 
lah aktor korupsi harian, 
Korupsi tidak hanya mewa- 
bah, tetapi menjadi life style 
nik). Sebagai gaya hidup, korupsi 
mempunyai nilai iklan, seperti 
mode dan aksesori kekenesan. 
lankan baju tahanan KPK 
gan borgolnya. Orang. 
menyukainya. 
ta menyimak beri- 
ta sidang korupsi. Kita melihat 
bagaimana para koruptor meng- 
hias diri, Pengacaranya ih 
membela klien korup dengan se- 
gala silat lidah kepokrolan. Kita 
dengar, bagaimana akhirnya ma- 
jelis hakim membuat antiklimaks 
dengan voni: it ringan ter- 
hadap penilep miliaran uang rak- 
yat itu. Hukuman kadang jauh 
lebih ringan dari maling motor. 
Bukankah ini membuat korupsi 
jadi iklan life style menarik? 
Sungguh-sungguh slenco! Tak 
mungkin korupsi yang tei 
slenco diatasi der 


pun 
mas menarik. Ma 
kubur yang memikat. "Kain 
fan berbahan halus dan tak mu- 
dah terbakar, membuat para ma- 
laikat ramah menjemput, dan 
membebaskan dari siksa kubur”, 

Saking slenco-nya, koruptor 
pasti tertarik untuk membeli dan 
memakai kain kafan itu. Tetapi 
ingatlah, siapa memakai kain ka- 
pasti mati! Pendeknya, 
biarlah dia terbujuk untuk mau 
mati terlebih dahulu, Setelah itu, 
biarkan dia sendiri mempertang- 


hatnya korupsi karena segala 
upaya dan akal manusiawi sudah 
menemui jalan buntu. 


Salah kostum 


Slenco tak hanya terjadi dalam 
hal korupsi, tetapi secara luas 
dalam tata politik kita, Kita tidak 

ai pelaksana eksekutif, 
: ikatif yang pas. 
nak dalam lin- 
nya, kita adalah 


tasan lari, Mes 
atlet pelari. Ternyata seorang 


anak mema ung tinju dan 
memukul KO temannya yang 
berkostum kiper sepak bola. Ini- 
lah adegan sport yang slenco. Le- 
bih slenco lagi, datang seorang 
anak berseragam polisi, berlagak 
sebagai wasit sepak bola. Inilah 
the wrong man in the wrong place, 
at the wrong time and the wrong 
costume too (Yuswantoro Adi). 

Memang politik kita sedang 
benar-benar slenco. Saat teran- 
cam kekerasan dan perpecahan 
bangsa, kita butuh pemimpin 
yang tegas. Eh, kita malah mem- 
punyai pemimpin lembek. De- 
mokrasi kita jadi liar. Jangan-ja- 
ngan kita sedang saltum 
kostum) dengan demokrasi kita. 
Kita berada pada era yang benar- 
benar slenco: semua serba salah, 
salah orang, salah tempat, salah 
waktu, salah kostum pula. 

Wakil rakyat pun sangat tidak 
tepat. Itu tampak dalam wajah 
mereka yang berkarakter banyak. 
Seperti satu lukisan wajah, tetapi 
terdiri dari petak-petak visual 
wajah, yang jika diamati benar 
tidak bersambung satu dengan 
lainnya. Wajah pelbagai sifat, se- 


Oleh SINDHUNATA 


hingga tak jelas identitasnya (Ko- 
munitas Seni Rupa Cibubur). 

Kupingnya kelihatan dua, tapi 
yang satu berbeda dari lainnya, 
mungkin yang satu untuk men- 
dengar kebenaran, yang lain un- 
tuk mendengar kebohongan. Hi- 
dungnya pun seakan tempelan. Ia 
beralis mata, tapi tidak simetris. 
Ia sungguh berwajah karakter r 
pa-rupa: pribadi yang kacau. 
'Tak jelas, apakah dia wakil 
rakyat pengantuk atau perampok 
yang pura-pura punya integr 
padahal dia tidak jujur dan peni- 
pu. Apalagi jika dilihat matan 
sekejap-kejap memantulkan ba- 
yang-bayang perempuan erotis 
nyaris telanjang. Mana mungkin 
pandangan mata yang masih ter- 
kotorkan libido ini bisa melihat 
penderitaan, kemiskinan, dan ke- 
sengsaraan rakyatnya. Mata itu 
hanya akan melihat apa yang 
memuaskan nafsunya. Itulah 
slenco-nya wakil rakyat kita. 

Indra mereka juga slenco. Ka- 
dang mereka menutup telinga, 
mulutnya berteriak 
Kadang mereka me- 
nutup mulut rapat-rapat, semen- 
tara mereka membuka telinga 
(Bambang Pramudiyanto). Mere- 
ka tidak mau mendengar jeritan 
rakyat, tapi sok lantang mer 
pahlawan rakyat. Mereka 
mau mendengar perkara « 
dan mesti diluruskan, tapi mulut- 
nya bungkam. Mereka hanya 
mencari selamat sendiri, 

Mereka sungguh pribadi 
oportunis. Jika inde: ki 
yatslenco, bagaimana jeritan rak- 
yat bisa didengar atau dikuman- 
dangkan? Kita seakan punya wa- 
kil rakyat tuli tetapi pinteromong 
dan tidak tuli tetapi bisu. 

Mungkin karena slenco DPR 
kehilangan pamor. Ada masalah 
serius di tengah bangsa ini: DPR 
menjadi lembaga yang enggak 
nyambung lagi dengan rakyat. 
Slenco-nya wakil rakyat sungguh 
bahaya karena rakyat bisa meng- 
anggap demokrasi parlementer 
itu salah kostum. 

Situasi semua slenco membuat 
wajah orang bertopeng berlapi: 
lapis (T Putu Edy Asmara Putra). 
Satu topeng dilepas, masih ada 
topeng lain. Kita bersalaman, s 
akan berkomunikasi, padahal 
wajah kita tersembunyi satu 
sama lain. Komunikasi kita tidak 
pernah jujur dan tulus. Kita bei 
silaturahmi tanpa wajah asli 
laturahmi slenco. 


Gusdurian 


Slenco telah menjadi situasi 
dan kondisi kita. Untuk mem- 
benahi, kita mau tak mau harus 
menerimanya dulu. Ibaratnya, 
bendera nasional kita harus kita 
hormati walau miring tiangnya 
(Sigit Santosa). Untuk menghor- 
matinya, kepala dan badan kita 
harus ikut miring. Itulah ironi 
slenco: Apa boleh buat, bendera 
kita miring karena bangsa kita 
juga tengah miring. Tapi slenco 
negara ini tak boleh menyurut- 
kan nasionalisme dan patriotis- 
me kita: right or wrong is my 
country. Walau karena slenco, kita 
tidak tahu, apakah negara kita 
sedang miring ke kanan atau ke 
kiri. Left or right is my country! 

Berani menerima slenco, tapi 
kemudian berupaya keluar dari 
slenco, sikap itulah yang ditun- 
jukkan oleh almarhum Gus Dur. 
Ibaratnya Gus Dur tahu, durian 
itu tajam kulitnya, tapi buahnya 
enak dimakan. Keduanya berten- 
tangan, tapi tak bisa dipisahkan. 
Itulah kebijakan ”Gusdurian” 
(Hadi Soesanto). Sehari-hari Gus 


Dur mempraktikkan ideologi 
"gusdurian” itu. Tak heran ia se- 
ring kelihatan stenco, Di balik ke- 
slenco-annya, orang selalu bisa 
meraba kebenaran yang hendak 
diperjuangkannya. 

Ketika jadi presiden, Gus Dur 
tidak duduk di atas takhta yang 
empuk, tapi di sings 
duri tajam. Dengan ideologi "gi 
durian” : 
hendak mempr: 
sanaan Jawa: bertapa di 
pucuk pedang”. Artinya, jadi 
satria jangan diam bersemadi di 
tempat sunyi seperti pendeta, 
tapi harus terus berjuang, ber- 
tempur membela negara. Me- 
mang itulah yang dikerjakan Gus 
Dur. Ta melanggar semua forma- 
itas istana agar tetap bisa merak- 
yat, Ta mengabaikan semua pro- 

yang bertele-tele 
lahan bisa cepat se- 


agar permas 
lesai. 

”Gitu aja kok repot”, itulah 
ringkasan ideologi ”gusdurian”. 
Negara ini sudah banyak repot, 
mengapa harus dibikin lebih re- 
pot. Gus Dur mengambil langkah 
yang tidak usah repot-repot. Se- 
sungguhnya, di balik 
"gusdurian”—gitu aja kok repot— 
tersembunyi keberanian untuk 
dengan tegas mengambil langkah 
dan keputusan. Keputusan itu 
mungkin mendebarkan karena 
kelihatan slenco dengan keadaan 
dan pendapat umum orang. Na- 
mun terbukti sekarang, banyak 
keputusan Gus Dur adalah benar 
dan tepat, lebih-lebih dalam hal 
keutuhan bangsa, toleransi dan 


perlindungan pada minorita 


nya slenco memang 
ta kembali (Sugiyo 

ars0). Slenco adalah sebuah 
puzzle, Keping-keping puzzle ter- 
susun rapi, sesuai dengan urutan 
angkanya. Namun, susunan ke- 
ping-keping yang teratur itu ter- 
nyata tidak berhasil menyusun 
gambaran manusia yang seharus- 
nya dihasilkan oleh puzzle itu. 
t dan benar 
dalam hal angk: ik, norma 
dan aturan, tapi berantakan da- 
lam menyusun realitas masyara- 
kat yang kita cita-citakan, Demo- 
krasi kita mungkin sudah benar 
secara prosedural, tapi gagal se- 
cara material. Akibatnya, kita pu- 
nya demokrasi slenco. 

Gambaran slenco sebagai pu- 
zzle sosial yang gagal dan beran- 
takan kiranya boleh mendekat- 
kan kita pada teori komunikas 
filsuf Jurgen Habermas. Menu- 
rut Habermas, sebagai fakta, ko- 
munikasi belum atau tidak per- 
nah ada, Maksudnya, secara fak- 
tual kita tidak pernah memper- 
oleh pengertian yang utuh dan 
benar tentang sesama kita ketika 
kita menjalankan komunikasi. 
kita memahami 
tu seakan-akan se- 
buah fakta. Yang bei komuni- 
kasi adalah suatu proses dan ci! 
cita, yang harus terus-menerus 
kita wujudkan. 

Dengan kata lain, kita selalu 
slenco dalam memahami yang la- 
in, demikian pula yang lain terha- 
dap kita. Kendati demikian, kata 
Habermas, kita mesti terus men- 
jalankan komunikasi untuk men- 
capai kesepakatan yang bisa di- 
ukur kebenarannya. Kebenaran 
di sini bukanlah melulu rasional: 
kebenaran itu adalah ketersam- 
bungan antara apa yang telah kita 
sepakati secara rasional dan fakta 
nyata perbuatan kita. Maka ko- 
munikasi harus selalu mengarah 
pada tindakan dan buah perbuat- 
an nyata. Kalau tidak, kita akan 
terus menerus slenco. 


”Sedhengan” 

Menurut kh ah kebatinan 
Jawa, sejauh manusia masih ha- 
dunungan raga (mempunyai ra- 
ga), ia masih bisa slenco. Batin 
atau roh manusia memang 
mengarah pada satu-satunya ke- 
nyataan yang diidam-idamkan- 
nya, yakni manunggaling kawula- 
Gusti, persatuan diri dengan 
Tuhannya. Tapi raga manusia 
ring ' membuatnya 
menyimpang ke sana kema 
lah yang membu: 

Maka, agar tidak terus slenco, 
manusia diminta untuk mewas- 
padai raganya. Maksudnya, ia d 
minta untuk tidak menuruti se- 
gala nafsu nikmat raganya. Nafsu 
nikmat ragawi itu memang tak 
mengenal batas, padahal raga 
manusia itu sesungguhnya amat 
kecil dan terbatas. Maka. 


tidak slenco dengan raganya, ma- 
nusia harus rumangsa karo ra- 
gane (tahu diri dengan raganya). 
Karena itu ada petuah kebatinan 


salah, merasa kecil juga keliru, 
Yang baik adalah sedhengan (cu- 


kenaan dengan sikap hidup yang 
tahu diri. Agar kita tidak slenco, 
kita harus menjadi sedhengan, 
pas, ugahari, dan sederhana, Bu- 
kankah kita slenco karena sera- 
kah, ingin memiliki dan menik- 
mati yang lebih dan menjadi diri 
yang lebih dari kita sendiri? 
Betapa sederhana sebenarnya 
soal kita: kita slenco karena kita 
tidak mau hidup sederhana. 
SINDHUNATA 
Kurator Bentara Budaya 


POJOK 


Dalam 100 hari, ada 

kartu "Jakarta Sehat” 
dan "Jakarta Pintar”. 
Janji itu utang, Pak! 


- 


Wacana penarikan 
20 penyidik Polri, 
pelemahan KPK. 
Skenario hitam, KPK 
bubar? 


. 


Wamendag: Pasar 
rakyat bisa dikelola 
secara modern. 
Semodern-modernnya 
pasar, lebih menarik 
yang tradisional! 


. 


Pemilu legislatif dan 
presiden serentak 
hemat Rp 150 triliun. 
Yang menarik untuk 
pemilih bukan partai, 
tapi sawerannya! 


men 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Skalasi konflik ag- 
E raria di Tanah Air 
yang melibatkan 
rakyat versus pengusaha 
atau rakyat versus peme- 
rintah pada dasarnya ti- 
dak bisa dilepaskan dari 
persoalan ketatanegaraan, 


Konflik yang menimbulkan 
banyak korban—harta benda dan 
jiwa, terutama di pihak rakyat— 
tak bisa dilihat semata-mata se- 
bagai benturan kepentingan pe- 
nguasaan agraria: antarpihak 
bersengketa atau ketidakberesan 
tata kelola administrasi perta- 
nahan nasional sehingga meng- 
akibatkan tumpang tindih hak 
atas tanah, Dimensi kontlik juga 
kian meluas dan kompleks, tak 
hanya vertikal antara rakyat dan 
pemerintah atau pemilik modal, 
tetapi sudah merambah ke kon- 
Aik horizontal antarpengusaha, 
pemerintah dengan pengusaha, 
atau antarinstitusi pemerintah. 
Karena ketakpastian hukum ini, 
tak sedikit pihak menempuh ja- 
lan pintas untuk saling klaim hak 
penguasaan tanah, mulai dari ca- 
ra kekerasan hingga penyuapan 
pejabat negara, 

Lebih jauh ketidakpastian hu- 
kum di sektor agraria ini disebab- 
kan terlalu lamanya negara 
mengabaikan amanat Undang- 
Undang Pokok Agraria (UUPA) 
Tahun 1960, produk legislasi yang 
tak sinkron dan menimbulkan 
tumpang tindih antar-UU, dan 
penafsiran sepihak pemerintah 
atas doktrin hak menguasai ne- 
gara (HMN). Dengan demikian, 
masalah ini bukan lagi sekadar 
implementasi kebijakan, melain- 
kan sudah bersentuhan dengan 
norma konstitusi. 


HMN dan hak bangsa 


Hak konstitusi adalah hak 
yang melekat pada setiap warga 
negara untuk memperoleh per- 
lindungan, kesetaraan keduduk- 
an di muka hukum, kehidupan 
yang layak, dan kesejahteraan. 
Berkaitan dengan bumi, air, dan 
kekayaan alam lain telah diatur 
dalam Pasal 33 UUD 1945. Per- 
tanyaan mendasarnya dalam 
konteks konstitusi dan ketata- 


Konstitusi 
dan Politik Agraria 


Oleh SYAIFUL BAHARI 


negaraan, untuk siapa bumi, air, 
dan kekayaan alam Indonesia 
dan bagaimana kedudukan ne- 
gara atas sumber daya alam? 

Dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 
1945 telah disebutkan bahwa bu- 
mi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmur- 
an rakyat. Pasal ini selalu dijadi- 
kan cantolan semua UU yang 
berhubungan dengan sumber da- 
ya alam untuk melegitimasi ke- 
kuasaan absolut negara dalam 
menguasai tanah dan kekayaan 
alam lain, 

Akar konflik pertanahan se- 
lama ini bersumber dari penyim- 
pangan penafsiran hak mengu- 
asai negara atas tanah. Bahwa 
negara meskipun dalam norma 
Pasal 33 UUD 1945 diberikan hak 
sebatas menguasai dan bukan 
memiliki, norma ini ditafsirkan 
sebagai kekuasaan absolut yang 
digunakan berdasarkan kehen- 
dak negara sendiri. Padahal, frasa 
Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dengan 
jelas menyatakan bahwa hak pe- 
nguasaan yang diberikan kon- 
stitusi kepada negara adalah di- 
tujukan untuk kemakmuran rak- 
yat, 

Mahkamah Konstitusi dalam 
putusan Nomor 002/PUU-I/ 
2008, uji materi UU No 22/2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi 
telah memperjelas pengertian 
hak menguasai neg: 
mana dalam pertimbangannya 
menyatakan bahwa "Dalam hu- 
bungan pengertian negara terda- 
pat unsur rakyat, wilayah, dan 
pemerintah. Dalam konteks pe- 


hargai dan diberikan posisi kuat 
dan UUD 1945 sebagai hukum 
dasar negara tertinggi menem- 
patkan rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan”, 

Rakyat secara kolektif dikon- 
struksikan UUD 1945 membe- 


leid), tindakan pengurus 
tuursdaad), pengaturan (regelen- 
daad), pengelolaan (beheer 
ad), dan pengawasan (loezi 
houdensdaad) untuk sebesar 
sarnya kemakmuran rakyat (Su- 
badi, Jakarta, 2010, hal 81, 83). 

Sejalan dengan jiwa dan fi- 


losofi UUD 1945, dalam penje- 
lasan Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UUPA 
Tahun 1960 dinyatakan bahwa 
hak-hak atas bumi, air, dan ruang 
angkasa adalah ”hak bangsa”. 
Hak bangsa adalah semacam 
"hak ulayat" yang dalam konsep 
hukum tanah nasional merupa- 
kan "hak penguasaan atas tanah 
yang tertinggi”. Ini berarti, segala 
macam hak, baik hak ulayat, hak 
individu, hak penguasaan negara 
atau badan hukum, semuanya 
bersumber pada hak bangsa. 
UUPA 1960 dalam Pasal 1 Ayat 
3 juga menegaskan, hubungan hak 
bangsa bersifat abadi, Artinya, se- 
lama rakyat Indonesia sebagai 
bangsa dan selama bumi, air serta 
ruang angkasa Indonesia masih 
ada, dalam keadaan bagaimana- 
pun, tak ada kekuasaan yang dapat 
memutuskan atau meniadakan 
hubungan ini. Hak bangsa bersifat 
absolut, artinya tak ada yang dapat 
mengganggu dan menyingkirkan 
hak ini, karena hak bangsa me- 


lekat dalam konstitusi (UUD 
1945) sehingga barang siapa 
mengganggu, maka ia bertentang- 


an dengan konstitusi. 


Mengubah paradigma 
Meski terjadi penyimpangan, 
asas hak menguasai negara tidak 
perlu dihapus sepanjang penaf- 
annya sejalan dengan norma 
dan filosofi UUD 1945. Hal yang 
harus diwaspadai adalah penye- 
lundupan tai s tersebut de- 
ngan memasukkan jiwa domein 
verklaring n kolonial Be- 
landa ke dalam UU yang sebe- 
narnya sudah dihapus sejz 
lakunya UUPA Tahun 1960, 


nya DPR dan 
pemerintah mengkaji ulang per- 
aturan perundang-undangan se- 
suai norma konstitusi dan meru- 
juk pada jiwa dan filosofi UUPA 
1960 agar tidak "ahistoris” dalam 
membuat UU yang berkaitan de- 
ngan agraria. Review peraturan 
perundang-undangan ini juga di- 
tujukan untuk mengharmonisasi 
dan menginteg 


Ja agar punya nd uan 

yang sama dalam memanfaatkan 

sumber kekayaan alam Indonesia 
menuju kemakmuran bersama. 

SYAIFUL BAHARI 

Pemerhati Masalah Agraria 


REDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Uang Sertifikasi 


M 


Guru Agama 


udik Lebaran tahun ini saya berkunjung 
ke rumah paman di Susukan, Kabupaten 
Semarang, Jawa Tengah. Paman saya ber- 


keluh kesah tentang belum cairnya uang sertifikasi 
Guru Agama Islam di bawah naungan kantor Ke- 
menterian Agama Kabupaten Semarang selama 
empat bulan: September-Desember 2011. 


Pada salinan bukti penerimaan pencairan uang sertifikat 
tertera uang sertifikasi cair utuh setahun Januari-Desember 
2011, Faktanya, transfer uang sertifikasi ke rekening para 
guru hanya sejumlah delapan bulan. Padahal, guru-guru 


pegawai negeri 


ipil (PNS) selain guru Pendidikan Agama 


Islam sudah menerima pencairan uang secara utuh. 

Mengapa ada perlakuan diskriminatif? Apa alasan yang 
berwenang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Se- 
marang menahan uang sertifikasi itu? 

Kelompok Kegiatan Guru Pendidik Agama Islam pernah 
mengupayakan pencairan, tetapi dijawab pejabat di Madra- 
sah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) Kabupaten 
Semarang bahwa ”dana dari pusat habis”. 

Bukankah pengajuan ke Kementerian Agama untuk ang- 
garan satu tahun penuh? Kalau betul habis, untuk apa? 

Januari 2012, beberapa orang perwakilan kembali mene- 
mui salah satu pejabat Mapenda di atas. Jawabannya 
mengecewakan, "Sebenarnya kami bisa mencairkan, tetapi 
siapa yang bertanggung jawab?” 


WIJDAN F 


Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 


Promo Samsung- 
XL Tanpa Barang 


Tertarik iklan promo Sam- 
sung Ace 2 bundling dengan XL, 
Rp 2749000 periode 1-19 
Agustus 2012 (Kompas, 1/8), 
malam harinya saya ke gerai XL 
dan Samsung Puri Indah Mal. 
Namun, dijawab oleh pramu- 
niaga kedua gerai itu tidak ada 
promo dimaksud. Saya tidak bi- 
sa bersikeras karena tidak mem- 
bawa potongan iklan. 

Keesokan harinya (12/8) saya 
telepon ke layanan pelanggan 
Samsung di 021-56997777 se- 
suai yang tercantum di iklan 
promo. Lagi-lagi dijawab tidak 
tahu dan saya diminta mene- 
lepon ke Samsung Pacific Place 
atau Samsung Roxy. Jakarta. 
Namun, keduanya tidak dapat 
dihubungi. 

Akhirnya saya ke gerai Sam- 
sung di Gandaria City dan di- 
jawab tidak ada promo tersebut 


meski saya menunjukkan gun- 
tingan iklan di Kompas. Pegawai 
Samsung lain yang ditanya men- 
jawab tidak ada barang. Saya 
disuruh mengecek ke gerai Sam- 
sung lain. 

Sebenarnya promo ini ada 
atau tidak? Jangan memberikan 
janji-janji kosong dan membuat 
konsumen bingung bolak-balik 
ke gerai-gerai Samsung. Ini na- 
manya pembohongan publik. 

IVONE M 
Jalan Dukuh Pinggir V, 
Tanah Abang, Jakarta Pusat 


Alarm Nissan 
Navara Bermasalah 


Akhir tahun 2011 saya mem- 
beli mobil Nissan Navara dari 
dealer resmi Nissan TB Sima- 
tupang, Jakarta. Alarm mobil 
ternyata tidak berfungsi dengan 
baik. Saya komplain tidak lama 
setelah saya menerima mobil, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


juga saat & 1.000 kilometer 
dan saat servis 10.000 km. Pihak 
dealer menyarankan menghu- 
bungi Nissan Motor Indone. 
sudah menghubungi 
Nissan Motor Indonesia yang 
dilayani oleh Ibu Yuli, tetapi 
setelah itu tidak ada tanggapan, 
Seminggu kemudian, saya me- 
nelepon lagi dan dilayani oleh 
Ibu Maria untuk komplain hal 
yang sama, Ia berjanji akan ada 
yang menghubungi 
hari itu juga, tetapi tidak ada 
yang menghubungi 

Setelah beberapa h: 
TB Simatupang meminta saya 
untuk melakukan pengecekan, 
yang akan memakan waktu satu 
jam. Selesai dalam 1,5 jam, me- 
reka ternyata tidak memper- 
baiki atau mengganti alarm, 
tetapi hanya mengambil foto 
untuk laporan. 

Pihak dealer Nissan TB Si- 
matupang berjanji akan meng- 
hubungi kembali dalam satu 
minggu untuk penggantian. Na- 
mun, tidak ada juga panggilan 
sampai dua minggu. Saya ke- 
cewa dengan pelayanan Nissan 
Motor Indonesia dan dea- 
ler-nya. 

Beberapa teman yang meng- 
gunakan Nissan jenis lain juga 
mengaku mengalami hal yang 
sama pada alarmnya. Bagaima- 
na Nissan Motor Indonesia, to- 
long perhatikan keamanan dan 
kenyamanan konsumen Nissan. 

DIPA DEMOSTA 
Jalan Melati Nomor 9, 
Ragunan, Jakarta Selatan 


Transaksi Terdebet 
Dikembalikan 


Menanggapi surat di Kompas 
(3/9), "Uang Raib di ATM Ebuzz 
BRI”, yang disampaikan oleh 
Bapak — Oktariaris '— Kamaru- 
zaman, kami mohon maaf atas 
ketidaknyamanan. Kami sudah 
menghubungi Bapak Oktariaris 
untuk menginformasikan bah- 
wa transaksi yang terdebet su- 
dah dikembalikan, tetapi hingga 
saat ini tidak ada jawaban. 
Apabila ada pertanyaan atau 
saran, dapat menghubungi pu- 
sat layanan nasabah melalui la- 
yanan 24 jam Call BRI 14017/ 
500017/021 57987400. 
MUHAMAD ALI 
Corporate Secretary PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) 


Tamparan Menuju 2014 


Oleh SALDI ISRA 


anpa harus me- 

nunggu perhitung- 

an akhir Komisi 
Pemilihan Umum Daerah, 
hasil pemilihan gubernur 
DKI Jakarta: pasangan 
calon Joko Widodo-Basuki 
Tjahaja Purnama (Joko- 
wi-Basuki) menang atas 
pasangan Fauzi Bowo- 
Nachrowi Ramli (Fo- 
ke-Nara), 


Bahkan, tak perlu waktu lama 
pula, Fauzi Bowo pun langsung 
memberikan ucapan selamat ke- 
pada Jokowi, Dalam batas pena- 
laran yang wajar, hasil pemilihan 
gubernur DKI Jakarta seharus- 
nya dimenangkan oleh pasangan 
Foke-Nara. Selain posisi Foke 
yang petahana gubernur DKI Ja- 
karta, pasangan Foke-Nara di- 
dukung pula oleh koalisi Partai 
Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, 
PKB, PBB, PMB, PKNU, PPP, dan 
PKS, Berdasarkan hasil pemilu 
anggota DPRD DKI Jakarta 
2009, koalisi tambun (over-size) 
parpol pendukung Foke-Nara ini 
meraih lebih dari 73 persen suara 
pemilih. 

Sementara itu, mas 
batas penalaran yang w: 


r pula, 
harusnya duet Jokowi-Basuki tak 
masuk putaran kedua, apalagi 


memenangi pemilihan. Selain 
bukan petahana di DKI Jakarta, 
Jokowi-Basuki hanya didukung 
oleh PDI-P dan Gerindra dengan 
dukungan suara kurang dari 16 
persen pemilih. Jikalau hanya 
melihat basis dukungan parpol, 
capaian Jokowi-Basuki dapat di- 
nilai amat fenomenal. 

Dari berbagai perspektif, 
menangan Jokowi- 
bentuk kemenangan akal sehat 
dan sekaligus kehancuran prag- 
matisme parpol pendukung Fo- 
ke-Nara, Dikatakan begitu, gejala 
umum yang berkembang bebe- 
rapa waktu belakangan, parpol 
lebih mengandalkan dukungan 
uang dan kekuasaan daripada fi- 
gur yang punya pemahaman kuat 
terhadap kebutuhan rakyat. 

Merujuk bentangan fakta hasil 
pemilihan gubernur DKI, yang 
perlu dapat apresiasi adalah lo- 
gika pemilih tak mau ditaklukkan 
oleh logika parpol. Bahkan, saat 


parpol berjalan dengan logikanya 
sendiri, berapa pun banyak dan 
besarnya koalisi dibangun, 
pemilih mampu membukti- 
kan, daulat rakyat lebih 
mangkus dibandingkan 
daulat parpol. 
Apabila diletakkan 
dalam konteks target 
yang hendak dicapai 
dari pemilu, kekalah- 
an Foke-Nara harus Pr 
dibaca sebagai ben- 
tuk hukuman nyata 
pemilih bagi parpol 
yang tak peduli de- 
ngan suara rakyat. Bah- 
kan lebih jauh dari itu, hasil 
pemilihan gubernur DKI be- 
nar-benar menjadi tamparan he- 
bat di tengah hegemoni parpol 
menuju Pemilu 2014, 


Tetap sentralistik 

Hadirnya pasan 
Basuki memang 
Selain pendatang baru di tengah 
belantara politik Jakarta, kedua- 
nya lebih tepat dikatakan sebagai 
eksperimen PDI-P dan Gerindra 
di tengah "kerumunan" parpol 
yang sejak semula cenderung 
merapat ke Foke-Nara, Karena 
itu, tidak terlalu berlebihan pen- 
dapat politikus senior Partai Gol- 
kar, Zainal Bintang, hasil Pilkada 
DKI menunjukkan bulan madu 
politik pencitraan dan parpol 
yang hanya berorientasi pada ke- 
kuasaan sudah di ujung senja 
(Kompas, 2/9). 

Sebetulnya, tawaran untuk 
memilih tokoh alternatif tidak 
hanya bersumber dari duet Jo- 
kowi-Basuki, Ketika putaran per- 

asri-Biem Benj: 
bagai calon al- 
Dengan adanya calon 
alternatif yang tidak tunggal, ke 
berhasilan pasangan Jokowi-Ba- 
suki membuktikan bahwa calon 
alternatif masih perlu dukungan 
mesin yang efektif untuk meraih 
dukungan pemilih. Tanpa itu, bu- 
kan tidak mungkin nasib yang 
menimpa Faisal-Biem akan ber- 
laku pula kepada Jokowi-Basuki. 

Terlepas dari keberhasilan p: 
sangan racikan PDI-P dan Geri 
dra ini, apabila boleh sedikit me- 
noleh ke belakang, hadirnya pa- 
sangan Jokowi-Basuki belum 
merupakan hasil dari sebuah pro- 
ses internal parpol yang terbuka 


1 
, 


HANDINING 


dan partisipatif. 
Dengan posisi 
itu, hadirnya 
duet — Joko- 
wi-Basuki 

tetap harus di- 
ea seba- 
gai bentuk he- 
gemoni parpol 
dengan proses 
yang sentralis- 


1 
tik Gop- down). 
Untungnya hasil 


pilihan hegemoni 
masih bisa diterima 
pemilih sebagai to- 
koh alternatif, 
Sekiranya Jokowi-Basuki di- 
tawarkan sebagai hasil dari se- 
buah proses yang terbuka dengan 
pola yang bottom-up, kehadiran- 
nya akan kelihatan lebih elegan 
inal, Banyak kalangan 
dengan proses yang p: 
tisipatif, parpol dipaksa memiliki 
pola yang demokratis dal 
mengajukan calon guna mengisi 
jabatan politik strategis, terma- 
suk dalam pengisian jabatan ke- 
pala daerah, Tanpa sebuah pola 
yang baku, hegemoni parpol sulit 
dipangkas. Dalam proses pemi- 
lihan gubernur DKI, misalnya, 
parpol bisa menawarkan calon 
alternatif yang diterima rakyat. 
Namun, karena pola internal 
yang tidak baku dan tak terbuka, 
sangat mungkin di tempat lain 
terjadi perilaku yang sebaliknya. 


Menuju 2014 


Merupakan pilihan bijak se- 
kiranya kita segera keluar dan 
meninggalkan euforia keme- 
nangan duet Jokowi-Basuki, Me- 
nuju Pemilu 2014, terutama pe- 
milihan presiden (dan wakil pre- 
siden), berharap kepada parpol 
untuk menghadirkan tokoh al- 
ternatif sangat mungkin seperti 
seekor burung pungguk merin- 
dukan bulan, Bagaimanapun, se- 
jauh ini belum kelihatan partai 
membuka dan menyediakan ru- 
ang bagi calon alternati! 

Kalau ada yang berpandangan 
bahwa kemunculan Jokowi-Ba- 
suki membuka peluang muncul- 
nya kader potensial dari internal 
parpol yang selama ini terhalang 
hegemoni elite tertinggi parpol 
menuju Pemilu 2014, pandangan 
demikian akan segera terkoreksi. 
Melihat gejala saat ini, parpol 


lebih banyak memosisikan diri 
sebagai "perahu" bagi elite ter- 
tinggi menuju 2014. Pola yang 
mapan terbangun, posisi sebagai 
elite tertinggi parpol menjadi se- 
macam jalan bebas hambatan 
menuju posisi RI-1 atau RI-2, 

Karena itu, kader potensial 
yang berasal dari internal parpol 
yang berpeluang jadi calon alter- 
natif sulit muncul ke permukaan. 
Dalam hal ini, figur seperti Teras 
Narang dan Ganjar Pranowo 
(PDI-P), Jusuf Kalla dan Hajri- 
yanto Tohari (Golkar), Yuddy Ch- 
risnandi (Hanura), Lukman Ha- 
kim Saifuddin (PPP), Fadli Zon 
(Gerindra), serta puluhan nama 
lainnya tak mungkin menjadi fi- 
gur alternatif. Mereka hanya 
mungkin hadir sekiranya parpol 
melakukan proses perekrutan 
yang bollom-up dan terbuka. 

Kalau yang dari internal tidak 
mudah, tentunya calon alternatif 
dari luar parpol jauh lebih sulit. 
Merujuk aturan yang ada, kesu- 
litan ini benar-benar jadi jalan 
buntu karena tak tersedianya ru- 
ang bagi calon perseorangan 
(yang bukan diajukan parpol) 
menjadi calon presiden. Karena 
itu, figur seperti Moh Mahfud 
MD, Anies Baswedan, Irman 
Gusman, Imam B Prasodjo, 
Teten Masduki, dan sederetan 
nama lain sulit hadir menjadi 
calon sebagai alternatif. Bahkan, 
kalau publik mendesak PDI-P 
dan Gerindra mengajukan Joko- 
wi kembali sebagai calon alter- 
natif menuju Pemilu 2014, kedua 
parpol ini pasti akan menolak. 

Dalam atas tertentu, 
hasil pemilihan gubernur DKI 
Jakarta memberi sedikit "keme- 
waha alam panggung politik 
negeri ini. Namun, kemewahan 
akan munculnya calon alternatif 
dalam Pemilu 2014 hampir mus- 
tahil terjadi. Kemustahilan itu 
hanya mungkin meluruh kalau 
parpol mau dan mampu meng- 
ambil px an dari tamparan 
yang hadir dari hasil pemilihan 
gubernur DKI. 


SALDI ISRA 

Guru Besar Hukum Tata 
Negara dan Direktur Pusat Studi 
Konstitusi Fakultas Hukum 
Universitas Andalas, Padang: 
Anggota Badan Pekerja 

Forum Kebangsaan Gerakan 
Indonesia Memilih 


WIZARD 


"Te - 
super AM OLED 


Gorilla Glass 
Excellent Picture Guality 


e--N 


Android 4.0 
Ice Cream 
Sandwich 


-I-sg.., 


POLYTRON 


h 


Memang Canggih 


rvysia! 
4 
The Art Of Clarity 


xes Boapirae 


# DSLR Features 
Sweep Panorama 
Super Slim KR 
Exposure Setting 
Basah « HDR 


22.999 


saka available at selected outlets: 


Iytron.co 


@ j 


R 000 
"2. 499. oo — 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


TERORISME 
Polisi Dalami Temuan Cairan Kimia 


SOLO, KOMPAS — Polisi anti- 
teror mendalami bahan kimia 
yang ditemukan t penggele- 
dahan di Solo, Jawa Tengah. Dari 
pemeriksaan sementara, bahan 
kimia itu diperkirakan merupa- 
kan nitrogliserin. Namun, bahan 
kimia tersebut perlu diteliti lebih 
mendalam, termasuk dampaknya 
dalam ledakan. 

”Orang belum tahu dampak 
dan bahayanya. Kami berupaya 
mencari ahli kimia untuk men- 
dalami cairan tersebut,” kata Di- 
rektur Penindakan Badan Nasio- 
nal Penanggulangan Terorisme 
Petrus Golose, di Solo, Selasa 
(25/9). 

Menurut Golose, dari peme- 
riksaan awal, memang disebut- 
kan bahan kimia itu nitrogliserin, 
Namun, cairan kimia tersebut 
tetap perlu didalami. Diperki 
kan, bahan kimia itu memiliki 
daya ledak yang tinggi. 

Bahan kimia tersebut ditemu- 
kan saat penggeledahan di rumah 
tersangka kasus terorisme di So- 
lo, Barkah Nawa Saputra. Bahan 
pembuat peledak yang lain juga 
ditemukan di rumah tersangka 
Badri Hartono dan Kamidi, se- 
perti 7 bom botol, 3 kilogram 
belerang, 1 kilogram pupuk urea, 
U inisiator, 3 bom pipa, 2 bom 
botol, dan black powder. 


Ada keterkaitan 


Terkai ingan tersang- 
ka yang ditangkap di Solo, lanjut 
Golose, gan 10 tersangka itu 
sebenarnya memiliki keterkaitan 
dengan pelaku kasus teror se- 
belumnya. "Mereka merekrut 
orang baru, khususnya anak mu- 
da. Namun, kalau ditel i 
itannya tetap sama, yai 
an Jamaah Islamiy: 

Golose mencontohkan Badri 


Hartono sebagai pemimpin ke- 
lompok di Solo yang ditangkap. 
Badri merupakan bagian dari ke- 
lompok yang disiapkan Noordin 
M Top melalui Urwah untuk pe- 
Hotel Marriott, 

menangkap beberapa 
orang yang diduga teroris yang 
masuk dalam kelompok Al Gaeda 
Indonesia. Pemimpin kelompok, 
yakni Badri Hartono, dan de- 
lapan terduga teroris diringkus di 
Solo, Sabtu pekan lalu. Barkah 
termasuk tersangka teroris yang 
ditangkap di Solo. 

Di Jakarta, Kepala Biro Pene- 
rangan Masyarakat Polri Brigadir 
Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar 
mengatakan, polisi kini mendala- 
mi keterlibatan SR, istri Barkah. 
SR diduga kuat mengetahui pes 
akitan bom yang akan digunakan 
untuk aksi teror, "Masih diper- 
iksa keterlibatannya,” kata Boy. 

Dari sembilan terduga ter 
yang ditangkap di Solo pekan 
lalu, lima terduga teroris masih 
diperiksa intensif di Markas Ko- 
mando Brimob Kepolisian Dae- 
rah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dua terduga teroris telah dikirim 
ke Mabes Polri dan dua lainnya 
dipulangkan karena tidak terkait 
dengan jaringan terori: 

"Total ada sembilan orang. 
Yang dua sudah dik ke Ja- 
karta, lima lainnya dititipkan di 
(Mako Brimob) Yogyakarta, dan 
dua orang lagi dipulangkan ka- 
rena tidak terkait,” kata Kapolda 
DI Yogyakarta Brigjen (Pol) Sa- 
bar Rahardjo, Selasa, di Yogya- 
karta, 

Menurut Saba lalam pe- 
meriksaan ditemukan keterkait- 
an dengan j 
in, ke 
gera dikirim ke Jaka 
Sementara itu, semua barang 


bukti telah dibawa tim Detase- 
men Khusus 88 ke Jakarta. 
”Mereka dibawa ke luar Solo 
(Yogyakarta) yang lebih netral 
sehingga tak mengganggu peme- 
riksaan. Di Solo, ada banyak te- 
man-teman para terduga teroris 
yang dikhawatirkan akan meng- 
ganggu pemeriksaan,” ujarnya. 


Antisipasi 


Sabar menegaskan, pihaknya 
sudah melakukan antisipasi agar 
jaringan teroris tidak menyusup 
masuk ke Yogyakarta. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut, Pol- 
da DI Yogyakarta terus-menerus 
melakukan r: terhadap ken- 
daraan, khususnya roda empat, 
yang keluar masuk Yogyakarta. 

"Sebelum ada penangkapan 
(terduga teroris), kami, Polda DI 
Yogyakarta, telah melakukan ra- 
zia di titik-titik tertentu, Kami 
pastikan Yogyakarta bersih dari 
para teroris,” lanjut Sab: 
am, di beberapa ruas 
jalan, khususnya perbatasan pro- 
vinsi dan kabupaten/kota, digelar 
razia kendaraan roda empat. Pa- 
da Senin (24/9) malam, misalnya, 
di Jalan Wonosari, polisi merazia 
mobil-mobil yang melintas 

"Setiap mobil diperi atu 
per satu. Bagasi atau bak mobil 
diminta dibuka semua Biasa- 
nya juga tidak ung- 
kap Yosep, warga Sleman, yang 
Senin malam pergi ke Gunung 
Kidul, 

Namun, Gubernur DI Yogya- 
karta Sultan Hamengku Buwono 
X mengatakan, peluang masuk- 
nya jaringan teroris tetap ada. 
Oleh karena itu, masyarakat per- 
lu memperkuat pengamanan di 
daerah masing-masing det 
membentuk — semacam 
police. (FER/ABK/FAJ) 


TOLAK RUU KAMNAS 


RUU Kamnas Seharusnya Dikembalikan 


JAKARTA, KOMPAS — Pa- 
nitia Khusus Rancangan Un- 
dang-Undang Keamanan Nas 
nal seharusnya menolak kembali 
pembahasan RUU Kamnas dan 
mengembalikannya melalui ra- 
pat paripurna DPR. RUU yang 
tak diubah sedikit pun oleh pe- 
merintah ini berpotensi mengan- 
cam kebebasan sipil, kebebasan 
pers, bahkan parlemen sendiri, 
sampaikan 
Koalisi Masyarakat Sipil untuk 
Reformasi Sektor Keamanan di 
Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa 
(25/9). RUU Kamnas direncana- 
kan akan dibahas hari Rabu ini 
oleh Panitia Khusus Kamnas 
DPR. Padahal, dalam catatan Tm- 
parsial, RUU Kamnas ini telah 
ditolak oleh Frak: ai Demo- 
i Indonesia Perjuangan, Par- 
i Persatuan Pembangunan, dan 
Partai Hati Nurani Rakyat. 
Koalisi ini terdiri dari Impar- 
sial, Kontras, YLBHI, IDSPS, El- 
sam, ICW, LBH Jakarta, LBH 


»- 


Masyarakat, Aliansi Jurnalis In- 
dependen (AJ), HRWG, Ridep 
Institute, Setara Institute, dan 
Lespersi. 

Direktur Program Imparsial Al 
Araf menjelaskan, RUU Kamnas 
tampaknya dikembalikan pemi 
rintah ke parlemen tanpa ada 
sedikit pun perubahan, Dengan 
kondisi ini, koalisi melihat tidak 
ada itikad baik dari pemerintah 
untuk melakukan 
sejumlah cat: 
sus, bahkan pemerintah seperti- 
nya memiliki agenda-agenda ter- 
sembunyi untuk mengesahkan 
tindakan arogansinya di mz 
pan, terutama menghadapi Pe- 
milu 2014. 

"Kalau RUU Kamnas ini di- 


at 


nya transaksi politi 
sungguhnya menji 
kan tuan' sendiri 


yang 
kdi 'senj: 


kata Araf, 

Menurut Araf, parlemen yang 
membahas dan membentuk un- 
dang-undang, serta berlawanan 
pandangannya dengan pemerin- 
tah, dapat juga dikategorikan se- 
bagai bentuk ancaman keamanan 
asannya, parlemen 
a dikategorikan telah dikon- 
ional dalam perumusan le- 
gislasi dan regulasi. 

Koalisi mencermati ada lebih 
kurang 25 p ayat yang 
bermasalah dalam RUU Kamnas, 

atau ver- 
. Seku- 
ngan 
antara implementasi demokrasi 
oleh pemerintahan dan tindakan 


nangan khusus penangkapan dan 
penyadapan kepada TNT dan Ba- 
dan Intelijen Negara (penjelasan 
Pasal 54 Huruf e,jo Pasal 20). 
(ONG/OSA) 


IBADAH HAJI 


"KOMPAS, 


Gubernur DI 
Yogyakarta 
Sultan 
Hamengku 
Buwono X 
menyalami 
Abdul (88), 
calon haji asal 
Kulon Progo, 
alam pelepasan 


Selasa (25/9), di 
Kepatihan, 
Yogyakarta. Ada 
644 anggota 
jemaah calon 
haji yang 
berusia di atas 
Gl tahun, 


OYSTUS BUDI KURNIAWAN 


Waspadai Gangguan Kesehatan 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Gubernur Daerah Istimewa Yog- 
yakarta Sultan Hamengku Bu- 
wono X melepa 


, Selasa (25/9). Dari semua je- 
maah yang diberangkatkan, 644 
anggota jemaah berusia di atas 61 
tahun dan berisiko tinggi meng- 
alami gangguan kesehatan. 

Untuk kewaspadaan terhadap 
gangguan kesehatan ini, Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian 
Agama DI Yogyakarta Maskul 
Haji mengatakan, pihaknya akan 
melakukan pengawasan ketat. 
Sebagian besar di antara jemaah 
asal Yogyakarta mengalami gang- 
guan jantung hipertensi, dan ko- 
lesterol. 

“Di setiap kloter dari sembilan 
kloter yang akan diberangkatkan, 
kami menyiapkan enam sampai 
delapan petugas yang terdiri dari 


mrioperkoran @ & 


dokter, pembimbing, dan petugas 
akomodasi,” ujarnya. 

Kondisi kesehatan serupa juga 
ada di antara jemaah calon haji 
i Embarkasi Syamsudin Noor, 
Kalimantan Selatan. Tahun ini 
.0SI anggota jemaah akan dibe- 
rangkatkan. "Mereka boleh be- 
rangkat. Yang tak boleh berang- 
kat orang hamil, berpenyakit 
menular, atau yang sakit kro- 
nisnya berat atas pertimbangan 
tim dokter tentunya. Sebelum 
berangkat ada tiga tim yang me- 
nyeleksi,” ujar Kepala Dinas Ke- 
sehatan Provinsi Kalsel Rosihan 
Adhani, 


Cuaca ekstrem 


Karena perubahan cuaca eks- 
trem di Arab Saudi, jemaah calon 
haji diminta mewaspadai mun- 
culnya virus flu baru yang disebut 
coronavirus. Virus menyerang ti- 
ga jemaah dari negara lain, dua di 


antaranya meninggal. Jemaah te- 
lah diminta mengenakan masker 
saat keluar pemondokan, beriba- 
dah di Masjid Nabawi di Ma- 

inah, serta beristirahat dan me- 

i air yang cukup. 

, jemaah juga diminta 
menjaga kondisi tubuh sebagai 
upaya pencegahan serangan seve- 
re acute respiratory syndrome 
(SARS). Belum lama ini, Organi- 
sasi Kesehatan Dunia menemu- 
kan kasus SARS pada warga Ga- 
tar yang melakukan perjalanan di 
Arab Saudi. 

Di Embarkasi Adi Soemarmo, 
Jawa Tengah, dua anggota jema- 
ah batal berangkat karena yang 
satu hamil empat minggu dan 
yang lain mengalami gangguan 
jiwa. Kedua anggota jemaah dan 
keluarganya sepakat membatal- 
kan keberangkatan dan akan be- 
rangkat jika kondisi memung- 
kinkan. (WER/EKI/ABK/WSI) 


Wa Ode Hormati Priyo 


Hakim Minta Mafia Anggaran di DPR Diungkap 


JAKARTA, KOMPAS — 
Sidang kasus dugaan 
suap dana penyesuaian 
infrastruktur daerah 
dengan terdakwa Wa 
Ode Nurhayati di 
Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Jakarta, 
Selasa (25/9), menyisa- 
kan keganjilan. Dalam 
keganjilan itu, nama 
Wakil Ketua DPR Priyo 
Budi Santoso muncul. 

Dalam sidang dengan agenda 
pemeriksaan saksi ahli dan men- 
dengarkan keterangan terdakwa, 
Wa Ode menceritakan kisahnya 
yang diperintahkan mengganti 
uang dua kali lipat dari yang ia 
terima demi nama baiknya, Pem- 
beri perintah adalah pimpinan 
Fraksi Partai Amanat Nasional 
saat menghadapkan dirinya de- 
ngan Haris Surahman dan Fahd 
el Fouz. 


dan Fahd "bu- 
apa” di DPR, laporan 
s ke Fraksi PAN lebih man- 
jur daripada tangisan dan 
pah demi Allah” Wa Ode saat itu. 
Sebelumnya, Haris melaporkan 
Wa Ode ke Fraksi PAN karena 
menerima dana dari Fahd. HF: 
yang mengantarkan dana terse- 
but ke sekretaris Wa Ode, Sefa 
Yolanda. 

Wa Ode tidak membantah soal 
dana yang diterimanya. Ia mem- 
bantah jumlahnya, yang menurut 
Haris Rp 4 miliar dan menurut 
Fahd Rp 6 miliar 'a menghi- 
tung sendiri uang itu, jumlahnya 
Rp 2,250 miliar,” katanya. 

Dalam sidang terungkap, Wa 
Ode rela mengganti selisih uang 
yang ia terima ai dengan 
pengakuan Fahd. Fahd memba- 
wa-bawa nama Priyo Budi Santo- 
so dan mengaku sebagai staf pri- 
badinya. Tunduknya pimpinan 
Fraksi PAN dan luluhnya sumpah 
Wa Ode tersebut, menurut Wa 
Ode, dilatarbelakangi karena me- 
reka sangat menghormati Priyo. 


KOMPAS /RIZA PATHONI 


Terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Wa Ode Nurhayati, berbincang dengan kuasa hukumnya, 
Yusril Ihza Mahendra, saat menunggu persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/9). 


Dalam mediasi yang dilakuk: ya buka sekarang,” 

Fraksi PAN dan desakan berbagai Wa Ode menghela napas. Sua- 
pihak, Wa Ode menyetujui mem- sana hening sejenak. "Saya hanya 
bayar Rp 4 miliar, dari dana Rp diminta kembalikan dana, (soal 
2,250 miliar yang ia terima. Dana 69 mengapa selalu yang dihormati 
iliar sebelumnya sudah ia Priyo) Pak Andi Anzhar dan Hen- 
an, sedangkan Rp 250 kenaparyang dihormati dra Singkarru, mereka yang tahu 

Priyo, bukan DPR? 

Saudara harus jelaskan, 
saya buka sekarang, 


juta ditolak Fahd karena diang- betul,” ujarnya. 

gap kurang, Setelah pengemb: Namun, jawaban Wa Ode itu 
lian Rp 4 miliar, Wa Ode kembali belum memuaskan hakim karena 
diadul dianggap belum membuka yang 
"Tadinya sudah disepakat Rp 4 terjadi, Hakim 
miliar, tapi saya dipanggil lagi," 
a Wa Ode, Ta akhirnya mem- 
bayar lagi Rp 1,5 miliar sehingga 
total yang dibayar Wa Ode Rp 5,5 


penuntut umum aga 
jadikan Haris sebagai tersangka 
untuk mengungkap permainan 
mafia anggaran. B 


men- 


Majelis hakim yang diketuai 
Suhartoyo heran mengapa Wa 


nada tinggi, balik bertany: 


seorang Priyo dibela mati-matian 


Ode begitu mudah dipermain- dengan mengembalikan dana Ode, Ha 
kan. "Apa tidak dilaporkan ke dua kali lipat, ada apa ini?" dan sam 
polisi?" ujar hakim, an Maha 
Banyak tekanan Untuk pernyataan 


"Tidak, Yang Mulia, karena su- 
dah d i i 
hormi kata Wa Ode. Wa 
Ode dinilai tunduk pada tun- 
tutan-tuntutan Haris dan Fahd 
karena Fahd "orangnya" Priyo, 
Hakim menilai sangat ganjil 
pengakuan itu sehingga dengan 


takan, banyak Wa Ode di persidangan ini, Priyo 
tekanan ke dirinya, termasuk te- tidak membalas saat dihubungi. 
kanan dari Fraksi PAN agar tak Pesan singkat yang dikirimkan 
mengundurkan diri dari DPR. untuk permintaan klarifikasi juga 

Hakim lalu bertanya, "K tidak dibalas, Telepon kepadanya 
yang dihormati Priyo, bul tersambung, tetapi tidak diang- 
DPR? Saudara harus jelaskan, sa- — kat. (AMR/NWO) 


fa Ode mi 


2 


BRINGIN LIFE 


Sejak Kel 


BRINGIN LIFE 


Tulus Melayani dengan Profesional 


Gedung Granadi, Lantai 1, J 


SYARIAH 


HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 8-9, Jakarta 12950 | Telp. (021) 52964970 (Hunting), Fax. (021) 25 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


DEBENHAMS 


CONGRATULATIONS FROM OUR BUSINESS PARTNERS 


Kanebo 


FEEL YOUR BEAUTY 


3 
9 e 
BA: 


ACCA KAPPA 
dat rae 


NINE WEST 


PALOMINO 
Intornatirea! 


y 
D 
ACSENT 


3 


sorela 


n 
u 
! 
SG) 


5 


7 s & " . 
3 pe “1 
1, 


condolh 


« N 


a Fabulous.new 
shopping experience 
awaits YOU... 

A AA 


"Pan 


DANIEL HECHTER 


2» 
2 
» 
a 
3 


GIORDANO 


U &: 
TR ? NE ! 
23 , ju z 
9 (Tel 1 Ul 
2:5 5 P 
25 : » 


Mitra Adiperkasa 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS 


AICHR Tuntaskan Pertemuan Ke-10 di Siem Reap 


Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia 
(AICTIR) menuntaskan penyusunan draf usulan pernyataan 
para pemimpin organisasi kawasan Asia Tenggara untuk adopsi 
Deklarasi HAM ASEAN, Selasa (25/9). Draf itu akan diserahkan 
untuk dibahas dan disetujui para menteri luar negeri ASEAN, 
yang kemudian akan menyerahkan naskah akhirnya untuk 
dibacakan di pertemuan antarkepala negara di Konferensi 
Tingkat Tinggi Ke-21 ASEAN, pertengahan November, di 
Phnom Penh, Kamboja. Dalam siaran pers Sekretariat ASEAN 
itu juga disebut, pertemuan rutin ke-10 AICHR itu juga men- 
diskusikan sejumlah program dan kegiatan prioritas untuk 
tahun 2013, sekaligus usulan pedoman AICHR untuk men- 
dekatkan mereka pada berbagai kelompok masyarakat sipil. 
Dalam pertemuan yang digelar di Siem Reap, Kamboja, itu juga 
dibahas anggaran pembiayaan AICHR. Pihak AICFIR juga me- 
nuntaskan pembahasan isi situs web regional dan buku kecil 
tentang mereka, yang rencananya diluncurkan bersamaan 
dengan perayaan tahun ketiga keberadaan mereka pada 23 
Oktober 2012 di Phnom Penh. Pertemuan dipimpin perwakilan 
tuan rumah, Om Yentieng, menteri senior yang juga Presiden 
Komisi TAM Kamboja. (DWA) 


Kabel Kereta Putus, 20 Petambang China Tewas 


Kecelakaan di lokasi pertambangan batubara di China utara, 
Selasa (25/9), telah menewaskan 20 petambang dan melukai 14 
lainnya. Media pemerintah melaporkan, ini merupakan ke- 
celakaan terbaru dalam industri pertambangan China. Ke- 
celakaan di sektor pertambangan sering kali terjadi dan acap 
meminta banyak korban jiwa. Penyebabnya kali ini adalah 
kabel kereta pengangkut petambang masuk ke lokasi penam- 
bangan di Provinsi Gansu putus, Kantor berita Xinhua mem- 
beritakan, 34 pekerja yang ada di dalam kereta terperosok jatuh 
ke lubang galian. Semua korban luka telah dibawa ke rumah 
sakit, tiga orang di antaranya dalam kondisi kritis karena luka 
parah. Kalangan pejabat di kota Baiyin, yang mengawasi usaha 
pertambangan batubara di wilayah Gusheng, menolak ber- 
komentar mengenai peristiwa itu, China adalah konsumen 
batubara terbesar di dunia aitu 70 persen dari 
pertumbuhan kebutuhan energinya amat bergantung pada ba- 
han bakar fosil ini. Kecelakaan pertambangan kerap terjadi 
karena pemilik atau bos tambang mengabaikan keselamatan 
demi mendapatkan keuntungan yang cepat, Tambang adalah 
industri paling mematikan akibat kelalaian, korupsi, dan in- 
efisiensi regulasi, (AFP/CAL) 


Inggris dan Kanada Gabungkan Kedubes 


Inggris dan Kanada akan menggabungkan misi diplomatik dan 
berbagi kantor kedubes di sejumlah negara dalam upaya untuk 
berhemat. Keputusan itu diambil dalam pertemuan Menteri 

Luar Negeri Inggris William Hague dan Menlu Kanada John 
Baird, di Ottawa, Kanada, Senin (24/9). Pengaturan itu meng- 
atur layanan konsuler bersama di negara yang hanya memiliki 
salah satu dari kedutaan Inggris atau Kanada saja. Negara 
pertama yang dilayani oleh layanan konsuler bersama ini ada- 
lah Haiti, dengan ditempatkannya seorang diplomat Inggris di 
kantor Kedubes Kanada di Port Au Prince, Sebaliknya, di 
Yangon, Myanmar, Kanada menempatkan seorang diplomatnya 
di kantor misi diplomatik Inggris. Lebih banyak lokasi akan 
diumumkan kemudian karena Kanada dan Inggris tengah ber- 
usaha merampingkan ani kantor misi diplomatik mereka, 
masing-masing lebih dari 160 juta dollar AS. Kesepakatan 
layanan diplomatik bersama itu disepakati Hague dan Baird 
setelah konferensi pers. (AFP/DI) 


Pengadilan Vietnam Penjarakan Tiga "Blogger” 


Keputusan Pengadilan Ho Chi Minh City, Vietnam, menjatuh- 
kan hukuman penjara atas tiga blogger, Senin (24/9), memicu 
i dunia internasional. Kebera' 
an Luar Negeri AS lewat juru bicarany 
land, Selasa, Dia menyebut ketiganya tak lebih dai 
menjalankan kebebasan berekspresi. Ketiga blogger Vietnam 
itu dihukum dengan tuduhan menyebarluaskan "propaganda 
antipemerintah”, Mereka antara lain blogger terkenal, Nguyen 
Van Hai alias Dieu Cay, dihukum 12 tahun penjara, dan Ta 
Phong Tan, polisi wanita yang membangkang, dihukum 10 
tahun penjara. Tan beberapa waktu sebelumnya kehilangan 
sang ibu, yang tewas membakar diri untuk memprotes pe- 

an putrinya. Sementara blogger ketiga, Phan Thanh 
ijatuhi hukuman empat tahun penjara dan dipaksa ber- 
janji tidak lagi melanggar hukum atau berhubungan dengan 
rang yang ”antipemerintah”. "Kejahatan mereka sangat 
serius. Mereka secara terus terang melawan pemerintah. Me- 
reka harus dihukum seberat-beratnya,” ujar pemimpin peng- 
adilan, Nguyen Phi Long, Seusai mendengar putusan, Tan 
berteriak mengajukan keberatan, tetapi digelandang keluar pe- 
tugas keamanan. (AFP/DWA) 


Festival Kue Bulan di Malaysia 


Nat. 


AP PHOTO/GARY CHUAN 


Pengunjung restoran menikmati santapan di bawah berbagai 
lampion China yang dipasang sebagai bagian dari perayaan 
Festival Musim Gugur atau Festival Kue Bulan, di Pulau 
Penang, Malaysia, Selasa (25/9). 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


APE/ABDULLAH DOMA 


Pria Libya, yang mengenakan penutup mata dan mulut, membawa tulisan berbahasa Arab "Seperti Inilah yang Mereka Inginkan, tetapi Kami Menolak” dalam unjuk rasa 


menuntut mundurnya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Yussef al-Mangush di Benghazi, Senin (24/9). Otoritas Libya membubarkan semua kelompok mili 


tidak mengikuti peraturan pemerintah. 


Milisi Bersenjata Dikooptasi 


Pemerintah Libya Angkat Perwira Militer sebagai Komandan Milisi 


TRIPOLI, SELASA — Pemerintah Libya di Tripoli, 
Senin (24/9), mengangkat perwira militer untuk 
menjadi komandan brigade milisi di Benghazi, Libya 
timur, Gebrakan baru Tripoli ini bertujuan 


mengoopt: 


si milisi demi terjaminnya keamanan 


at dan keutuhan negara. 


Ada dua brigade milisi paling 
berpengaruh di Benghazi, kota 
yang menjadi basis perlawanan 
terhadap rezim Moammar Kha- 
dafy tahun lalu, yakni Brigade 17 
Februari dan Brigade Rafallah 
al-Sahati, 

Kolonel Ali al-Sheikhi, juru bi- 
cara militer Libya, kepada kantor 
berita LANA mengatakan, dua 
brigade milisi itu selama ini di- 
izinkan untuk menjaga keaman- 
an negara di wilayah timur yang 
berpusat di Benghazi, 

Dua perwira militer baru di- 


tunjuk Tripoli untuk memegang 
komando dua brigade milisi ter- 
sebut menggantikan pemimpin 
mereka selama ini, yakni Fawzi 
Bukatif dan Ismail al-Salabi. Se- 
lama ini Bukatif memimpin Bri- 
gade 17 Februari, sementara Sa- 
labi memimpin Brigade Rafallah 
al-Sahati. Keduanya adalah bri- 
gade propemerintah pusat yang 
baru di Libya. 

Menurut Sheikhi, dua perwira 
baru itu adalah Kolonel Emrajaa 
al-Mashaity dan Kolonel Sala- 
hadeen Bin Omran. Mashaity 


akan menjadi komandan Brigade 
17 Februs angkan Omran 
memimpin pasukan Brigade Ra- 
fallah al-Sahati. 

yang memimpin nego- 
siasi penggantian itu, dan kami 
telah berhasil melakukannya, Ka- 
mi telah mengambil alih koman- 
do dua milisi besar itu,” kata 
Kolonel Salah Buhlaiga dari Ang- 
katan Darat Libya. 


Pembubaran mi 


Penunjukan dua petinggi mi- 
liter itu dilakukan bersamaan de- 
ngan keputusan — pemerintah 
membubarkan milisi dan kelom- 
pok bersenjata ilegal lainnya, 
yang berada di luar kendali pe- 
merintah pusat. Setelah peng- 
gulingan Khadafy pada Agustus 
2011, Libya dikuasai banyak ke- 
lompok militan atau faksi milisi, 

Sekalipun milisi atau kelom- 
pok bersenjata itu bekerja sama 


bahu-membahu pada saat ber- 
perang melawan loyalis Khadafy, 
akhir-akhir ini mereka justru 
ling berseteru dan menciptakan 
instabilitas negara, 

Banyak kelompok garis keras 
membuat onar yang meresahkan 
warga dan mengganggu keaman- 
an negara tersebut. 

Pengawasan terhadap milisi 
semakin diperketat setelah in- 
siden penyerangan Konsulat AS 
di Benghazi, dua pekan silam, 
yang menewaskan antara lain 
Duta Besar AS untuk Libya, Ch- 
ristopher Stevens. 

Tripoli yakin anggota milisi 
is keras Ansar al-Sharia ter- 
at dalam penyerangan yang 


terjadi saat demonstrasi me 
protes film Innocence of Muslims 
itu. 


Ketua Majelis Nasional Libya 
Mohammed al-Megaryet telah 
memerintahkan pembubaran se- 


bersenjata yang 


mua milisi ilegal, atau mereka 
diharuskan bergabung ke brigade 
lain yang diakui pemerintah. Ke- 
bijakan itu cukup mengejutkan 
meski banyak warga Libya 
mengatakan, Tripoli belum mak- 
simal men i milisi dan ke- 
enjata ilegal lain. 
ilegal adalah tantangan 
utama yang memusingkan pe- 
merintah pusat Libya saat ini. 
Pengambilalihan komando m 
oleh militer merupakan usaha 
untuk mengooptasi mereka demi 
keamanan rakyat dan negara. 
Libya kini tengah bangkit dari 
perang saud ma dela 
bulan menjelang jatuhnya Kha- 
dafy, Agustus tahun lalu. 
Hari Senin (24/9), sekitar 200 
warga Benghazi berunjuk rasa 
serta mengecam milisi dan k 
lompok bersenjata, Warga me- 
nuntut pembubaran mereka. 
(AP/REUTERS/AFP/CAL) 


LIMBAH BERACUN 


Inggris Didesak Sidik 
Skandal Trafigura 


ABIDJAN, SELASA — In 
didesak melakukan penyidikan 
pidana pada perusahaan multi- 
nasional Trafigura dan perannya 
dalam pembuangan limbah be- 
racun di Abidjan, ibu kota eko- 
nomi Pantai Gading, tahun 2006. 
Tuntutan itu disampaikan Am- 
nesty International dan Green- 
peace, Selasa (25/9). 

Pantai Gading mengatakan, 
limbah beracun yang datang ber- 
asal dari kapal Probo Koala, yang 
disewa Trafigura, menewaskan 
17 orang dan menyebabkan ribu- 
an kasus keracunan, 

"Pemerintah Inggris harus 
memulai penyidikan kriminal 
pada peran Trafigura dalam pem- 
buangan itu. Cabang kelompok 
perusahaan itu di Inggris meng- 
ambil banyak keputusan kunci 
yang menyebabkan bencana itu,” 
kata Greenpeace dan Amnesty 
International — saat — mereka 
mengeluarkan laporan setebal 
250 halaman mengenai bencana 
itu. 

Perusahaan yang berbasis di 
Belanda itu menyangkal hubung- 
an antara limbah itu dan korban 
yang jatuh. Trafigura mengata- 
kan, laporan tersebut—The Toxic 
Truth, disusun berdasarkan 
investigasi Amnesty Internatio- 
nal dan Greenpeace selama tiga 
tahun—mengandung ketidakteli- 
tian dan penggambaran yang 
keliru. Laporan itu juga meng- 
gampangkan isu hukum yang 
sulit. 

Pada 2 Juli 2006, Probo Koala, 
yang disewa Trafigura, masuk pe- 
labuhan di Amsterdam, Belanda, 
untuk menurunkan beberapa ra- 
tus ton limbah beracun, Limbah 
itu adalah air bekas cucian tangki 
transportasi bahan bakar. 

Amsterdam Port Services BV, 
perusahaan yang dikontrak un- 
tuk mengambil limbah itu, me- 
naikkan biaya proses limbah 
hingga 20 kali lipat. Hal itu di- 
lakukan setelah mereka menge- 
tahui limbah itu lebih beracun 
daripada yang diperkirakan. 

Trafigura kemudian memu- 


69 


Perusahaan itu 
secara ilegal 
membuang limbah 
itu dan bukan 
mengolahnya. 


tuskan mengambil kembali lim- 
bah itu dengan kapal yang sama. 
Limbah kemudian diproses da- 
lam perjalanan ke beberapa tem- 
pat. Semua pelabuhan yang di- 
hubungi menolak limbah itu 
hingga akhirnya mereka meng- 
alihkan perjalanan ke Abidjan, 
Pantai Gading, 

Menurut Trafigura, limbah itu 
diserahkan kepada perusahaan 
pembuangan yang baru dibentuk. 
Ternyata perusahaan itu secara 
ilegal membuang limbah itu dan 
bukan mengolahnya. 

Amnesty International dan 
Greenpeace mengatakan, kasus 
Trafigura memperlihatkan bagai- 
mana hukum internasional harus 
diperbarui agar mengatur juga 
perusahaan multinasional yang 
beroperasi lintas perbatasan. 

Menurut laporan kedua orga- 
nisasi itu, seorang polisi Belanda 
telah memperingatkan kantor 
Trafigura di London bahwa kapal 
Probo Koala membawa limbah 
kimia. Polisi itu mengatakan, "Sa 
ya tak pernah menyadari, Trafi- 
gura akan meninggalkan limbah 
itu di Afrika. Saya kira, kalau saya 
terus menelepon, perusahaan itu 
tak akan membuang limbah itu 
ke laut, dan tetap menyimpannya 
di dalam kapal sampai kapal itu 
kembali ke Eropa.” 

Trafigura telah melakukan 
sejumlah pembayaran dalam 
hubungan dengan kasus itu, 
tetapi tak mengaku bertanggung 
jawab. (AFP/AP/BBC/DI) 


Warga Korea Utara mengamati produk elektronik buatan China di gerai sebuah perusah: 


AP PIROTO/VINCI 


aan China 


pada pameran perdagangan di Three Revolution Exhibition Hall di Pyongyang, Korut, Selasa (25/9). 


MASALAH EKONOMI 


Krisis Uang, Korut Jual Emas 


SEOUL, SELASA — Kri fi- 
nansial parah di Korea Utara 
memaksa negeri komunis serba 
tertutup itu menjual cadangan 
emasnya secara diam-diam, ter- 
utama ke China. 

Tidak hanya berbentuk emas 
batangan, Pemerintah Korut di- 
sebut juga menjual emas dalam 
bentuk perhiasan dan pernak- 
pernik kecil, yang diyakini di- 
kumpulkan dari rakyatnya. 

Hal itu diwartakan surat kabar 
Korea Selatan (Korsel), Chosun 
Tlbo, Selasa (25/9), yang mengu- 
tip sejumlah sumber di China. 

”Sejumlah perusahaan dagang 
Korut di China telah menguang- 
kan emas-emas itu diam-diam. 
Perhiasan emas diketahui berasal 
dari kepemilikan pribadi rakyat 
Korut yang dipaksa menjual har- 
ta mereka itu kepada pemerintah 
setempat,” ujar sumber yang tak 
disebut namanya itu. 

Menurut sumber lain, sepan- 
jangtahun lalu, Korut telah men- 
jual lebih dari dua ton emasnya 
dengan harga sekitar 100 juta 


dollar AS (Rp 956,5 miliar). 

Pemerintah Korut diyakini se- 
makin mengalami kesulitan ke- 
uangan setelah "habis-habisan" 
membiayai upacara peringatan 
100 tahun hari lahir pendiri ne- 
geri itu, Kim TI Sung. 

Perayaan itu diwarnai pesta- 
pesta dan parade militer besar- 
besaran, termasuk menggelar uji 
coba peluncuran peluru kendali 
balistik yang diyakini bisa mem- 
bawa hulu ledak nuklir, 

Uji coba tersebut gagal setelah 
rudal itu meledak dan pecah ber- 
keping-keping tak lama setelah 
diluncurkan. 

Uang jutaan dollar AS habis 
dihambur-hamburkan — untuk 
berbagai keperluan perayaan itu, 
padahal rakyat Korut diyakini 
tengah menderita karena kemis- 
kinan dan kekurangan pangan 
akut. 

Negeri itu diketahui memiliki 
kemampuan produksi emas 
maksimal dua ton per tahun dari 
tambang-tambangnya. 

Kebanyakan tambang emas 


tersebut berada di wilayah barat 
laut Korut. 


Tak lazim 


Parlemen Korut juga akan 
menggelar pertemuan kedua ka- 
linya dalam tahun ini, sebuah hal 
yang tidak lazim dilakukan. 

Menurut sejumlah pakar, si- 
dang kedua Majelis Rakyat Ter- 
tinggi Korut itu diyakini bakal 
membahas upaya peremajaan 
perekonomian sosialisnya yang 
tengah sekarat. 

Spekulasi lain menyebut, sang 
pemimpin muda, Kim Jong Un, 
berupaya memanfaatkan sidang 
parlemen itu untuk menghasil- 
kan kebijakan investasi baru un- 
tuk menarik lebih banyak modal 
masuk dari perusahaan-perusa- 
haan China. 

Negeri itu memang sangat ber- 
gantung secara ekonomi kepada 
negeri tetangganya, China. Meski 
demikian, belakangan ini banyak 
perusahaan China mengeluhkan 
risiko berbisnis di Korut. 

(REUTERS/AFP/DWA) 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


1 


Jepang Usir 


Armada Taiwan 


China Mulai Operasikan Kapal Induk Pertama 


TOKYO, SELASA — Ketegangan memuncak di 
kawasan kepulauan sengketa di Laut China Timur 
setelah kapal patroli Penjaga Pantai Jepang 
menembakkan meriam air untuk menghalau armada 
perahu nelayan Taiwan, Selasa (25/9). Kapal patroli 
Penjaga Pantai Taiwan, yang mengawal armada 
perahu nelayan itu, membalas tembakan Jepang, 


Insiden itu menandai makin 
rumitnya situasi di kawasan ke- 
pulauan tak berpenghuni yang 
diperebutkan Jepang, China, dan 
Taiwan itu. 

Sekitar 60 perahu nelayan 
yang dikawal 12 kapal patroli 
Penjaga Pantai Taiwan tiba di 
kawasan kepulauan, yang disebut 
Diaoyu oleh China atau Senkaku 
oleh Jepang itu, Selasa pagi, Me- 
reka bertolak dari pelabuhan 
Suao di Taiwan timur, Senin. 

Juru bicara Penjaga Pantai 
Taiwan menyatakan, beberapa 
perahu sempat masuk hingga ja- 
rak kurang dari tiga mil laut (5,6 
kilometer) dari garis pantai pu- 
lau-pulau di kepulauan tersebut. 
Batas pei teritorial adalah 
12 mil laut dari pantai. 

Kapal-kapal patroli Jepang 
menembakkan meriam air ke 
arah kapal-kapal nelayan Taiwan 
itu setelah mereka mengabai 
peringatan agar segera pergi dari 

ilayah perairan tersebut. Pe- 
jabat Penjaga Pantai Jepang, Hi- 
deaki ase, mene 1 
hanya menemb: 
perahu nelayan, bukan ke arah 
kapal patroli Taiwan. 

”Menembakkan meriam air ke 
kapal resmi suatu negara bisa 
menyatakan perang 
terhadap negs "ujar 

Namun, 
Tai menembak- 
kan meriam air mereka ke arah 
kapal-kapal patroli Jepang. Pihak 
ga Pantai Taiwan juga me- 
an, personel yang mereka 


kirim untuk melindungi armada 
nelayan itu adalah anggota pa- 
sukan elite bersenjata lengkap. 

”Kami akan melakukan apa 
pun untuk melindungi nelayan 
kami. Kami tak menutup ke- 
mungkinan menggunakan keku- 
atan kami untuk membalas apa- 
bila pihak Jepang menggunakan 
kekuatan lebih dulu,” kata Ketua 
Badan Penjaga Pantai Taiwan 
Wang Ching Wang di hadapan 
parlemen Taiwan, 

Jepang selama ini memiliki 
hubungan h dengan Taiwan. 
Mereka sama-sama sekutu AS di 
kawasan Asia Timur, Namun, ke. 
dua pihak telah lama berselisih 
soal hak menangkap ikan di ka- 
wasan perairan sengketa itu. 

Kepala Sekretaris Kabinet Je- 
pang Osamu Fujimura men 
takan telah menyampaikan pro- 
tes resmi kepada Pemerintah 
Taiwan, Armada perahu nelayan 
dan kapal-kapal patroli Taiwan 
dilaporkan telah meninggalkan 
kawasan perairan itu. 


Kapal induk pertama 


Di tengah meningkatnya ke- 
tegangan terkait sengketa teri- 
torial itu, China secara resmi 
mengoperasikan kapal induk 
pertamanya yang dinamakan 
Liaoning, Selasa. Kapal i 
ng belum dilengk: 
pesawat udara itu, resmi “di 
rahkan ke Angkatan Laut China 
dalam sebuah upacara di pela- 
buhan Dalian, 


RENE L PATTIRADJAWANE 


E-mail: rIp@kompas.com SMS: 081802-KOMPAS 


Buruh Migran dan 
Nasib Ekonomi China 


etika ekonomi dunia bergerak sangat lamban akibat 
K resesi yang dipicu krisis keuangan AS sejak tahun 2008 


aahaan, maupun mas 


rasakan adal 
mesii 


n-mesin perekonomian, 


yuan, Proving 
malam, menyebabkan pe 
pabriknya selama sehai 
jadi di China bela 


ah: 


perti iPhone dan iPad milik App! 
komputer bagi Dell, Hewlett-Pac 
bagai korporasi transn 


Is zona curo yang berkep: 


ional (TNC), Foxconn menji 


angan, dampak yang 


kat. Dan yang paling me- 


ah para buruh, kelas masyarakat yang menjalankan 


rusuhan para buruh pabrik Foxconn yang terjadi di Tai- 
Shanxi, China bagian utara 
n 
. Kerusuhan dan unjuk rasa yang ter- 
ngan ini merupakan c 
perekonomian China sebagai dampak dari resesi globz 

Foxconn adalah perusahaan terbesar di dur 
produk-produk konsumsi teknologi komunika 


Minggu (23/9) 
Taiwan ini menutup 


minan melemahnya 


rta motherboard dan 
d, ataupun Microsoft. Se- 
li tuan 


rumah di daratan China dengan pabrik yang menyebar di 
sejumlah daerah dan mempekerjakan lebih dari satu juta orang, 


uh di Foxconn yang melibatkan buruh sering terja 
a insiden bunuh diri buruh di pabriknya di 


daerah industri Shenzhen yang membuat iPhone, Ada beberapa 
faktor penting yang akan kait-mengait akibat kerusuhan pabrik 
Foxconn, yang juga merencanakan membangun pabrik ma- 


nufakturnya di Indones 
Faktor pertama ad 
mendorong kesadai 


ah ti 


cemaran 
Provinsi 
keras di berbagai pabrik. 


nsformasi politik China yang telah 
n baru kelas menengahnya untuk turun ke 
jalan berunjuk rasa menuntut tanggapan pemerintah ata 
berapa hal. Kesadaran ini mencakup kepentin 
mereka, dan memprotes berbagai isu, mulai di 
isu tahun 2008, gempa bumi yang menghancurkan 
ichuan, sampai kondisi kerja buruh migran yang 


s be- 
n kehidupan 
kandal pen- 


Kebangkitan China sendiri menghadirkan persoalan yang 


belum pernah ada p 
China 


Si 
ber terbatas, 
Selain itu, 


seden sebelumnya dalam sej 
Penerapan manajemen sistem ekonomi China met 
bangkitkan kesenjangan yang luar bi: 
em ini juga menyebabkan terjadinya ketegangan atas sum- 
akni lahan tanah yang diperlukan bagi pabrik. 

em ekonomi China ini juga 


ah modern 


atas nama kompeti: 


angat meng- 


andalkan para pekerja dan buruh migran dari berbagai daerah 


sebagai di 
Taiwan. Pai 
dan kehilangan berba 


ya tarik bagi investor a 


ing, khususnya para investor 
buruh migran ini tak terlindungi secar 
jai haknya di i: 
China, menyebabkan protes menjad 


memadai 
n sistem perekonomian 
atu-satunya alat bertahan 


dan menyatakan pendapat dalam rangka membela diri. 
Faktor kedua terkait hubungan China-Taiwan dengan tingkat 


ketergantungan s 
terlibat perseteruan anta: 
dan Partai ional 


ngat tinggi di antara kedua pihak yang masih 
ra Partai Komunis China di Beijing 
China (Kuomintang) di Taipei. Diper- 


kirakan, lebih dari 70.000 perusahaan Taiwan beroperasi di 
daratan China, dan Taiwan adalah investor terbesar dan ke- 
kuatan utama bagi perekonomian China. 


Faktor ketiga adalah ancaman resi 


i menyebabkan banyak 


pabrik asal Taiwan mulai mengurangi jam produksi karena tak 


adanya pesanan dunia. Kondisi resesi ini juga disert: 


semakin 


mahalnya upah buruh di daratan China dibandingkan dengan 


negar 
Bagi perusahaan transn: 


negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Indonesia. 
ional, seperti Foxconn, dan juga 


perusahaan sejenis asal AS ataupun Eropa, buruh murah men- 
jadi komponen penting untuk bergerak dari satu negara ke 


negara lain. Di Vietnam, upah buruh minimum te 
dollar AS per bulan, lebih murah dibandingkan Sher 


mencapai 207 dollar AS. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Perdana Menteri Wen Jiabao 
menghadiri upacara tersebut. 
Wen mengatakan, pengoperasian 
kapal induk itu sangat signifikan 
dalam memajukan kekuatan per- 
tahanan nasional China dan ke- 
kuatan komprehensif negara itu. 

Pada hari yang sama, Wakil 
Menteri Luar Negeri China 
Zhang Zhijun memperingatkan 
Jepang agar "meninggalkan 

dan memperbaik 
lahan selama ini terkait 
konflik teritorial itu. Pernyataan 
itu disampaikan Zhang saat ber- 
temu Wakil Menlu Jepang Chi- 
kao Kawai di Beijing. 

Dampak ketegangan ini juga 
terus meluas. Maskapai pener- 
bangan Japan Air Lines memo- 
tong jumlah penerbangannya ke 
Beijing dan Shanghai pada 10-27 
Oktober mendatang. Pemotong- 
an itu dilakukan karena terjadi 
pembatalan besar-besaran reser- 
vasi tiket oleh warga Chi 

(AEP/RBUTERS/AP/DHE) 


Kapal induk pertama milik China mer 
dioperasikan Angkatan Laut China, 
menunjukkan ambisi China yang ingin menjadi kekuatan angkatan laut utama di Asia. 


jalani uji pelayaran di laut lepas, Mei 2012, Kapal ind 
a (25/0), dalam upacara resmi di Pelabuhan Dalian, 


el: 


AW PHHOTO/XINHUA/LI TANG 


luk, yang diberi nama Liaoning itu, resmi 
China utara. Pengoperasian kapal induk itu 


MALAKA. sapu malaysad re) Cfang 


www.cimbclassic.com | www.fa 


THEWESTIN 


KUALA LUMPUR 


Images courtesy of PGA TOUR and Gotty Images. 


ebook.com/cimbclassic 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Jane Ballesteros, 

kurator Museum 
di kota 
sebelah 


Filipina, memer! 
sebagian koleksi 
sepatu milik 
mantan ibu negara 
Imelda Marcos, 
Selasa (25/90). 
Museum tersebut 
memajang lebih dari 
700 pasang 


j 
mendiang Presiden 
Ferdinand Marcos 

tersebut. 


1Wu, 
Nol 


Ran yan 
Tya 2 


".. 


TT 
TN 


LO Ma ni 


, “NP 


AP PHOTO/BULLIT MANOUEZ 


@ Stockholm 


Melbourne & 


Melbourne 

Maskapai penerbangan 
Austr mengon- 
firmasikan bahwa seekor 
buaya telah melarikan diri 
dangnya selama pe- 
nerbangan, Hewan melata 
itu ditemukan sedang ber- 
jalan-jalan di antara koper 
di kompartemen bz 
Oantas mengatakan, bu- 
aya itu keluar dari kan- 
dangnya ketika pesawat 
terbang dari Brisbane 
ke Melbourne pekan 
lalu, Akhirnya reptil tersebut dapat kembali ke kandangnya 
dengan selamat, Manajemen @antas menyebutkan bahwa per- 
setempat, Australian Air Express, sedang me- 
ah kandang buaya telah diamankan dengan « 
ama sebelum penerbangan. Harian The Telegraph tak men- 
jelaskan seberapa besar buaya tersebut. 


Diptu sw 


Stockholm 


ntah memberlakukan aturan 
izin untuk menyelenggarakan an, Keruan saja 
para pemasi Stockholm turun Ig jalan, Mertika Taemprotes 
aturan itu, Anders Varveus, pemimpin kelompok tari Nonsense 
and Acceptance, mengatakan, lebih dari 1000 orang berkumpul 
di taman Humlegarden dan mendengarkan pi i para 
belum mereka menari bersa a menuju taman 

ara demonstran tersebut membawa pesan-pesan 
lain "Hidup, Cinta, dan Tai tau "Menari atau Mati” ketika 
memprotes peraturan baru itu. Restoran, bar, dan kelab malam 
yang tak memiliki lisensi akan didenda jika pelanggan terlihat 
bergoyang karena musik yang ada. "Peraturan itu sungguh 
aneh," kata Varveus. (UPI/JOE) 


IMF: 


WASHINGTON DC, SENIN 
— Direktur Pelaksana Dana Mo- 
neter Internasional — (IMF) 
Christine Lagarde, di Washing- 
ton, Senin (24/9), menyerukan 
agar para pemimpin di Eropa dan 
AS berupaya meningkatkan per- 
tumbuhan ekonomi. 

”Pesan s hari ini adalah 
implementasi kebijakan diperlu- 
kan segera untuk melindungi 
mulihan ekonomi globa 
Lagarde, 

Menurut dia, perekonomian 
global masih berkutat | 


episentrum, dan 
dilakukan di sana," 
di Institut Ekonomi Internasi- 
onal Peterson. 

Lagarde menyerukan adanya 
pembentukan segera uni 
perbankan Eropa, komitmen 
yang telah dicanangkan oleh para 
petinggi Uni Eropa sejak Juni 
lalu. Ide ini belum terwujud dan 
menjadi pertentangan antara 
Jerman dan Perancis. 

"Uni perbankan ini harus di- 
laksanakan secepatnya, Para pe- 
tinggi Uni Eropa harus segera 
membentuk mekanisme penga 
wasan tunggal 
langsung perbankan,” imbuh La- 
garde. 
Kanselir Jerman Angela Mer- 
dan Presiden Perancis Fran- 
isih pekan 
memper- 
bolehkan dana talangan kaw: 
tersebut dipinjamkan lang 
ke sektor perbankan tanpa me- 
lalui pemerintah. Merkel akan 
bertemu Lagarde, Rabu i: 

Lagarde menyambut baik ke- 


k 
cois Hollande ber 
lalu mengenai renca 


Eropa dan AS agar 
ingkatkan Pertumbuhan 


putusan Bank Sentral Eropa 
(ECB) untuk membeli obligasi 
dari negara yang terbelit utang, 


Belum cukup 

Sementara itu di Meksiko City, 
para menteri negara yang ter- 
gabung dalam Kelompok 20 
(G-20) menyatakan bahwa sti- 
mulus bank sentral belum cukup 
untuk mengatasi penurunan eko- 
nomi global. Selain itu, peme- 
rintah harus meningkatkan upa- 
yanya untuk meningkatkan per- 
tumbuhan ekonomi. 

Indeks keperc 
Jerman turun hiny 
rendah sejak 2010 b 
nurunan ini memperlihatkan, 
bahkan la negara yang paling 
kuat di Eropa pun tidak terlepas 


dari pengaruh perekonomian 
global. Penurunan ekonomi juga 


terjadi di China dan AS. 

Wakil Menteri Ekonomi Mek- 
siko Gerardo Rodriguez menga- 
takan, program pembelian aset 
dari ECB, Bank Sentral Jepang, 
dan Bank Sentral AS telah mem- 
bantu pasar nsial tenang 
tetapi belum cukup. 

”Masih ada ketakutan tentang 
an perekonomian dan ke- 
aja tidak cu- 


kup, 

Salah satu anggota dewan 
Bank Sentral Meksiko, Manuel 
Ramos, menyatakan, stimulus 


tikan risiko yang timbul dari kri: 
ona euro, pengetatan fiskal 
ta penurunan pertum- 
buhan di negara berkembang. 
”Relaksasi moneter memperpan- 
jang waktu, tetapi risiko masih 
tetap ada," ujarnya. 

(AFP/RBUTERS/JOE) 


KHUSUS 


Kebijakan Moneter 
Sedikit Berdampak 


Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2011, 
Thomas John "Tom" Sargent, menjadi pembicara 
pada seminar yang diselenggarakan Lembaga Pen- 
Jamin Simpanan di Jakarta, Rabu ini. Ekonom yang 


lahir pada 19 Juli 1943 ini memiliki spesialisasi pada 
bidang ekonomi makro, moneter, dan ekonometri. 


ama Christopher A 
TB ms, Sargent mendapat- 

kan Hadiah Nobel 2011 
untuk riset empiris mereka me- 
ngenai sebab dan akibat dalam 
ekonomi makro. 

Berikut ini adalah petikan 
wawancara khusus Kompas 
dengan Sargent, Selasa (25/9): 

Menurut Anda, apakah guan- 
titative casing ketiga yang di- 
luncurkan Federal Reserve dua 
pekan lalu akan membantu per- 
tumbuhan ekonomi di AS? 

Jawabnya saya tidak tahu, ba- 
k orang tidak tahu hasilnya. 
Kita harus kembali ke teori 
Adam Smith, yang mengatakan 
bahwa langkah guantitative 
casing, yang merupakan pem- 
belian surat berhar 
nya hanya akan berdampak ke- 
cil, bahkan tidak ada sama sekali 
terhadap apa pun. Dampaknya 
sangat sedikit. J i 
dato Bernanke (Gubernur Bank 
Sentral AS Ben Bernanke) di 
Jackson Hall, itu memperlihat- 
kan bahwa dia sadar mengenai 
dampak yang sangat terbatas 
ini, Anda tentu sering mende- 
ngar di: ng berkata, kebi- 
jakan moneter tak dapat dila- 
kukan secara benar-benar tepat. 

Ekonom terkenal, Milton 
Friedman, yang cukup meme- 
ngaruhi dia menulis kajian pen- 
ting dan mengatakan bahwa ke- 
bijakan moneter hanya dapat 
melakukan sangat sedikit hal. 
Maksudnya, dapat memenga, 
ruhi bebe apa hal, seperti 
inflasi, tetapi tidak dapat me: 
mengaruhi faktor-faktor inflasi. 
Ketika Bernanke mengata 
bahwa dampaknya hanya terba- 
tas, itu memberikan sinyal ke- 
pada orang seperti saya bahwa 
dia menyadari sepenuhnya k 
terbatasan in 

Secara umum, bagaimana 
pendapat Anda tentang kebijak: 
an ekonomi yang diambil oleh 


KUM 


Thomas J Sargent 


pemerintahan Barack Obama? 
Kami sering mendengar, bahkan 
dari kedua partai, bahwa kebi- 


Jakan yang diambil pemerintah 


tidak ber 


esinambungan. 
Ya, ben ijakannya me- 
mang tic mbungan 
sehingga saya rasa kedua partai 
membuat para ekonom mel 


Presiden Obama teri lihat lebih 
dekat ke George Bush ketim- 
bang dengan Bill Clinton. Jika 
ingin mendapatkan pemerintah- 
an besar, seperti (kebijakan Par- 
tai) Demokrat, harus mau me 
naikkan pajak. Jika pemerintah- 
an (Partai) Republik yang ingin 
agar pajak tetap rendah, jelas 
harus memangkas belanja. 
Tetapi sayangnya dalam kampa- 
nye, kedua partai juga tidak 
menjelaskan ini dengan gam- 
blang dan juju 
Sementara itu, bahaya tetap 
mengancam, Utang terus naik, 
utang dapat naik bahkan untuk 
negara kuat, seperti AS. Itu ha- 
rus dipecahkan, sep: ang di- 
ketahui orang Indones 
ingenai Eropa, mereka me- 
miliki ide untuk mendirikan uni- 
perbankan, bank sentral memiliki 


wewenang untuk mengawasi 
bank di seantero Eropa. Apakah 
hal ini dapat dilakukan? 
Eropa saat ini memiliki ber- 
bagai aturan perbankan yang 
beda-beda, Jadi harus dikombi- 
nasikan dan disatukan. Alasan- 
nya, ada negara yang member- 
lakukan aturan ketat, sementara 
negara lain tidak. 
Bisnis akan mer 
yang lemak 


i regu 
sehingga terjadi 
ran, Di AS per- 
aturan ketat, tetapi mereka 
mendirikan bank bayangan di 
tempat lain yang tidak terikat 
dengan aturan AS, tetapi me- 
rupakan bagian dari bank itu. 
Tindakan itu menyebabkan ri- 
siko lebih besar. 

Panama dan Zimbabwe juga 
menggunakan mata uang dollar 
AS, Namun, AS tidak peduli apa 
yang terjadi dengan negara ter- 
sebut. Kami tidak menjamin 
utangnya, tidak menjamin 
banknya, sehingga jika mereka 
gagal bayar, kami tidak peduli. 
Hanya menggunakan mata uang 
sama, 

Euro tak bisa demikian. Me- 
reka tentu tak mengatakan bah- 
wa ikut bertanggung jawab atas 
utang satu sama lain, tetapi me- 
reka memberikan indikasi akan 
memikul bersama tanggung ja- 
wab s 
reka sedang berupaya meme- 
cahkannya. 

Apakah euro akan selamat dan 
tetap ek 


ang me- 


kaya di sana. Tetapi, apakah me- 
reka akan tetap bersama di zona 
euro, itu sangat sulit di! 
Ini bagian dari politik. 

Campur tangan politik s 
besar dalam mengatasi kt 
zona euro ini? 

Ya, memang benar, Politik 
sangat berperan. 

Apakah kami di Asia masih 
dapat memetik keuntungan dari 
krisis di Eropa dan pelemahan 


ruktur ekonomi 
h lebih baik ke- 
timbang ne ara Eropa 
atau AS Ini akan tetap menjadi 
baik jika makroekonominya da- 
pat dikelola dengan ba 


Food ingredients Asia 


One place. Thousands of food 
and beverage ingredients. 


3-5 October 


Jakarta International Expo, 
Kemayoran, Jakarta, Indonesia 


www.fiasia-indonesia.com 


“ Akses pasar Asia Tenggara yang bertumbuh pesat 
“ Temukan perkembangan baru dan inovatif di industri ini 


Countiess new business opportunities in Southeast Asia. 


“ Kembangkan jaringan, peluang kontak langsung untuk membangun bisnis Anda 


Fi Asia menghadirkan lebih dari 400 peserta pameran lokal, regional dan global, plus: 


Future of Food Factors, 
mpunan Ahli Tel 
Teknologi Pangan IPB: 


Seminar yang mengulas n 
dan tips ir 


asarkan produk Hi 


si berskala int 


nasional yang dis 
esia (PATPI) bekerja 


enggarakan oleh 
ama dengan Departemen Ilmu dan 


n Food & Agricultural Science & Technology Center IPB. 


yenai bahan baku pangan yang Halal, peluang bisnisnya 


al ke pa 


sar global 


Pertemuan Anggota GAPMMI untuk membahas perkembangan terkini, kebijakan baru 


dan isu — isu han 


Ingredients in Action oleh Innova Market Insights - Tamukan bahan baku terbaru 


industri pangan 


dan tren terkini hanya di Tasting Bar. 


PESTA KPR 


Di Pameran Properti Terbesar Akhir th 2012, Bunga Rendah & Berlimpah Hadiah ! 


22 s/d 30 
September 2012 
Jakarta Convention Center 


#esia Parmer 
KLIK (NS KORAN GTEMTO WARTA KOTA Hakp 


engan 


Noda 


Oma bsa” peka, Locin 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


UANG MUKA 


RINGAN 


JANGKA WAKTU KREDIT 


sd 
2D tum 


Menampilkan Proyek - Proyek Properti Unggulan Terkemuka Indonesia, 
Perumahan, Apartemen, Kondotel, Rusunami, Pertokoan/ Ruko, Villa& Resort. Dari tipe mewah, menengah & murah 
bersubsidi, di lokasi-lokasi strategis : JABODETABEK, Serang, Bandung, Karawang, Cikampek, Sukabumi, Sragen, 
Salatiga, Purwokerto, Kendari, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, B: 


Gr AA 
"Potpi @ 'ERFALT 
o 35 


PROVISI 
0,5Yo 


BEBAS BIAYA 
ADMINISTRASI 


PENGUMUMAN 


PUTUSAN PAILIT PT. LOKARAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES (DALAM PAILIT) 
DAN UNDANGAN RAPAT KREDITOR 


Dengan ini diumumkan kepada khalayak ramai bahwa: 


Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pu 


t telah memutus perkara 


No,29/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. No.29/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada tanggal 18 September 2012 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: 


MENGADILI 


Mengabulkan permintaan Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditur Pemohon PKPU: 
Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 29/PKPU/2012/PN.Niaga.Jakarta Pusat atas 
nama Debitur PT. Lokarahayu Plywood Industries berakhir: 
Menyatakan Termohon PKPU (PT. Lokarahayu Plywood Industries) berkedudukan dan berkantor di Panglima 
Polim, Nomor 73, Jambi, Indonesia (dahulu di JI. GR, Djamin Datuk Bagindo, Nomor 53, Talang Banjar, Ds. 
Kunangan, Kec, Muaro Jambi, Jambi Timur, Kota Jambi) PAILIT dengan segala akibat hukum, 

Menunjuk Sdr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH. MH,, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai 


Hakim Pengawas: 
Mengangkat: 


- Sdr. YOSEF MADO WITIN, SH. MH,, Kurator dan Pengurus, sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator 
dan Pengurus No. : AHU-AH.04.03.81., tanggal 17 Desember 2009 yang beralamat di Kantor Hukum "R.A.V 
'Awondatu & Associates" Tebet Barat Raya No.2, Tebet, Jakarta Selatan. 

Sdr. MARTIN ERWAN, SH., Kurator dan Pengurus sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus 
No.: AHU.AH.04.03-714,, tanggal 20 Juni 2012: 
Sdr. RM. OTTY HENDRAWAN, SH., Kurator dan Pengurus sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 
Pengurus No.: AHU.AH.04.03-34., tanggal 2 Maret 2011 yang beralamat di Kantor “SATRIA & Co" di The 
Bellezza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower, Lt.17, Suite #6, Jalan Letjan Soepeno No.34, Arteri 
Permata Hijau, Jakarta Solatan 


sebagai Kurator: 


6. Menyatakan biaya kepallitan dan Imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepallitan 


berakhir : 


7. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PT. Lokarahayu Plywood Industries) untuk 
membayar ongkos perkara sebesar Rp. 11.727.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). 
Berdasarkan Putusan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (1) dan ayat 
(3) Pasal 113 ayat (1) b jo. ayat (2), Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU 
serta merujuk kepada Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 21 September 2012, maka dengan ini mengundang 

Debit, Para Kredtor, Kantor Pajak yang berwenang serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk: 

Menghadiri Rapat Kreditor Pertama, hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012, pukul 08.00 WIB di Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat: 

mengajukan tagihan dengan disertai data pendukungnya yang sah berupa salinan/fotocopy serta menunjukkan 
aslinya pada setiap harijam kerja, selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 pukul 16.00 WIB 
kepada Tim Kurator PT. Lokarahayu Plywood Industries (Dalam Palit) di "SATRIA & CO", The Bellezza Permata 
Hijau Gapura Prima Office Tower Lantai 17 #06, Jl. Letjand Soepeno No.34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 
12210, Telp.021-36189839: Fax.021-25675559 : 53664643. 


Menghadiri Rapat Pencocokan (Verifika: 


Tagihan Pajak dan Tagihan para Kreditor, hari Kamis, tanggal 4 


November 2012, pukul 09.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada 


No.17, Jakarta Pusat, 


Demikian Pengumuman ini diumumkan agar pihak-pihak yang berkepentingan menjadi maklum. 


Jakarta, 26 September 2012 
TIM KURATOR 


PT. Lokarahayu Plywood Industries (Dalam Pailit) 


ttd 
YOSEF MADO WITIN, S.H., M.H. 


ttd 
H. MARTIN ERWAN, S.H. 


KELUARGA 
INDONESIA 


DISKON PREMI 


Balikpapan, Samarinda, Manado & Medan. 


ASURANSI " 
« KEBAKARAN Si 
"JIWA 3546 


Ad-house 
Atas 


ttd 
RM OTTY HENDRAWAN, S.H. 


“ 
“ 
v 
2 
“ 
& 
Pi 
2 
" 
P3 
- 


NA Bank Sponsor 


K2) 
REIOKI Jakarta Bank @ BTN 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


13 


Persiapan Bandung Air Show 2012 


Mekanik dari 
di Landasan Th 


stranega 


sebagai pers 


kolah penerbangan Bandung Pilot Academy menarik pesawat latih jenis Cessna 
pan pendidikan, Selasa (25/9). Bandung Pilot Academy 
menjadi salah satu peserta pameran Bandung Air Show 2012 yang berlangsung 27-30 September. 


Beasiswa Pascasarjana 
Mendapat Prioritas 


Diperluas ke Pendidikan Vokasi 


DEPOK, KOMPAS — Indonesia memperbanyak 
beasiswa pendidikan di jenjang pascasarjana untuk 
menambah jumlah doktor. Peningkatan jumlah 
doktor diperlukan untuk menguatkan riset yang 


“Indonesia perlu mengatasi 
ketertinggalan dalam jumlah 


doktor berkualitas yang mampu 
mendukung riset yang mengha- 
silkan banyak jurnal ilmiah dan 
paten,” kata Musliar Kasim, Wa- 
kil Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan Bidang Pendidikan da- 
lam pembukaan Olimpiade Saing 
Nasional (OSN) Pertamina Ke-5 
di Kampus Universitas Indonesia 
(UI), Depok, Selasa (25/9). 

Data terakhir menunjukkan, 
jumlah doktor di Indonesia ber- 
sar 27000 orang, Sekitar 30 
persen di antaranya ada di bidang 
sp | sains, teknologi, kesehatan, dan 
pertanian. Indonesia butuh ba- 
nyak ahli di keempat bidang ini 
untuk mendukung kemajuan 


HLANGGA RAHARDIO 


menghasilkan inovasi yang mampu mendukung 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 


ekonomi, 

Doktor dibutuhkan untuk me- 
lakukan terobosan lewat risi 
tuk menghasilkan inov: 
diperlukan dunia indus 
berbagai bidang lain. 

Menurut Musliar, upaya mem- 
perbanyak doktor di Indonesia 
dilakukan Kementerian Pendi- 
dikan dan Kebudayaan dengan 
menyediakan beasiswa pendidik- 
an doktor di dalam dan luar 
negeri. Tiga tahun terakhir, pe- 
merintah setiap tahun meng- 
alokasikan beasiswa untuk 3.000 
orang di dalam negeri dan 1000 
orang di luar negeri. 

”Untuk meningkatkan doktor, 
perlu memperbanyak mahasiswa 
jenjang S-2 atau magister. Ini 


juga menjadi komitmen peme- 
rintah, Kalau S-1, kan, sudah ada 


Djoko Santoso, Direktur Jen- 

deral Pendidikan Tinggi Kem- 
dikbud, mengatakan, pada 2013 
penggunaan bunga dana abadi 
pendidikan difokuskan untuk 
program beasiswa S-2. Minimal 
1000 mahasiswa S-2 akan di- 
an ke PTN-PTN, 
'a S-2 dari dana abadi 
pendidikan terbuka untuk ma: 
syarakat umum, diutamakan bi- 
dang s teknologi, dan per- 
tanian, Bisa juga untuk program 
studi yang sepi peminat tetapi 
dibutuhkan,” kata Djoko. 


Bidang vokasi 


Penambahan lulusan $-2 dan 
doktor juga mulai difokuskan da- 
ri pendidikan tinggi vokasi. Pada 
tahun 2013 dibuka percontohan 
di tiga politekn 

Magister terapan mulai dibuka 
di Politeknik Elektronika Negeri 
Surabaya untuk magister terapan 
bidang elektronika dan Politek- 
nik Negeri Bandung untuk ma- 


gister terapan bidang infrastruk- 
tur, Adapun Politeknik Negeri 
Jember akan membuka magister 
terapan bidang pertanian. 

Terkait pelaksanaan OSN Per- 
tamina yang bekerja sama de- 
ngan UI dan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Kemdikbud, 
peserta tahun ini sebanyak 19.238 
mahasiswa dari PTN dan PTS di 
33 provinsi. Tahun sebelumny: 
jumlah peserta 16.748 mahasis 
wa, 

Ali Mundakir, Vice President 
Corporate Communication PT 
Pertamina, mengatakan, pelak- 
sanaan OSN bidang sains ini me- 
liputi kategori teori, yaitu ma- 
ika, kimia, dan bio- 
logi. Selain itu juga ada kategori 
ns, diutamakan inovasi 
sumber energi terbarukan. 

Menurut Ali, Pertamina butuh 
peneliti bidang sains dasar dan 
untuk pengembangan Per- 
terutama pengembangan 
energi terbarukan yang ramah 
lingkungan. "Kami juga mem- 
buka peluang menyekolahkan 
hingga doktor,” katanya. (ELN) 


PENDIDIKAN SAINS 


Guru Juga Menjadi 
Pendamping Siswa 


BANDUN 


KOMPAS — Se- 
orang guru sains harus bisa me- 
mosisikan diri sebagai pendam- 
ping si yang melibatkan me- 
reka aktif dalam mema- 
hami fenomena alam. Metode 
tersebut bisa mengik 
bahwa sains menjemul 
kan menaku 


tariks 
(2/9). Mate 
rah Scherrer dari Pu: 
litian Matahari, Univ 
ford, serta David 
pengajar astronomi di 
Academy of Sciences 
o. Lokakarya diikuti 40 guru 
dari sejumlah daerah di Indo- 
ia, seperti Tomohon, Sulawesi 
Banyuasin, Sumatera Se- 
latanz Bondowoso, Jawa Timur, 
Bandung, Jawa Barat. 
rus mampu me- 


Bandung, Senin 
dibawakan Debo- 
t Pene- 


”Pengi 
libatkan sis 
Yang ingin dipel: 
gaimana sebuah fenome 
terjadi, bukannya mer 
mus di papan tulis atau mem- 
bacakan buku sehingga murid 
menjadi pasif,” ujar Scherrer. 
sebut, 


raga untuk mengajak para guru 
mempelajari magnet berikut dua 
kutub yang dimiliki. Dengan pe- 
ngetahuan itu, dia menjelaska 

tentang kutub magnet Bumi dan 
medan magnetnya 


ma yang dipancarl 
Melalui perec 
bih mudah mempel. 
topik pelajaran. Hal 
efektif karena 80 persen di an- 
tara n segera dilupakan. 
pengajar harus me- 
ne di depan mu- 


buat anak didiknya tetap fokus. 
ka murid mencintai sains, 
bukan tidak mungkin dia akan 
tumbuh sebagai ilmuwan di masa 
mendatang," kata Rodrigues. 
Kepala Pusat Sains Antariksa 
C! Yono Yanti menuturkan, 
lokakarya ini adalah rangkaian 
pelatihan 68 ilmuwan muda 
yang digagas International Space 
ive dan Magnetic 
Data Acguisition System yang 
digelar di Ciloto, Cianjur, 17-26 
September. Pelatihan ditujukan 
bagi 28 ilmuwan luar negeri dan 
40 ilmuwan dari Indonesia. 


Scherrer menggunakan alat pe- @LD) 


LANGKAN 


Pameran Seni Rupa ”Slenco” 
Bentara Budaya Jakarta di kawasan Palmerah Selatan, Senayan, 
Jakarta, hari ini, Rabu (26/9) pukul 19.30, membuka rangkaian 
acara ulang tahun ke-30 lembaga kebudayaan Ber 
Jakarta dengan pameran seni rupa bertajuk "Slenco”, 
Pameran ini berlangsung 27 September-2 Oktober 2012 pukul 
10.00-18.00. Dalam pameran tersebut diundang sekitar 90 pe- 
rupa dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Bali, Surabaya, 
Malang, Tulungagung, Tuban, dan beberapa kota lain. Mereka 
diundang untuk membaca, berkontemplasi, dan mengeksekusi 
dalam bentuk visual dengan tema slenco, disconnect, salah 
sambung, yang merebak di kalangan elite politis negeri ini. 
C/isw) 


Darurat Penyebaran Dokter Hewan di Daerah 


Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (KNPZ) segera mem- 
perbarui perlawanan terhadap penyebaran zoonosis (penyakit 
bersumber dari binatang) di seluruh wilayah Indonesia. Prio- 
ritasnya adalah mendorong pemerintah daerah, terutama di 
daerah endemi penyakit binatang rabies, flu burung, antraks, 
dan brucellosis, untuk terus membangun akses informasi ke- 
pada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak swasta serta 
lembaga lain. "Kami upayakan untuk meningl 
dokter hewan di daerah. Kami prihatin karena sejumlah daerah 
endemi belum memiliki dokter hewan,” kata Ketua Harian 
KNPZ Emil Agustiono pada Rapat Koordinasi Nasional Pe- 
ngendalian Zoonosis Lintas Sektor di Hotel Jayakarta, Legian, 
Badung, Bali, Selasa (25/9). Dari data KNPZ hingga Juni 2012, 
kasus terbesar adalah 804.598 kasus flu burung pada tahun 

ies tercatat terbesar pada 2007 dengan 2.076 kasu: 


Perburuan Anoa dan Babirusa Marak 


Perburuan satwa langka anoa dan babirusa (Babyrousa 
babyrussa) di Sulawesi Utara terus berlangsung tak terkendali. 
Bupati Bolaang Mongondow Utara Hamdan Datunsolang di 
Manado, Selasa (25/9), mengatakan, "Saya mendapat laporan, 
ada sekitar 2.000 jerat terpasang di hutan.” Informasi diterima 
dari Dinas Kehutanan Bolaang Mongondow Utara. Datun- 
solang, pekan lalu, menyerahkan lima anoa berusia 8-5 tahun 
ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara-Go- 
rontalo. Satwa tersebut didapatkan dari warga yang menang- 
kapnya di hutan. Lima anoa kemudian dilepas di hutan di 
Bolaang Mongondow Utara. Sutiono, Kepala Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam Sulawesi Utara-Gorontalo, menyatakan, ia 
melihat perdagangan satwa langka di pasar-pasar tradisional 
di Minahasa dan Bolaang Mongondow. (ZAL) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


. "Exclusive for Citibank Ultima, PremierMiles, Platinum, Rewards, Cash Back and Debit Cards. Terms and Conditions applied. 


Cash Bonus 20“ or Voucher Rp.300.000: for Cosmetic & Fragrance 


citibank 


ILMU PENGETAHUAN 8 


PENELITIAN KEDOKT 


R. 


dr 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


TERAN 


Terapi Alzheimer 
dengan Sel Punca 


PERKEMBANGAN JUMLAH PENDERITA ALZHEIMER 


Pengobatan alzheimer 
saat ini hanya membantu 
memperlambat penyakit. 
Belum ada metode 
pengobatan yang dapat 
menyembuhkan 
alzheimer. Namun, 
penelitian menunjukkan, 
sel punca bisa membantu 
menyelamatkan 
kerusakan memori. 


enyebab sebagian besar 
Pisa alzheimer belum di- 

ketahui (1-5 persen kasus 
merupakan faktor keturunan). 
Tahun 2006 terdata 26,6 juta 
penderita alzheimer di seluruh 
dunia. Jumlah penderita alzhei- 
mer terus meningkat, 

Menurut World Alzheimer 

Report 2011, alzheimer meru- 
pakan jenis demensia, yakni hi 
langnya kemampuan kognitif 
terkait ingatan, pikiran, dan pe- 
rilaku. Alzheimer ditandai de- 
ngan hilangnya kemampuan 
sel-sel saraf di pusat sistem 
raf dalam menyampaikan 
nyal ke sel lain, Dua struktur 
abnormal dalam otak, yakni 
plak dan tangles, diduga meru- 
sak dan membunuh sel-sel saraf 
di hipokampus yang merupakan 
pusat ingatan, Plak adalah de- 
posit pecahan protein beta ami- 
loid yang tumbuh di sela-sela sel 
saraf. Tangles adalah serat-serat 
protein tau yang kusut bertaut- 
an di dalam sel. 
Gejala umum penyakit al- 
cimer ialah sulit mengingat 
informasi yang baru diterima 
karena ada perubahan di otak 
terkait proses mengingat. Gejala 
biasanya berkembang lambat, 
tetapi berlangsung terus. Pen- 
derita alzheimer umumnya ber- 
usia di atas 65 tahun. 


an nd 


Ctramme Hy 


“Amerika Tengah 
dan Selatan 
57 juta wa 


Bagian otak 
normal hasil scan 
MRI, terdiri atas 
tiga bagian yang 
masih menyatu 
(tidak atrofi): 
hippocampus 
(merah), 
entorhinal cortex 
(biru), dan 
parirhinal cortex 
(hijau), 


Sumber: World Alzheimer Report 2011: Florida Alzheimer's Disease Researeh Center AS, 2008 


Gangguan stadium lanjut 
yang dialami adalah hilangnya 
orientasi dan selera/keingin- 
an/perasaan, perubahan perila- 
ku, serta sulit mengingat kejadi- 
an, waktu, dan tempat. Dampak 
lebih serius, hilangnya kemam- 
puan berbicara dan berjalan. 


Jenis terapi 

Saat ini, alzheimer diterapi 
dengan obat, seperti cholineste- 
rase inhibitors dan memantine. 
Namun, obat hanya mengurangi 
gejala dengan waktu terbatas, 
yaitu memengaruhi secara 
kimiawi sel-sel untuk membawa 
pesan ke sel otak. 

Di pihak lain, sel punca da- 
lam tubuh manusia memiliki 
kemampuan regenerasi. Umum- 
nya sel tubuh direproduksi dari 
sel punca yang berasal dari or- 
gan terkait. Namun, sel dapat 
direproduksi dari sel punca or- 


Aga Timur 


' Asia Selatan 
G “ danenggara 


ET Juta Ji 


Australia 


gan lain. Sel punca biasanya di- 
temukan di tulang, otak, darah, 
pembuluh darah, kulit, dan hati. 

Penyakit yang berkaitan de- 
ngan saraf, seperti arnyothropic 
lateral selerosis (ALS), parkin- 
son, alzheimer, multiple selero- 
cerebral palsy, spinal cord 
injury, dan stroke, bisa diterapi 
dengan sel dari tali plasenta 
bayi, 

Pengobatan dengan sel punca 
dewasa dilakukan di Amerika 
Serikat, antara lain neurogene- 
sis, yaitu menstimu Idi 
otak melalui oral dan zat yang 
disuntik. Selain itu dengan sel 
punca autologus, yakni sel yang 
berasal dari pasien sendiri. Sel 
punca juga bisa diekstrak dari 
plasenta (neuron) yang dicam- 
pur dengan brain neuropeptide, 
neurotrophins, nerve cell factor, 
dan vascular endothelial growth 
actor yang disuntikkan agar 


“e Negara-negara 


Negara-negara 


berpendapatan |” berpendapatan 
rendah-menengah tinggi 
(juta orang) 


SA MO: ENYA | SEN 
2010 2020 2030 2040 2050 


Hasil scan MRI 
yang menunjuk- 
kan beberapa 
bagian atrofi 
(penyempitan 
disertai dengan 
tidak menyatunya 
lagi) bagian 
hippocampus dan 
entorhinal cortex, 
indikasi terkena 
alzheimer 

PJ (kecuali perirhinal 
9 Cortex). 


NOVAN 


mampu melewati sawar darah 
otak (blood brain barrier) atau 
disuntikkan ke spinal canal 
(saraf tulang belakang) dan 
pusat sistem saraf. 

Sel punca plasenta termasuk 
yang memiliki banyak kemung- 
kinan (pluripotent) dan kemam- 
puan untuk ditransformasikan 
ke sel banyak organ, Ketika sel 
punca tali plasenta ditempatkan 
di dalam media dengan nerve 
growth factor dan brain neuro- 
Iropic factor, sel punca otak 
akan berkembang menjadi sel 
otak dan sel di pusat sistem 
saraf. 


WANCE FIRDAUS 

Senior Research Associate 
Fellow, School of Medicine, 
Department Gynaecology/ 
Obstetric and Neurology, 
Johns Hopkins University and 
Hospital Baltimore, 
Maryland, AS 


DIES NA 


IPB 


TEKNOLOGI 


ATALIS KE-49 


Penelitian Belum Tersinergi dengan Usaha 


BOGOR, KOMPAS — Beragam 
inovasi dari penelitian di per- 
guruan tinggi, termasuk pene- 
litian bidang pertanian, masih 
tersebar dan belum terorganisasi 
dengan baik. Hasil penelitian itu 
juga belum banyak tersinergi de- 
ngan pelaku usaha. 

Wakil Presiden Boediono me- 
nyampaikan hal itu dalam Sidang 
Terbuka Dies Natalis Ke-49 
Institut Pertanian Bogor (TPB), 
Selasa (25/9), di Kampus IPB 
Darmaga, Bogor, Hadir mendam- 
pingi Boediono antara lain Men- 
dikbud Mohammad Nuh dan 
Menteri Pertanian Suswono. 

”Kita perlu memikirkan peng- 
organisasian kapasitas penelitian 
(pertanian) secara lebih terpadu, 
sinergis, dan efektif dengan tetap 
menuju peningkatan nilai komo- 


ditas unggulan. Peran swasta, 
universitas, dan IPB sebagai 
ujung tombak sangat penting,” 
kata Boediono. 

Belajar dari pengalaman ne- 
gara lain di bidang penelitian, 
menurut dia, kunci keberhasilan 
terletak pada konsistensi. Pene- 
litian tidak boleh on-off, sebentar 
berhenti kemudian mulai lagi. 
Selain itu, diperlukan sinergi dan 
keterkaitan antara hasil pene- 
litian dan pelaku ekonomi. Ta 
mencontohkan, penelitian per- 
tanian selama puluhan tahun di 
Brasil sukses menjaga konsisten- 
sinya karena mereka memikir- 
kan bagaimana penerapannya 
dalam bisnis di lapangan, 

Dalam orasi ilmiahnya, Boe- 
diono mengangkat tema ”Trans- 
formasi Pertanian untuk Mem- 


perkokoh Ketahanan Pangan Na- 
sional”. Menurut dia, ketahanan 
pangan yang berkelanjutan ha- 
nya dapat dicapai dengan me- 
lakukan transformasi pertanian. 
Ketahanan pangan mencakup 
dua hal, yakni masalah keter- 
sediaan pangan dan keterjang- 
kauan pangan oleh setiap warga 
negara dan rumah tangga. Se- 
mentara transformasi pertanian 
mencakup tiga hal, yakni mo- 
dernisasi (teknologi, institusi, 
dan infrastruktur pertanian), in- 
tegrasi sektor pertanian dengan 
sektor-sektor perekonomian na- 
sional lain, serta memaksimum- 
kan peran pertanian dalam men- 
dukung pembangunan pada 
umumnya dan penciptaan nilai 
tambah dari sektor pertanian na- 
sional pada khususnya. (WHY) 


KOMPETISI ILMIAH 


Inovasi Muncul dari Sejumlah Daerah 


JAKARTA, KOMPAS — Ino- 
vasi ilmiah tetap tumbuh meski 
infrastruktur pendukung terba- 
tas. Namun, inovasi anak bangsa 
kurang dilirik industri. 

Menyebarnya semangat dan 
budaya meneliti itu terlihat da- 
lam pameran 93 karya ilmiah dan 
inovasi yang diselenggarakan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In- 
donesia (LIPI) di Jakarta, Selasa 
(25/9). 

Yang dipamerkan adalah karya 
para finalis empat lomba, yaitu 
Lomba Karya Ilmiah Remaja 
(LKIR) Ke-44, Lomba Karya Tl- 
miah Guru (LKIG) Ke-20, Pe- 
milihan Peneliti Remaja Indo- 
nesia Ke-11, dan National Young 
Inventor Awards (NYIA) Ke-5. 

”Tni untuk mempersiapkan pa- 
ra peneliti muda memasuki jalur 
akademik hingga mampu mem- 
presentasikan dan — memper- 
tahankan pikirannya di depan 
komunitas akademik," kata Ke- 
pala LIPI Lukman Hakim. 

Para finalis tidak hanya berasal 
dari kota besar. Sejumlah finalis, 
baik guru maupun siswa, justru 
berasal dari daerah-daerah ter- 


pencil yang sulit akses komu- 
nikasi dan transportasi, seperti 
Kolaka, Sulawesi Tenggara, atau 
Malingping, Lebak, Banten. 

"Peran guru dan alumni pe- 
serta kompetisi ilmiah besar un- 
tuk menumbuhkan komunitas il- 
miah siswa di sekolah,” kata Yu- 
suar, Kepala Bagian Peningkatan 
Kemampuan Ilmiah Biro Kerja 
Sama dan Pemasyarakatan Ilmu 
Pengetahuan dan — Teknologi 
LIPI. 

Yusuar menyayangkan sedikit- 
nya proposal penelitian guru dari 
Jakarta pada LKIG, Kondisi ini 
juga terjadi pada tahun-tahun se- 
belumnya. Padahal, mereka me- 
miliki akses informasi dan ting- 
kat kesejahteraan yang lebih baik 
daripada guru di daerah lain. 
sulan penelitian ilmiah dan 
inovasi produk yang masuk ta- 
hun ini 2.200 proposal. Tiap ta- 
hun jumlahnya rata-rata naik 10 
persen. Paling banyak berasal da- 
ri LKIR, yakni 1.315 proposal. 

Dalam LKIR, peserta mengi- 
rimkan usulan penelitian. Pene- 
litian terbaik akan dikembang- 
kan dengan pendampingan dari 


peneliti LIPI. Karena keterba- 
tasan dana, hanya 46 usulan yang 
didampingi. 

Beberapa penelitian dalam 
LKIR antara lain pemanfaatan 
sejumlah bunga sebagai indikator 
alamiah untuk mendeteksi for- 
malin dan boraks pada makanan, 
penggunaan rumus trigonometri 
untuk desain batik fraktal, serta 
studi faktor pembentuk jiwa wi- 
rausaha pada etnis Tionghoa dan 
Jawa di Bogor. 

Adapun inovasi produk yang 
diikutkan dalam NYTA kali ini 
antara lain detektor telur busuk 
skala industri kecil, bra penam- 
pung air susu ibu agar tak ter- 
buang percuma, pelampung an- 
ti-tsunami yang siap dalam lima 
menit, hingga sepatu anti-keke- 
rasan seksual dengan tombol pe- 
micu aliran listrik di ujungnya. 

Lukman mengatakan, di luar 
negeri, kompetisi ilmiah serupa 
akan didatangi industri dan pe- 
laku usaha untuk mencari pro- 
duk-produk yang bisa dikem- 
bangkan dan diproduksi secara 
massal, Namun, hal itu tidak ter- 
jadi di Indonesia. (MZW) 


LINGKUNGAN & KE 


3SSEHATAN 


ERTIFIKASI I 


AYU 


mera Tunggu Kesiapan Ratifikasi 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia siap melaksanakan ser- 
tifikasi legalitas kayu untuk me- 
menuhi pasar Uni Eropa yang 
hanya akan menerima kayu legal. 
Ratifikasi pernyataan bersama 
dengan Uni Eropa masih me- 
nunggu kesiapan Uni Eropa yang 
beralasan kesulitan soal pener- 
jemahan bahasa. 

Dari dalam negeri muncul ke- 
khawatiran bahwa pemberlaku- 
an Sistem Verifikasi Legalitas Ka- 
yu (SVLK) akan menurunkan ni- 
lai ekspor Indonesia, Kedua hal 
tersebut membayangi persiapan 
matang SVLK. 

Hal itu terungkap dalam per- 
bincangan SVLK di Jakarta, Se- 
lasa (25/9), antara pihak media 
dan Direktur Bina Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Hutan Dit- 
jen Bina Usaha Kehutanan Dwi 
Sudharto, Kepala Pusat Pengen- 
dalian Regional 1 Kementerian 
Kehutanan Agus Sarsito, serta 
Dyah Y Raharjo dari Multistake- 
holder Forestry Program. 


Menurut Dwi, Uni Eropa (UE) 
mengusulkan penandatanganan 
Voluntary Partnership Agree- 
ment Indonesia-UE pada Febru- 
ari 2013. "Terlalu mepet. EU 
Timber Regulation 995 berlaku 
mulai 3 Maret 2013. Hanya se- 
bulan jaraknya,” katanya. 

Alasan yang diajukan, UE per- 
lu waktu untuk menerjemahkan. 
Pihak Indonesia berupaya 
pernyataan bersama bisa ditan- 
datangani saat Presiden Komisi 
Eropa Jose Manuel Durao Bar- 
roso berkunjung ke Indonesia, 
awal November 2012. 

“Jika penandatanganan mun- 
dur, mereka yang rugi karena 
tidak akan mendapatkan kayu 
dari Indonesia,” ujar Dwi. 

Tentang kekhawatiran turun- 
nya ekspor kayu Indonesia, Dwi 
menyatakan, "Justru akan me- 
ningkat karena dengan peraturan 
EU Timber Regulation, baru In- 
donesia yang bisa diterima. Im- 
por dari negara lain akan turun 
drastis” katanya. 


Sesuai dengan data Kemen- 

terian Kehutanan, ekspor hasil 

sia ke Uni Eropa 

» dollar AS (Rp 
14 triliun) per tahun. 

Sementara itu, Agus menga- 
takan, untuk hutan rakyat, yang 
dibutuhkan adalah perubahan 
perilaku. Biaya pengurusan un- 
tuk mendapatkan SVLK akan di- 
ambil dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

”Rakyat tidak perlu bayar. Me- 
reka hanya harus bergabung, 
minimal 500 hektar luasannya. 
Dan, semua jenis surat kepe- 
milikan tanah bisa digunakan, 
plus kartu identitas KTP,” tutur 
Agus. 

Menurut Dyah, yang harus di- 
ubah adalah perilaku keseharian, 
misalnya menghancurkan tanda 
transaksi kayu. "Kami ajarkan 
untuk tetap menyimpan tanda 
transaksi,” ungkapnya. 

Sekarang sudah ada sembilan 
kelompok hutan rakyat yang 
mendapatkan SVLK. (SW) 


ORTOPEDI 


Nyeri Pinggang Tak Hanya Masalah Tulang 


JAKARTA, KOMPAS — Nyeri 
di pinggang tidak semata dise- 
babkan masalah pada tulang be- 
lakang bawah. Agar dapat di- 
tangani dengan baik, harus di- 
ketahui pasti sumber nyerinya. 

Hal itu mengemuka dalam 
simposium Orthopaedic Update 
yang diselenggarakan Ramsay 
Healthcare Indonesia, Selasa 
(25/9), di Jakarta. Dokter spe- 
sialis bedah ortopedi dan trau- 
matologi dari RS Fatmawati, yang 
juga bergabung dalam Team 
Spine Doctor RS Premier Bin- 
taro, Luthfi Gatam, mengatakan, 
nyeri tulang belakang terbagi atas 
nyeri tulang belakang bagian ba- 
wah (low back pain) dan nyeri 
tulang belakang atas alias nyeri 
leher (neck pain). 

Rasa nyeri, terutama di daerah 
tulang belakang bawah, seperti di 
pinggang, bukan semata masalah 
pada tulang belakang. Beberapa 
faktor penyebab adalah masalah 
sistem pencernaan (pankreati- 
tis), sistem reproduksi (endome- 
triosis), urogenital, dan ginjal. 
Tumor dan masalah pembuluh 


darah (aneurisma aorta) juga bisa 
menimbulkan nyeri pada daerah 
tulang belakang bawah. 

Keluhan juga dapat disebab- 
kan gangguan kejiwaan, seperti 
depresi. Penderita merasakan sa- 
kit tulang belakang bawah, pa- 
dahal secara anatomis tidak 
temukan kelainan. Untuk meng- 
atasi nyeri, dibutuhkan diagnosis 
yang tepat dan diatasi sumber 
masalahnya. 

Menurut Luthfi, penyebab ter- 
sering nyeri tulang belakang ada- 
lah masalah pada sistem mus- 
kuloskeletal, yakni tulang bela- 
kang dan jaringan penunjang sc 
kitarnya. Pada orang dengan usia 
tua, risiko menjadi lebih besar. 

"Tulang belakang menjadi tua 
dan tidak stabil, kadang bergeser. 
Saraf dapat pula tertekan oleh 
tulang dan mengirim sinyal nye- 
ri” ujarnya. Empat dari lima 
orang dewasa akan mengalami 
nyeri tulang belakang paling ti- 
dak sekali dalam hidupnya. 

Kebanyakan nyeri tulang be- 
lakang bawah dapat dengan 
aman dan efektif diobati setelah 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


diketahui penyebabnya. Untuk 
kasus tertentu, obat-obatan dan 
istirahat bisa mengurangi nyeri. 
Sakit akan hilang setelah 2-3 
minggu. Setelah nyeri hilang, da- 
pat dilakukan rehabilitasi otot 
untuk memperkuat otot ping- 
gang dan perut. 

Jika terapi non-pembedahan 
tidak mengatasi sakit, kemung- 
kinan diperlukan terapi invasif, 
seperti radiofrekuensi, bedah in- 
vasif minimal dengan endoskopi, 
bahkan pembedahan terbuka, 

Dokter spesialis bedah orto- 
pedi dan traumatologi dari RS 
Premier Jatinegara, Indra Peni, 
mengungkapkan, berkat kecang- 
gihan teknologi, sudah dapat di- 
lakukan rekonstruksi dan pema- 
sangan implan untuk menggan- 
tikan tulang yang rusak pada sen- 
di pinggul dan lutut. "Keluhan 
utama pasien yang bermasalah 
dengan tulang pinggul biasanya 
nyeri yang sampai mengganggu 
aktivitas harian dan rentang per- 
gerakan,” ujarnya. Risiko infeksi 
pascaoperasi sudah bisa ditekan 
di bawah 3 persen. (INF) 


Malang - Jember - Surabaya - Jogjakarta - Semarang - Bandung 


- Jakarta - Bogor - Medan - Lampung - Palembang 


IKUTI AUDISINYA DI 11 KOTA !! 
PENDAFTARAN MULAI IS SEPTEMBER 2012 


BALAI SARBINI, JAKARTA 
19 DESEMBER 2012 


ang 6 Oktober 2012 

ar arta 7 Oktober 2012 
Malang I2 Oktober 2012 

Surabaya 13 Oktober 2012 


Pendaftaran di semua Toko Indomaret, website www.fogi.co.id 
Purwacaraka Music Studio & Sekretariat Panitia 


(& 021-7198519/21/22/29 ANDRI / ANA 


Jember I4 Oktober 2012 
Bandung 20 Oktober 2012 
Medan 21 Oktober 2012 
Palembang 21 Oktober 2012 


kampung 27 Oktober 2012 


Jakarta 27 Oktober 2012 
Bogor 28 Oktober 2012 


Lovely 


a & 
KA 9 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Yudhoyono Dipuji 
di Amerika Serikat 


Dua Penghargaan untuk Kepemimpinan Indonesia 


NEW YORK, KOMPAS — Di New York, Amerika 
Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menerima dua penghargaan atas kepemimpinannya 
menyelamatkan terumbu karang serta mendukung 


iklim usaha dan investasi. 


Penyerahan penghargaan Va- 
luing Nature Awards for Indo- 
nesia's Leadership in the Coral 
Reefs Triangle Initiative dan 
US-ASEAN Business Council 
(USABC) 21st Century Economic 
Achievement Award digelar pada 
acara jamuan makan malam di 
Hotel Mandarin Oriental, New 
York, Senin malam waktu setem- 
pat atau Selasa (25/9) pagi. 

Seperti dilaporkan wartawan 
Kompas A Tomy Trinugroho dan 
Dewi Indriastuti dari New York, 
acara dihadiri ratusan undangan, 
termasuk Perdana Menteri Timor 
Leste Xanana Gusmao, Menteri 
Luar Negeri Australia Bob Carr, 
dan Direktur Earth Institute Co- 
lumbia University Jeffrey Sachs, 
Nyonya Ani Yudhoyono dan Agus 


Harimurti Yudhoyono juga hadir 
dalam acara yang, antara lain, 
didukung PT Bank Negara Indo- 
nesia (Persero) Tbk itu. 

Penghargaan terkait penyela- 
matan terumbu karang diberikan 
World — Resources — Institute 
(WRI), World Wildlife Fund 
(WWP), dan The Nature Conser- 
vancy dalam sebuah res 
lam sambutannya, Presiden WRT 
Andrew Steer menyebutkan, du- 
nia membutuhkan pemimpin 
inovatif dan selalu berpikir di 
luar kebiasaan, "Dan sekarang 
kita memiliki pemimpin seperti 
itu,” kata Steer. 

Yudhoyono melihat penghar- 
gaan itu sebagai bentuk keperca- 
yaan kepada Indonesia. "Sebuah 
pengakuan atas apa yang telah 


kami capai dan apa yang ingin 
kami capai,” kata Yudhoyono da- 
lam pidatonya. 

Yudhoyono mengaku senang 
dapat memprakarsai sebuah ker- 
ja sama regional Inisiatif Segitiga 
Terumbu Karang (CT). Dalam 
KTT APEC 2007, CTI dimasuk- 
kan ke dalam Deklarasi APEC, 
Indonesia pun menggelar Konfe- 
rensi Kelautan Dunia (WOC) di 
Manado, Sulawesi Utara, pada 
2009, diikuti enam negara. 

USABC 21st Century Econo- 
mic Achievement Award diberi- 
kan kepada Indonesia karena di- 
nilai positif mendorong pening- 
katan kerja sama bisnis dan eko- 
nomi antarnegara anggota ASE- 
AN, khususnya Indonesia dengan 
Amerika Serikat. Penghargaan ini 
merupakan yang pertama kali di- 
berikan untuk kepala negara. 

Presiden USABC Alexander 
Feldman mengatakan, Indonesia 
fokus pada pertumbuhan dalam 
jangka panjang sehingga men- 
jadikan ekonomi Indonesia lebih 
stabil dan berkelanjutan. 


Ayah dari almarhum Alawy Y Putra, Tauri Yusianto, menangii 


S/WISNU WIDIANTORO 


dan mencium foto anaknya saat 


mengikuti upacara pemakaman di TPU Poncol Pedurenan, Tangerang, Selasa (25/9). Alawy adalah siswa 
SMAN 6, Bulungan, Jakarta Selatan, yang menjadi korban tewas dalam tawuran sehari sebelumnya, 


Pelaku Harus Dipidanakan 


(Sambungan dari halaman 1) 


tawuran, melainkan penyerhuan 
siswa SMAN 70 ke SMAN 6, 
Dalam penyerbuan itu, para pe- 
laku membawa senjata tajam se- 
perti gir dan celurit serta po- 
tongan kayu. "Sudah ada 10 nama 
yang diserahkan pihak SMAN 70 
ke polisi udah me- 


Kepala Polres Metro. Jakarta 
Selatan Kom Besar Wahyu 
Hadiningrat mengatakan, pihak- 
nya terus mencari siswa berini- 
sial F yang diduga mengayunkan 
senjata tajam ke arah Alawy. F 
adalah salah satu dari 10 siswa 
SMAN 70 yang diduga terlibat 
dalam penyerangan itu. Mereka 
belum ada yang ditahan. Hasil 
penyelidikan sementara, F te 
dikejar ke rumahnya, tetapi ia 
tidak ada di tempat. 

Meski demikian, ujar Untung, 
proses hukum tengah dan terus 
berjalan, Polisi juga berkoordi- 
nasi dengan menteri pendidikan 
dan pihak sekolah untuk mencari 
sistem pencegahan kekerasan di 
lingkungan sekolah yang lebih 
efektif. 

Diberi sanksi 

Wakil Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Bidang Pendidikan 
Musliar Kasim yang ditemui se- 
i pembukaan Olimpiade Sains 
nal Pertamina di Kampus 
Universitas Indonesia, Depok, 
kemarin, menyayangkan seko- 
lah-sekolah favorit di Jakarta, se- 
perti SMAN 6 dan SMAN 70, 
Ih terlibat tawuran, 

Ada kemungkinan untuk 
memberikan sanksi kepada seko- 
lahnya. Selama ini, sekolah yang 
terlibat tawuran tidak dikenai 
sanksi untuk membuat sekolah 
dan guru berupaya keras mem- 
benahi persoalan yang mendera 
mereka,” ujar Musliar, 

Pemberian sanksi, lanjutnya, 
bisa dengan menurunkan status 
sekolah. Apabila sekolah bet 
tus rintisan sekolah bertaraf in- 
ternasional terlibat tawuran, sta- 


tusnya bisa dikembalikan men- 


ditanggapi ses 
rius, kata anggota Komisi E 
DPRD DKI Jakarta, Jhonny Si 
manjuntak. Perlu ada terobosan 
dari dinas pendidikan dan seko- 
lah untuk meredam aksi keke- 
rasan di kalangan pelajar, 

Kalau perlu, harus ada sanksi 
tegas bagi institusi sekolah dan 
penanggung jawabnya jika ada 
siswa yang terlibat tawuran. Tin- 
dakan tegas sangat diperlukan 
karena tawuran sudah mengarah 
pada tindakan kejahatan, bukan 
sekadar kenakalan remaja. 

”Ketegasan itu yang selama ini 
tidak ada. Kepala sekolah seha- 
rusnya tegas menjatuhkan sanksi 
bagi siswanya yang terlibat ta- 
wuran. Dinas pendidikan juga 
harus tegas menjatuhkan sanksi 
bagi kepala sekolah yang seko- 
lahnya terlibat tawuran, misalnya 
diberi peringatan atau malah di- 
pindahkan,” kata Jhonny. 

Selama ini sekolah berkilah, 
terjadinya tawuran bukan tang- 
gung jawab sekolah karena ter- 
jadi di luar sekolah dan jam se- 
kolah. Padahal, jelas sekolah ikut 
bertanggung jawab. 


Tim khusus 

Saat jumpa pers di SMAN 6, 
Bulungan, Jakarta Selatan, kema- 
rin siang, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Mohammad 
Nuh dan Gubernur DKT Fauzi 
Bowo menyatakan prihatin, turut 
berbelasungkawa, dan meminta 
maaf kepada seluruh masyarakat. 

"Saya berbelasungkawa seda- 
lam-dalamnya dan meminta ma- 
af karena di dunia pendidikan 
kita masih ada kekerasan,” kata- 
nya. 

Dalam tiga hari ke depan, ujar 
Nuh, pihaknya akan membentuk 
tim khusus di bawah pengawasan 
langsung direktur jenderal pen- 
didikan menengah. "Desk (tim 
khusus) ini terdiri dari perwakil- 
an banyak pihak, termasuk dari 
kementerian, pihak sekolah, ko- 
mite sekolah, dan lainnya. Desk 


akan menyelidiki dan memantau 
hari per hari untuk mengungkap 
penyebab pasti tawuran ini dan 
menemukan solusi guna meng- 
atasinya,” katanya, 


Masalah nasional 

Dosen psikologi Universitas 
Indonesia, Winarini Wilman, 
mengatakan, persoalan kekeras- 
an di kalangan pelajar dan pe- 
nanganannya belum banyak ber- 
anjak. "Persoalan tawuran ini ba- 
ru dilihat sebatas masalah lokal, 
bukan masalah nasional. Kalau 
sudah menjadi masalah nasional, 
semua elemen masyarakat ikut 
terlibat dan ikut waspada di s 
mua lini,” lanjutnya. 

Winarini menambahkan, ma: 
orientasi sekolah menjadi mas 
paling krusial untuk memutus 
rantai kekerasan kelompok. Masa 
itu harus diisi hal-hal produktif 
karena masa orientasi sekolah 
justru anya masa ketika ke- 
bencian kelompok itu diturun- 
kan kepada siswa baru, 

"Persoalan yang nyata (di anta- 
ra dua sekolah) sebenarnya tidak 
ada. Tidak ada persoalan indivi- 
dual dalam perkara ini,” ujarnya. 

Psikolog forensik yang juga 
Kepala Bagian Psikologi Polda 
Metro Jaya Arif Nurcahyo men- 
jelaskan, ada dua perspektif da- 
lam kasus tawuran ini, perspektif 
psikologi remaja dan psikologi 


anak menjadi dewasa. Perspektif 
psikologi massa menyangkut 
proses meleburnya individu da- 
lam perilaku massa. Sebagai ba- 
gian dari perilaku massa, remaja 
mengalami deindividuasi yang 
berupa hilangnya tanggung jawab 
pribadi, tindakan irasional, dan 
tindakan sugestif. 
(NEL/RAY/WIN/FRO/PIN/ELN) 


9 


Lihat Video Terkait 
“Status Sekolah yang 
Terlibat Tawuran Ditinjau" 
di vod.kompas.com/ 
statussekolah 


Bersiap Menghadapi Virus Corona Baru 


Mikroba adalah predator manusia. Mereka akan me- 
ngalahkan umat manusia jika kita, "Homo sapiens”, 
tidak pernah mau belajar bagaimana hidup rasional 
di kampung global agar mikroba sulit menyerang. 
Laurie Garrett, Penerima Pulitzer 1996 


lihatannya memang masih panjang. Se- 

bagai makhluk tertinggi dalam rantai 
makanan, manusia ternyata sering tak ber- 
daya menghadapi makhluk hidup yang tidak 
kasatmata ini meski memiliki segala kemaju- 
an sains dan teknologi. 

Adalah manusia pula yang menyebabkan 
mikroba keluar dari habitatnya. Kerusakan 
ekosistem akibat pembabatan hutan, pertani- 
an dan peternakan monokultur, kepadatan 
penduduk, serta mobilitas manusia yang luar 
biasa akibat kemajuan transportasi membuat 
puluhan virus penyakit baru tidak hanya 
bermunculan, tetapi juga mendunia. 

Ketika cacar hilang, AIDS datang. Ketika 
AIDS mulai dapat diatasi, masih ada ebola, 
SARS, dan flu burung yang timbul-tenggelam, 
tetapi belum tertangani sepenuhnya, 

September ini, Organisasi Kesehatan Du- 
nia (WFIO) mengumumkan, seorang laki-laki 
berusia 49 tahun telah dirujuk dari Yatar ke 
rumah sakit di London, Inggris, dengan ma- 
salah gagal napas dan gagal ginjal. Pada hasil 
kulturnya ditemukan virus corona jenis baru. 
Ta adalah pasien kedua yang dipastikan ter- 
infeksi virus corona, Pasien pertama, berusia 
60 tahun, meninggal di Arab Saudi. 


Corona dan SARS 

SARS, singkatan dari severe acute respira- 
tory syndrome atau sindrom pernapasan akut 
parah, adalah contoh nyata penyebaran pe- 
nyakit yang begitu cepat akibat mudahnya 
perpindahan manusia dengan sarana trans- 
portasi modern. 

Mulai dideteksi di Hongkong pada awal 
tahun 2003, SARS dengan cepat memicu 
8.500 kasus di hampir 40 negara, Hanya 
dalam hitungan minggu, 900 orang mening- 
gal. Inilah penyakit yang paling cepat pe- 
nyebarannya ke seluruh dunia. 

Kecepatan ini memicu respons tercepat 
pula untuk mengidentifikasi penyebabnya 
sekaligus terbanyak melibatkan ilmuwan. 
WHO memastikan virus corona sebagai 
penyebab SARS pada pertengahan April 


Pit. menghadapi mikroba ke- 


LAPORAN IPTEK 


AGNES ARISTIARINI 


2003. 

Para peneliti kemudian mengusulkan agar 
virus itu dinamai corona terkait SARS Urbani 
(Urbani SARS-associated coronavirus) untuk 
mengenang dr Carlo Urbani. Ia adalah ahli 
penyakit menular WHO yang pertama kali 
mengenali dan sekaligus menjadi korban ke- 
ganasan SARS. Namun, secara resmi WHO 
menyebutnya sebagai virus SARS. 

Meskipun demikian, penemuan virus co- 
rona masih jauh dari temuan obatnya. Sama 
seperti AIDS yang membutuhkan waktu lebih 
kurang 80 tahun untuk mendapatkan obat 
yang tepat, SARS mungkin juga perlu waktu 
karena virus corona manusia (HCV) terkenal 
sulit ditumbuhkan dalam biakan sel. 


Spesifik 

HCV bersifat hospes spesifik, artinya hanya 
dapat menulari manusia sehingga sulit dicoba 
pada hewan percobaan, Virus corona manusia 
sebelum SARS yang dikenal sebagai HCV-229F. 
dan HCV-OC43, sebagai contoh, baru bisa 
diisolasi dengan menggunakan sel embrio ma- 
ni Sementara virus SARS berhasil diisolasi 
menggunakan garis sel Vero E6, 

Kini, sembilan tahun kemudian, virus yang 
mirip corona pemicu SARS kembali ditemu- 
kan. Peter Openshaw, Direktur Centre for 
Respiratory Infection di Imperial College, 
London, menyatakan kepada Reuters bahwa 
pada tahap ini sepertinya virus itu tidak terlalu 
memicu kekhawatiran. 

”SARS begitu cepat menginfeksi para pe- 
tugas kesehatan di rumah sakit, sedangkan 
virus baru ini—meskipun mirip—tidak me- 
nunjukkan gejala serupa,” kata Prof John 
Oxford, virolog di @ueen Mary, Univei 
London, seperti yang dikutip BBC Ne 

Menurut Prof dr Tjandra Yoga Aditama, 
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan Kementerian Kese- 
hatan, virus corona adalah penyebab infeksi 
saluran napas pada manusia, Sebagian besar 
dalam bentuk yang amat ringan walau ada juga 
bentuk yang berat dan menyebabkan kema- 


sity of 


tian, seperti virus SARS. 

"Pada dua kasus terakhir penyebabnya 
bukan corona SARS. Untuk sementara virus 
yang ditemukan disebut virus mirip SARS 
dan penyakitnya disebut penyakit mirip 
SARS,” ujar Tjandra, 

Saat ini semua yang pernah kontak dengan 
kedua pasien di atas terus diamati, termasuk 
para petugas kesehatan yang menangani. 
Karena sejauh ini belum ada penularan, virus 
corona jenis baru tersebut juga disimpulkan 
tidak terbukti bisa menular antarmanusia. 


Upaya preventif 

Tjandra lebih lanjut mengungkapkan, ia 
sudah mengontak langsung Direktur Jende- 
ral WHO Dr Keiji Pukuda. Informasi yang 
mungkin diperlukan masyarakat adalah saat 
ini WHO belum mengeluarkan pembatasan 
perjalanan. Yang terpenting adalah pening- 
katan surveilans, Maka, Kementerian Ke- 
sehatan telah menginformasikan kepada se- 
mua kantor kesehatan pelabuhan tentang 
surveilans kejadian ini. 

Selanjutnya Kementerian Kesehatan Arab 
Saudi, yang juga dihubungi Pemerintah Indo- 
nesia, menyatakan bahwa kasus tersebut sa 
t jarang sehingga tidak perlu terlalu kh 

tir, Pada musim haji ini masyarakat 
minta melakukan pencegahan seperlunya de- 
ngan meningkatkan higiene personal dan 
memakai masker di kawasan padat. 

"Kementerian Kesehatan juga sejak ke- 
marin terus berkomunikasi dengan para pe- 
tugas kesehatan haji kita di Arab Saudi dan 
memberikan arahan yang diperlukan, terma- 
suk mengingatkan untuk berkoordinasi terus 
dengan aparat kesehatan setempat,” kata 
Tjandra. 

Rene Dubos dalam bukunya, Mirage of 
Health 1959), mengingatkan bahwa bebas 
total dari perjuangan melawan penyakit tidak 
akan terjadi karena itu tidak sejalan dengan 
berlangsungnya proses kehidupan, Maka, 
manusia tampaknya harus belajar lebih bijak 
agar bisa hidup selaras dengan alam. 


Yang Terpinggir dari Gemuruh Indonesia 


(Sambungan dari halaman 1) 


sanalah, di tengah kehi- 
dupan rakyat, gambar-gambar 
Pak Citro menemukan keber- 
adaannya. Bentara Budaya yang 
digagas Sindhunata dan kawan- 
kawan kemudian dikenal seba- 
i lem kebudayaan, mem- 
berikan ruang pada kesenian 
rakyat sejenis karya Pak Citro 
dan Sastrodiharjo itu. 


Kerakyatan 


Bentara Budaya, artinya utus- 
an budaya, yang didukung 
Kompas Gramedia, memang di- 
gagas untuk menampung, me- 
ngumpulkan, memanggungkan, 
dan membicarakan kekayaan 
seni budaya Indonesia yang be- 
ragam serta berserak di sejum- 
lah pelosok daerah. 

Pada masa-masa awal berdiri, 
Bentara Budaya, misalnya, me- 
nampilkan pertunjukan Dalang 
Jemblung, kes 
Banyumas: pameran patung As- 
mat, Payung Juwiring, Klaten, 
(terbuat dari bahan kertas ber- 
hias dengan kerangka kayu): pe- 
nampilan maestro gender Mar- 
topangrawit dari Solo: serta 
Ludruk Garingan Cak Markeso 
dari Surabaya, Jawa Timur, 

"Bentara Budaya memilih po- 
sisi memihak, yaitu memilih 
seni budaya dan wacana kebu- 
dayaan kerakyatan yang ter- 
pinggirkan, yang kurang dikenal 
publik, termasuk para seniman- 
nya yang kurang populer,” kata 
Hariadi Saptono, Direktur Ek- 


sekutif Bentara Budaya. 

Hal itu dibuktikan pula de- 
ngan pameran Wayang Gepuk 
Wayang Alternatif (1997), di ma- 
na untuk pertama kalinya wa- 
yang rumput buatan Pak Gepuk, 
lahir 1905 di Purbalingga, Jawa 
Tengah, dipamerkan, Pameran 
itu kemudian menandai booming 
wayang ge- 
puk di jagat perwayangan. 

Pernah pula digelar pameran 
karya-karya perupa Masmun- 
dari tahun 1987, pelukis "Damar 
Kurung” dari 
Timur. Sejak itu Masmundari, 
yang saat itu sudah berusia lan- 
jut, dikenal sebagai perupa yang 
kelasnya sejajar dengan para pe- 
rupa modern di Tanah Air. 

Menurut Hariadi, lembag 
juga menaruh penghargaan yang 
sama terhadap seni kontempo- 
rer dari berbagai bidang, seperti 
fotografi, tari, teater, wayang, le- 
nong, puisi, dan musik. Selain 
itu juga menjadi 
isu kebuday 
Emha Ainun Nadjib, pelukis 
Hardi, misalnya, adalah seniman 
kontemporer yang pernah tam- 
pil di Bentara Budaya. 

Dengan semangat itu, selain 
di Yogyakarta, berdirilah Ben- 
tara Budaya Jakarta yang dibuka 
tahun 1986, Balai Soedjatmoko 
(2003), dan kemudian Bentara 
Budaya Bali (2009). 


Penghargaan 

Semangat awal yang me- 
naungi Bentara Budaya 30 ta- 
hun lalu itu masih dipelihara 
hingga hari ini. Rabu (26/9) ber- 


tepatan dengan 80 tahun usia- 
nya, Bentara Budaya akan mem- 
berikan penghargaan kepada se- 
puluh seniman. Penghargaan 
yang dihelat Bentara Budaya Ja- 
karta itu didasarkan atas keter- 
libatan total mereka pada ke- 
senian yang mereka geluti. Nilai 
mbangan mereka sangat ber- 
arti untuk masyarakat lokal, 
tetapi kurang mendapat peng- 
hargaan dari pemerintah. 

Saat tepat berusia 30 tahun, 
Bentara Budaya juga menggelar 
pameran seni rupa bertajuk 
"Slenco", yang kira-kira artinya 
tidak nyambung alias tulalit. Pa- 
meran ini diikuti perupa dari 
tujuh kota di Tanah Air, ber- 
langsung dari 26 September 
hingga 2 Oktober. 

Para penerima Bentara Bu- 
daya Award itu adalah Hendri- 
kus Pali, penggiat tenun dan 
seni tari Sumba: Ni Nyoman 
Tanjung, perupa Bali: Anak 
Agung Ngurah Oka, seniman ke- 
ramik klasik Bali: Mardji Degleg, 
dalang wayang klithik, Bojone- 
goro, Sitras Anjilin, seniman wa- 
yang orang Merapi, Magelang, 
Sulasno, tukang becak dan pe- 
lukis kaca, Yogyakarta: Dirjo 
Tambur, pemain ketoprak Yog- 
yakarta, Rastika, pelukis kaca 
Cirebon: Zulkaidah Harahap, 
ketua opera tradisional Batak: 
dan Pang Tjin Nio atau Encim 
Masna, penyanyi gambang ke- 
romong dari Tangerang. 

Lihat bagaimana integritas 
Masna yang masih bernyanyi 
pada usia 87 tahun. "Saya siap 
gja kalau nyanyi mah. Namun, 


suara saya sudah enggak enak 
i, sudah enggak ada pagar- 
ujar Masna. 

Maksudnya, gigi Encim Mas- 
na sudah banyak yang tanggal 
alias ompong. Namun, dalam ja- 
gat nyanyi, Masna tidak menge- 
nal urusan gigi utuh atau om- 
pong. Tak pula ada batas usia 
atau segala tolok ukur ragawi 
seperti yang diberlakukan di j 
gat industri hiburan. 

Masna bernyanyi sejak 
14 tahun. Dulu, era 1970. 
cim Masna bagaikan "superstar" 
gambang keromong yang mela- 
kukan s 
yaknya bintang showbiz. 

"Saya nyanyi muter bukan cu- 
ma di Tangerang, melainkan 
sampai ke Semarang, Deli, dan 
Belitung juga,” ujar Encim Mas- 
na saat ditemui di rumahnya di 
Rawa Kucing, Tangerang, Ming- 
gu (28/9). 

Dan, itulah seniman rakyat. 
Encim Masna dan rekan sen: 
sibnya terpinggirkan karena 
adanya perbedaan cara pandang 
terhadap laku berkesenian. Bagi 
Encim Masna dan kawan-ka- 
wan, bernyanyi dan berkesenian 
bukan semata urusan penghi- 
dupan, melainkan daya hidup 
yang memberi mereka energi 
untuk mengarungi lautan kehi- 
dupan ini. 

Pada tataran penghayatan 
seperti itu, berkeseni 
mengenal nilai nominal 
harga, Oleh karena itu, mereka 
layak dan sepantasnya mene- 
rima penghargaan. 

(CAN/DAY/XAR) 


Konflik Suriah 
(Sambungan dari halaman 1) 


dengan usulannya bahwa kuartet 
Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Tur- 
ki akan bisa membantu mencari 
solusi bagi konflik di Suriah. 

Saya menentang intervensi 
asing ke Suriah, Saya tak akan 
memaafkan hal itu dan, jika ter- 
jadi, itu adalah kesalahan besar,” 
ujar Mursi dalam wawancara de- 
ngan stasiun televisi PBS, sehari 
sebelum sidang dibuka. 

Namun, Mursi mengajak dunia 
Arab mendukung gerakan rakyat 
Suriah menuju kebebasan. “Pre- 
siden Assad tak punya pilihan 
selain mundur. Rakyat Suriah 
ingin perubahan dan keinginan 


rakyat harus dihormati,” ujarnya. 

Kuartet Timur Tengah dinilai 
tepat untuk mencari solusi ka- 
rena terdiri atas empat negara 
besar di Timur Tengah yang ter- 
kait erat dengan konflik Suriah. 

Turki adalah tetangga Suriah 
yang paling banyak menampung 
pengungsi Suriah dan Pemerin- 
tah Suriah menuduh Turki ber- 
sama Arab Saudi mempersenjatai 
kelompok oposisi. Adapun Iran 
adalah sekutu dekat Suriah dan 
intelijen Barat mengatakan, Iran 
mengirim senjata pada pasukan 
Pemerintah Suriah. 

”Ini alasan saya memilih ne- 
gara-negara tersebut. Anda tak 
bisa memecahkan masalah tanpa 


Mengancam Perdamaian 


melibatkan negara yang terkait 
masalah tersebut,” ujar Mursi. 

Obama yang mendapat giliran 
berbicara setelah Presiden Brasil 
Dilma Rousseff, memulai pida- 
tonya dengan bercerita tentang 
Christopher Stevens, Duta Besar 
AS untuk Libya. Stevens tewas 
beberapa waktu lalu menyusul 
protes terkait beredarnya film 
yang dianggap melecehkan Ts- 
lam. Obama mengatakan, film itu 
tak hanya menyakiti umat Islam, 
tetapi juga warga AS. 

Dalam pidatonya, Obama juga 
menekankan perlunya sanksi ke- 
pada Presiden Suriah jika terus 
memaksakan perang saudara. 
”Tak ada masa depan untuk dik- 


tator yang membantai rakyatnya 
sendiri,” ujarnya. 

Kepala negara lain yang di- 
jadwalkan berpidato pada Selasa 
adalah Presiden Afrika Selatan 
Jacob Zuma dan Presiden RT 
Susilo Bambang Yudhoyono. Ke- 
esokan harinya, Yudhoyono 
jadwalkan bertemu dengan Mur- 
si untuk membahas isu demo- 
kratisasi di Timur Tengah dan 
reformasi di Mesir. 

"Pertemuan diadakan atas 
permintaan Mesir. Isu utama 
pertemuan belum diidentifikasi, 
tetapi mungkin soal itu” kata 
Staf Khusus Presiden Bidang Hlu- 
bungan Internasional Teuku Fa- 
izasyah. (AFP/AP/RBUTERS/WAS) 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Bu 
Satlu, Ferry Sani 


Cyprlanus Anto Saptowal 


Hellen Sinambor, Winarte Herusansana, TEGAL: Siwi Nurbialanti, SOLO: Sri Rek 
BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaninarum, DENPASAR: Cokorda Yudistira, Ayu Si 


Antonius Ponco Anggoi 
Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Harianto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/20/: 
SIUIPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan L 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Ellv Handojo TARIF IKLAN: Reguler 
mmk Rp 46.000/mmnk: belum terrnas 

TA ILLA TELEPON: 260 
LANGGANAN: RP 78 010/BULAN REKENING: BNI 15: 
@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jal 


“@ Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dar 


KANTOR REDAK: 
3/SK/Menpen, 


Palmera 


dukacita s/d 
MADA 106-11 


Shambazy, Mulyai 
Elok Dyah Messwati, Jolce Taur 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugraho, Amir Sadikin, Evy 
ng, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerud 

Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhamrnad, Lucky Pransiska, Priyomboda, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Suli 
YAKARTA: Thomas Pudio Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: 
Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, 
MEDAN: Aufrida Wismi Warastri, M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanudin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razlanto Mada, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjano, BANJARMASIN: Defri Werdiona, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


Hn Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


Emillus Caesar Alex 


sai 


PN 10, 


Jakarta Kata No, 1413: 


“STAF REDAKSI: Bambang Sukartiono, Taufik Mihardia, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P. Gerc 

Harianto, Bre Redana. Maria Hartininnsih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas 

Gunawan Dirata, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tjahjona, Yovita Arika. Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jannes: 
adjawane, Brigitta Isworo Laksmi, AW Subarkah, Soelastri, Ratih P 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Triyatna, At 


chinawati, Indira Permanasari S., Gatot Widakdo, Budi Suwarna, Las 


wati, MATARAM: 


us Pangkopkarntibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


murn/disalay) BW Ro 105.000/mmk FC Rp 147.000//mmk, Klasika Batavia: 1 kalor Ro 50.000/mmk mini (rnin 3br 

pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk dirmuat besak dapat diterima 

1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.10, SABTU 08.30-12.00, MINC 
2806 BRI Jakarta Kata No, 

ta Nomor A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasldkar 


2200 FAX: 548 665/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 


U TUTUP 


01060168308 6 Giro 


cam 


Sri Fitrisia Martisasi, M, 
tavianus, Julian Sihorntving, Agnes 


s Susanto 
Kurnia, M. Yunladhi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Sarnsul Hadi, Hermas Effendi B1 


Suprihadi, 


uudes Wawe, Nasru Alam 
Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Re 
lang Indriasari, Sidik Pramono, Na 


n tta Panda, LAMONGAN: 
nelis Kewa Ama, MANADO: Jean 


dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MENINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


wati, Agung Setvahadi, Wis 


461 RTA 12016 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR. No-3//1069/11/2/20D2” PERCETAKAN, PI Gramedis ISSN 021 


naks 12brs) Rp 45.000/baris, dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/ mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mmk, rnini (min 
mpasi pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrnerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 5369 9080 SENIN S/D JUMAT 08. 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN: JL. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11110 TELEPON (LANGSUNG): 260 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 
A 1BAM @ BCA Jalan Gajah Mada No, 122 B-C-D Jakarta No, 012-382571-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NG, 012,3004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//W 


Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKAS: 


Susi Ivwaty, Marcel 

wo, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 

Ihmad Arif, Nali Trlana, Brigita Maria Lukita, Haryo Damardona, Ilham Kholri, M. Zald Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helaburni Jayakarna, Fransisca Romana Ninik, Ambrosius Harto, Demitrius Wis 
Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Ft. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahrnan, BANDUI 

1 Sucipto, MOJOKERTO: Abtlul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Irawati, MALANG: Daddy Wisnu Pria 

SAR: Asvin Rizal Harahap, JAYAPURA: B. Josie Sus 


PENERBIT, PT Kompas Media Nusantara 


Karjaputra, Ed 
Hernowo, Luki Aulia, 
rie Febriane, Dwi As 


Sanjoyo , R. Ai Ku 
tra, Danang Firianto, Gesit Alat 


etyaningsih, Affan Adenensi RI 


ara, Jimny 5, 

ulyadi, Tjahja 
nawan Setia, 
seal 
Dewi Indriastuti, Maria Susy Be 


u Widianttera, Aryo Wisanggen| Gentong, 
edi Muhtadi, SEMARANG: Sonya 
It, JEMBER: Syamsul Hadi 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 brs) Rp 55.000/baris, 


100, SABTU 08.30-12.00, MINGGU 13.00-16.00, JL, GAJAH 
PESAWAT 1230 5/0 1239 FAX. 20 1622 


HARGA 
ww.kormpas.com 


isertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinif@kompas.com atau opinifOkompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/fato atau materi apa pun yang telah 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Pingkan Mandagi 


”Kembang di Langit Manado” 


Emas itu bagai jatuh dari langit 
saat Pingkan Natalia Mandagi (37) 
menjuarai nomor ketepatan 
mendarat perorangan wanita 
cabang terjun payung pada Pekan 
Olahraga Nasional Ke-18 di 
Pekanbaru, Riau, Selasa (18/9). 
Sehari sebelumnya, ia merebut 
emas nomor ketepatan mendarat 
beregu wanita bersama Tuty 
Waroka Lestari. la meneruskan 
dominasi trah Mandagi dalam 
olahraga terjun payung nasional. 


OLEH JEAN RIZAL LAYUCK 


ua emas diraihnya di Pekan- 
Jp Ini menambah koleksi 
emas Pingkan selama meng- 
ikuti enam PON, menjadi 1 medali 
emas. Prestasinya cukup me- 
nonjol untuk kategori pe- 
an atlet di Indonesi 
Media di Manado menju 
Pingkan "Kembang di 
Langit Manado”, ada juga 
yang menyebutnya "Ratu 
Terjun Payung”, Apa 
pun, ia tetap sosok yang 
rendah hati. Ta meng- 
hargai semua perl 
an kepadanya seba- 
gai atlet terjun pa- 


yung. 
”Emas ini me- 
mang dari langit, 


syukur kepada Tu- 
han, Emas buat 
papa, mama, su- 
ami, Petra (sau- 
daranya), dan 
kedua anak 
saya, Teri- 
ma kasih 
saya buat 
Pak G 
bernur (SH 
Sarundajang) dan 
Pak Olly (Dondokam- 
bey, Ketua KONI Sulut), kata- 
nya, 

Bagi dia, Sarundajang dan 


Dondokambey berjasa atas prestasi- 
nya karena memberi kesempatan ber- 
latih di Australia sekaligus membeli 
parasut baru untuk berlomba di Pe- 
kanbaru, 

Pingkan pun mengenang ayahnya, 
Theo Mandagi, yang meninggal saat 
terjun pemecahan rekor internasional 
kerja sama di udara di Bali, tahun 
2004. Theo telah mencatat rekor ter- 
jun 2.800 kali dengan prestasi nasio- 
nal dan internasional hingga menutup 


mata pada usia 57 tahun. 

Sebelumnya, tiga paman Pingkan, 
Robbie Mandagi, Alfred Mandagi, dan 
Chrisye Mandagi, meninggal dalam 
kecelakaan pesawat saat akan mela- 
kukan penerjunan di kawasan Rum- 
pin, Tangerang, 

Bercerita tentang ayahnya, Pingkan 
dan Theo menyapu bersih nomor 
ketepatan mendarat perorangan put- 
ra dan putri pada PON tahun 2000 di 
Jakarta. Pada PON itu, Pingkan pun 
merebut emas nomor beregu bersama 
Olivia Bolang. 

"Emas waktu itu sangat manis. Saya 
merayakan emas dengan makan bak- 
s0 bersama papa di warung dekat 
tempat lomba," katanya. 

Bagi Pingkan, Theo selalu memberi 
inspirasi setiap kali ia berlomba, ”Pa- 
pa bilang, 'Kamu harus lebih hebat 
dari papa?” kata Pingkan yangsaudara 
kandungnya, Petra, juga atlet terjun 
payung Sulawesi Utara (Sulut). Tahun 
ini Petra absen berlomba karena tim 
terjun payung putra gagal lolos pra- 
kualifikasi. 


Menjadi PNS 
Bagi Pingkan, meraih medali 
emas pada ketepatan men- 
& darat perorangan dan bere- 
gu pada PON Pekanbaru ada- 
k lah saat monumental. Penca- 
paian prestasinya selama pe- 
2? laksanaan PON pun bisa di- 
bilang cemerlang, sejak PON 
ke-13 tahun 1993 di Jakarta hing- 
ga PON ke-17 di Kalimantan Ti- 
mur tahun 2008, Pingkan mengo- 
leksi 9 medali emas, 1 perak, dan 1 
perunggu. 
Hampir setiap pelaksanaan PON 
ia menggondol medali emas, entah 
itu nomor perorangan atau nomor 
beregu. Malah pada PON ke-16 di 
Surabaya, ia menyapu bersih tiga 
emas dari nomor ketepatan mendarat 
perorangan, beregu, dan campuran. 
Pada PON ke-17 di Kaltim, Pingkan 
meraih dua emas dari dua nomor 
i a di perorangan dan be- 
regu, X gal pada PON tahun 
1993 di Jakarta dengan perunggu. 
"Maklum, tahun itu (1993) pertama 
kalinya saya bertanding di PON ber- 
sama almarhum papa,” kata sarjana 
seni rupa Institut Teknologi Nasional 
(Itenas) Bandung ini. 


ARSIP PIUBADI 


PINGKAN NATALIA MANDAGI 
€ Lahir: Bandung, 15 Desember 1974 


€ Suami: Budiman 
& Anak: 
- Darel Kynan Aditya (6) 
- Dimara Kania Amayagita (2) 
# Pendidikan: 
- SD Kristen Eben Haezer, Manado, 


1981 
- SMP Kristen Eben Haezer, Ma- 
nado, 1987 
- SMA Kristen Eben Haezer, Ma- 
nado, 1991 
- ITB Penerbangan, 1994 
- Desain Interior Itenas, Bandung, 
1996 
@ Pekerjaan: PNS Dinas Pemuda dan 
Olahraga Pemprov Sulut 
@ Rekor terjun: 2.120 kali 
@ Pelatihan, antara lain: 
- Diklat Terjun Payung Gabungan 
Angkatan Udara, Kalijati, 1991. 
- Kursus intensif di Perth 
Skydiving Center, Dale River, 
Australia, 1992 
- Kursus intensif di Sydney Sky- 
diving Centre, Australia, 1996 
“& Prestasi: 
- 11 medali dalam PON 2000 
sampai 2012 
- Juara pertama beregu Interna- 
tional Open Parachuting Cham- 
pionship, Manado, 2005 
@ Penghargaan, antara lain: 
- Atlet Terbaik FASI, 2005 
- Atlet Putri Terbaik Pemprov 
Sulawesi Utara 2009 


Ketika merebut emas tahun 2004 
pada PON di Palembang, ia mendapat 
hadiah khu: angkat menjadi pe- 
gawai negeri sipil (PNS) di Provinsi 
Sulut. Sejak saat itu, Pingkan yang 
bermukim di Bandung pindah ke 
Manado dan beke: 
muda dan Olahrag: 

Ia bercerita, sebelum PON di Pe- 
kanbaru sempat merasa W: 
karena parasutnya telah dipakai sejak 
1993. Ta khawatir latihannya di Aus- 
tralia bakal ia terkena 
sutnya tak 


karena pai 


t penerjun asal Sulut, 
Frangky Kowaas, gagal mengikuti 
lomba kejuaraan nasional tahun 2011 
karena parasutnya dinilai tak layak. 
Pingkan beruntung, parasut baru di- 
perolehnya dari Gubernur Sarunda- 
jang, 


"Selama berlatih di Australia, se- 
hari kami terjun lima sampai semi 
lan kali. Berbeda jika kami berlatih di 
Tanah Air, sehari hanya dua kali ter- 
jun karena keterbatasan pesawat,” ka- 
tanya, 

Hingga kini Pingkan mencatat re- 
kor terjun 2.100 kali dengan spesia- 
lisasi ketepatan mendarat (aceuracy 
landing) dan kerja sama di udara 
Yreefall formation). 


Terjun tandem 

Bercerita tentang keterlibatannya 
sebagai atlet penerjun payung, Ping- 
kan mulai menggeluti olahraga itu 
sejak berusia 16 tahun. Ta dua kali 
terjun tandem bersama ayahnya dan 
pada kali ketiga Pingkan minta terjun 
sendiri. 

Bakat Pingkan diturunkan dari 
ayah dan ibunya, Sritjiptowati Soe- 
biandono yang juga menjadi atlet ter- 
jun Jawa Barat, Hanya enam bulan 
berlatih, Pingkan lalu mengikuti ke- 
jurnas tahun 1991 dan meraih pe- 
runggu. Setahun kemudian, ia ber- 
kesempatan belajar teknik terjun pa- 


Dia pun menjuarai berbagai lomba 
terjun payung nasional dan tingkat 
mahasiswa sampai mendapat peng- 
hargaan sebagai atlet terbaik FASI 
tahun 2005. 

Pada pertandingan tingkat maha- 
siswa, ia membawa nama Institut 
Teknologi Bandung (ITB) sebab ia 
pernah kuliah bidang penerbangan di 
ITB selama beberapa tahun sebelum 
pindah ke Itenas. 

Pada 1997 Pingkan tercatat sebagai 
atlet terjun payung 15 besar dunia 
untuk kategori wanita senior saat 
lomba terjun payung internasional di 
Ephesus, Turki. Pada 2009 ia menjadi 
atlet putri terbaik Sulut. 

Dua medali emas yang direngkuh 
Pingkan pada PON di Pekanbaru me- 
lecut semangatnya untuk melakukan 
regenerasi atlet terjun payung Sulut. 

”Ada 10 atlet wanita dan pria yang 
siap digodok. Mereka memiliki ke- 
beranian terjun, Itu dululah, teknik 
bisa menyusul," katanya, 

Bagi Pingkan, terjun payungadalah 
hal penting dalam kehidupan dia dan 
keluarganya. "Saya akan terjun sam- 
pai kapan pun,” ujarnya. 


PT. MARLNI MOTOR INDONESIA 


Find our doalers at www.mazda.co.id/tealors/ 


w— 
1 


r (5 


jeep.co.id 


Presenting the latest and complete Jeep, line up 


1 Year 


Installment 
“Terms and Condition Apply 


YANS Wany 
TOOPOO KM 


GARANSINDO" 


Indonesia General Distributor 


24 Hours 


Woodiite 2 tsiatanee 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Authorized Dealers : 
WARUNG BUNCIT (35) (021) 7883 2222. KELAPA GADING (021) 4585 3111. SUNTER (3S) (021) 651 8000. PONDOK INDAH (021) 722 3111. SERPONG (021) 546 1441. KEDOYA (021) 5835 6538. BOGOR (3S) (0251) 
839 4653. PALEMBANG (3S) (0711) 8800 200. PEKANBARU (3S) (0761) 312 36. SURABAYA (3S) (031) 7388 999. MEDAN (3S) (061) 664 0288. BANJARMASIN (3S) (0511) 327 0000. MAKASSAR (3S) (0411) 811 7300. 
BALI (3S) (0361) 237 008, BATAM (0778) 428 000 


20 - 30 September 2012 
HALL B JlExpo Kemayoran, Jakarta 


(Jeep. Indonesia 


(Ki jeep Indonesia 


EKONOMI 


KOMPAS RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Nusantara: Masker Solusi 
Jangka Pendek mz 


17 


SUBSIDI LISTRIK 


Pro-golongan Mampu 


ubsidi listrik merupakan salah satu kebijakan penting, 
Senen ubsidi, idealnya ketersediaan listrik tercukupi 
dan terdistribusi luas sehingga mendukung aktivitas per- 
ekonomian. Namun, subsidi bisa menjadi bumerang ketika 
mulai membebani anggaran pemerintah dan kurang tepat sa- 
saran, Dengan demikian, menaikkan tarif listrik per Januari 


2013 merupakan kebijakan yang rasional. 
Anggaran subsidi listrik mulai menjadi beban pemerintah 


terlihat dalam beberapa tahun terakhir, Tahun 2007, nilai 
subsidi listrik baru Rp 33,07 triliun atau 22 persen dari total 
anggaran subsidi pemerintah. Subsidi listrik tahun itu masih di 
bawah subsidi nonenergi (Rp 33,35 triliun). Subsidi nonenergi 
sebagian besar untuk sektor pertanian di bidang pangan, pu- 
puk, benih, minyak goreng, dan kedela 

Namun tahun 2011, alokasi dan: idi listrik banyak ber- 
ubah. Subsidi listrik kini Rp 9045 triliun, naik hampir tiga kali 
lipat dari 2007. Nilai subsidi ini 30 persen dari total subsidi 
pemerintah, di atas subsidi nonenergi yang Rp 3975 triliun. 

Lonjakan subsidi listrik ini tak lepas dari faktor harga jual 
listrik yang lebih rendah dari biaya pokok produksi (BPP) 
listrik. Selisih antara BPP 
dan harga jual ini terus naik. 
Tahun 2006, selisih BPP dan 
harga jual rata-rata listrik Rp 
305,8 per kWh. Tahun lalu, 
selisihnya Rp 552,8 per 
kWh. 

Pilihan penggunaan ba- 
han bakar minyak (BBM) 
untuk pembangkit listrik 
Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) ditengarai jadi salah 
satu faktor penyebab ting- 
ginya BPP listrik. Kompc 
penggunaan BBM untuk 
pembangkit listrik masih cu- 
kup tinggi, rata-rata 22 per- 
sen per tahun. Tahun lalu, 
membeli BBM ini Rp 93 triliun atau separuh dari total 
PL. N untuk energi, 


si 


onsi padi ae Gaya tembang: Sahayal Va yan 
PLN dapat menghemat pengeluaran hampir Rp 75 
Untuk 


Rp 19 triliun. 
a pembangkit listrik juga 
perlu diikuti efektivitas penerapan tarif listrik. Pada prinsipnya, 
subsidi menjadi alat kebijakan pemerintah membantu kelom- 
pok konsumen tidak mampu. 

Namun, sejauh ini sebagian pemanfaatan subsidi bisa di- 
katakan kurang tepai n. Subsidi lebih banyak dinikmati 
pelanggan rumah tangga dengan listrik berdaya besar, yaitu 
1.300 kilovolt ampere (KVA) dan 2.200 KVA. Kelompok ini 
termasuk kelas menengah yang mengonsum k untuk 
pendingin ruangan, pemanas, dan produk elektronik lain. 
hun 2010, pelanggan listrik yang memasang daya 450 KVA 
dan 900 KVA rata-rata hanya menikmati subsidi Rp 758.000 
setahun. Sementara pelanggan listrik 1.300 KVA-2.200 KVA 
menikmati subsidi ,5 juta per pelanggan setahun, 

Tahun ini, kondisinya tidak jauh berbeda. Pengguna listrik 
kelompok bawah r: ta menikmati Rp 1 juta per pelanggan, 
sedangkan kelompok pelanggan menengah ke atas menikmati 
subsidi sekitar Rp 1,7 juta. (BIMA BASKARA/LIT BANG KOMPAS) 


: Mulai 1OK 


Jakarta IHSG 


4400 
4.200 
4.000 
3.800 


4.226,89 


Melindungi masa depan 


lebih mudah dan ringan 


BNI memberi lebih 


Hongkong HANG SENG 

Lam 20.698,68 
20.000 

18.000 

16.000 


y D2 D2 4 39 


t 4 


Pusat Perbelanjaan Baru 


Minyak 
dollar AS per barrel 
0g 92,33 
90,0 
80,0 
70,0 


» Premi ringan « Bebas biaya administrasi tahun pertama 


« Hasil Investasi bebas pajak 


Emas 
dollar AS per troy ounce 
2.000 
pn 1.766,80 
1.600 
400 


Kurs Rupiah 
per dollar AS 
9.200 
9.400 
2600 — 
9.580 
9.800 


» DN Uu 39 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


BLife plan multi pro 


BLite cash pro 


« Hadiah langsung gadget untuk pembelian 


BLife Plan Multi Pro hiin 


31 Desember 2012 


yang masih menj 


hkan dinding sebuah pusat px 
an membuat pengembang ta 


"belanjaan yang baru dibuka di 
berhenti membangun mal di Jakarta, 


arta Selatan, Senin (24/9). Pz 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


r pusat perbelanjaan 


Investor AS Minati RI 


Nouriel Roubini: Indonesia Kuat Hadapi Krisis 


NEW YORK, KOMPAS — Investor Amerika Serikat 
meminati investasi di Indonesia, Penanaman modal 
asing juga akan tumbuh di Indonesia. Hal itu karena 


negara-negara Asia, termasuk Indonesia, sedang 
menjadi lokomotif pertumbuhan baru, bahkan 
menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dunia. 


Wartawan Kompas Dewi In- 
driastuti dan A Tomy Trinug- 
roho melaporkan dari New York, 
Amerika Serikat (AS), hal terse- 
but mengemuka dalam Indone- 
ia Investment Day di New York 
Stock Exchange, Senin (24/9) 
atau Selasa dini hari WIB. 

Acara tersebut diikuti sekitar 
300 pebisnis AS dan Indone 
Chief Executive Officer (CEO) 
New York Stock Exchange Dun- 
can L Niederauer dan Chairman 
Roubini Global Economics Nou- 
riel Roubini hadir dalam acara 
tersebut. Presiden Susilo Bam- 
bang Yudhoyono juga menyam- 
paikan pidaton: 

Dalam sesi diskusi, Pemimpin 
dan CEO Cargill, Gregory R Page, 
misalnya, menyebutkan, Indone- 
ia menarik untuk tempat inves- 

bahkan saat ini ji i 
iis model Cargill di luar AS. 

Peraih Nobel Ekonomi, Nou- 
riel Roubini, menyebutkan, per- 


tumbuhan ekonomi ni 
gara yang ekonomi dan indi 
nya tumbuh cepat (emerging 
market), baik di Asia maupun 


itu, negar inegar 
ging market justru meno- 
pang pertumbuhan ekonomi du- 
nia. "Lokomotif pertumbuhan 
dunia ada di Asia dan emerging 
market,” ka 


juga meng 
al kelas menengah d 
yang tumbuh dengan cep 
tumbuhan kelas menengah ini 
menandai peningkatan kebutuh- 

Irastruktur, komoditas, dan 
1 lain seperti tenaga lis- 
serta sumber 
Kebutuhan ini di- 


daya alam. 
hasilkan negara-negara emerging 
market, termasuk Indonesia. 


Indonesia lebih kuat 


Roubini lantas memaparkan 
soal Indonesia, yang justru men- 


catat pertumbuhan ekonomi saat 
pertumbuhan ekonomi sebagian 
besar negara emerging market tu- 
run, Penopangnya tak lain adalah 
konsumsi domestik. "Pengalam- 
an menghadapi krisis membuat 
Indonesia lebih kuat,” tutur Rou- 
bini, 


pala Badan Koordinasi Pe- 
nanaman Modal M Chatib Basri 
menyebutkan, investasi di Indo- 
nesia tumbuh sangat pesat. Po- 
tensi tumbuh masih tinggi. Na- 
mun, yang terpenting adalah me- 
ikan potensi itu. 

stasi langsung atau pena- 
naman modal asing mencapai 
3882 miliar dollar AS per tri- 
wulan 1I-2012, sedangkan inves- 
tasi portofolio sebesar 3,789 mi- 
liar dollar AS. 

Menteri Keuangan Agus Mar- 
towardojo mengatakan, dari sisi 
, kondisi Indonesia cukup 
k. Sepanjang tujuh tahun ter- 
akhir, defisit fiskal sekitar 1 per- 
sen. Angka ini di bawah ketentu- 
an perundang-undangan 
membatasi defisit fis 
mal 3 persen. 


Menteri Perdagangan Gita 
i menyinggung soal 
Ekonomi ASEAN 


(MEA) tahun 2015. Menurut dia, 
ada banyak hal terjadi dalam per- 
dagangan terkait dengan MEA. 


Apalagi, adalah 
yang sangai 
Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono dalam pidatonya mem- 
promosikan Rencana Induk Per- 
cepatan dan Perluasan Pemba- 
ngunan — Ekonomi — Indonesia 
(MP3EI) kepada investor dan pe- 
bisnis AS, Selanjutnya, para in- 
vestor dan pebis ajak ber- 
gabung dalam kegiatan ekonomi 
terkait dengan Rer a Induk, 
yang akan memberikan keun- 
tungan bagi kedua belah pihak. 
Presiden menyebut MP3EI se- 
bagai visi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia berkelanjutan, Total 
investasi yang dibutuhkan dalam 
MP3EI dari tahun 2011 hingga 
2025 sekitar 437 miliar 
Pemerintah Indonesia, badan 
usaha milik negara, dan swasta 
lokal hanya mampu berkontri- 
busi sekitar 65 persen. 
ya mengundang Anda un- 
tuk bergabung dalam upaya ini," 
kata Presiden Yudhoyono. 
Rencana Induk terdiri atas 6 
koridor pertumbuhan utama dan 
22 aktivitas ekonomi utama yang 
terintegrasi dalam delapan prog- 
ram. Program itu adalah agri- 
kultur, pertambangan, eners 
dustri, kelautan, pariwisata, te- 
lekomunikasi, dan pengembang- 
an wilayah strategis. 


pasar 


ASEAN 


Doo" Du 


ASBNI 


PERJALANAN 


Pemerintah 
Realisasikan 
Pemotongan 
Anggaran 


JAKARTA, KOMPAS — 
merintah diminta merealisi 
pemotongan 
perjalanan dinas tahun 2013 se- 
besar 30-40 persen. Hasil peng- 
hematan dievaluasi Badan Ang- 
garan Dewan Perwakilan Rakyat 
pekan depan. 


Pe- 


Pemerintah pada Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belan- 
meng- 


ja Negara (RAPBN) 20 
alokasikan anggaran pe 
dinas Rp 21 triliun. Ini menuai 
kritik karena dinilai terlampau 
boros. Akhirnya, rapat koordinasi 
pimpinan dan Badan Anggaran 
(Banggar) Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin 
(24/9), menyepakati perlunya pe- 
motongan, 

Anggota Banggar DPR dari 
Fraksi Partai Demokrasi Indone- 
Perjuangan, Dolfie OFP, di 


Kementeri n Keuangan 
(Kemkeu) telah menyampaikan 
kemauan politiknya untuk me- 
ninjau kembali anggaran perj 
lanan dina ni tinggal me- 
nunggu realisasinya. 

Prosedurnya, Dolfie menjelas- 
kan, Kemkeu akan mengirimkan 
surat kepada semua kementerian 


lah instruksi presiden. 

Prinsipnya, kami ingin ada 
penghematan. Biasanya, peme- 
rintah melakukan penyesuaian 
anggaran baru melaporkannya ke 
DPR," kata Dolfie. 

Proses pembah 
2013 tengah memasuki pemba- 
hasan Rencana Kerja dan Ang- 
garan — Kementerian/Lembaga. 
Hasil pemotongan anggaran per- 
jalanan dinas berikut realokasi- 
nya baru akan tampak dan di- 
bahas pekan depan dalam rapat 
ja tentang postur RAPBN 
2013 antara Kemkeu dan Bang- 
gar DPR. 

Ekonom senior Institute for 
Development of Economics and 
Finance, Didik J Rachbini, me- 
nyatakan bahwa besarnya ang- 
garan perjalanan dinas merupa- 
kan bentuk pemborosan dan 
rusaknya birokrasi. Hal ini tidak 
hanya terjadi di instansi peme- 
rintah pusat, tetapi juga di dae- 
rah. 

Hasil audit Badan Pemeriksa 
Keuangan atas perjalanan dinas 
tahun 2011 senilai Rp 18 triliun 
menyebutkan adanya pemboros- 
an sebesar 40 persen atau Rp 
triliun. (LAS) 


an RAPBN 


Free One IIMS Entry Ir 


Pass for Every PEmreramtan c Purchase" 


To seb AaeaS BEA 
SS U & tai 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2 


Isuzu Jeep KD (AN CD @wervotesiten 
2 


SUBARU 


-. 


1 GFW Tae 


. 
TATA 
ATA waro1s 


THE 20" 


INDONESIA 
INTERNATIONAL 


(up) 


SP TOYOTA 
monag kenari 


“roron 


FREE SHUTTLE BUS EVERY 15 MINUTES" FROM IIMS 
EXTRA 
PARKING MSI) 


Honted ay 

4 
” 
Fuso 


—— 
GAIKINDO 


Buy 2 Day Trans Return Tickets & Mi 
Get 1 Free Entry Pass to IIMS 


2 


Organted by 


Sponsored by 


finance 
center 


tnoorsed tv 


- 
OICA We sa PERTAMINA 
maw orcaret Gillette 


KILAS 


EKONOMI 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


Penyelesaian RUU Tabungan Perumahan Didorong 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong penyelesaian 
Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan (RUU Ta- 
pera) yang merupakan insiatif DPR. Penyusunan RUU Tapera 


diharapkan selesai tahun 201 
segera dibentuk. RUU ini 


"Panitia Khusus RUU Tapera 
lama, diharapkan tahun depan 


selesai,” kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P, Yoseph 
Umar Hadi, di Jakarta, Selasa (25/9). RUU Tapera mengatur, 
pekerja dengan penghasilan minimal setara upah minimum 
regional diwajibkan mengikuti tabungan wajib perumahan, baik 
pegawai negeri maupun karyawan swasta. Dana tersebut di- 
kelola badan pengelola yang bertugas mengerahkan, memupuk, 
dan memanfaatkan dana. Dana tapera dipakai untuk pemilikan, 
pembangunan, dan perbaikan rumah pertama. "Dana tapera 
juga dimungkinkan untuk diinvestasikan pada produk ke- 


uangan yar 
mukiman," ujar Yoseph. (LKT) 


berkaitan dengan perumahan dan kawasan per- 


Kupon Obligasi I CIMB Niaga 7-8,35 Persen 


PT Bank CIMB Niaga Tbk menawarkan obligasi berkelanjutan 
tahap I tahun 2012 senilai Rp 2 triliun dengan kupon pada 
kisaran 700-8,35 persen, Obligasi tersebut sekaligus merupakan 
tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank CIMB 


Niaga dengan target dana yang akan dihimpun sel 


besar Rp 8 


triliun. Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga D James Rompas 


mengungkapkan, obliga 


i yang ditawarkan terdiri dari dua seri, 


yaitu Obligasi Seri A dengan jangka waktu tiga tahun ditawar- 
kan dengan kupon pada kisaran 700-760 persen dan Obligasi 
Seri B dengan jangka waktu lima tahun dengan kupon pada 


kisaran 7,60-8,35 persen. Oblig 


obligasiny 
waktu pembayaran obl 


(25/9). PT CIMB Securities babra bertindak sebagi 


tersebut ditawarkan dengan 
n dari nilai nominal obligas 
triwulan s 


Pembayaran bunga 
i dengan tanggal 


pen- 


jamin pelaksana emisi obligasi. (BEN) 


Industri Kerupuk 


Pekerja menjemur kerupuk di industri rumahan Erna Jaya di kawasan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Sel: 
5000 kerupuk per hari, Industri rumahan ini beroperasi sejak tahun 1977 dan menjadi tumpuan hidup 15 pekerj 


Kenapa LN 
Near 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


5/0). Industri tersebut mampu memproduksi sekitar 
serta 85 pedagang kerupuk keliling. 


KETENAGAKERJAAN 


Menakertrans Ajak 
Para Buruh Berdialog 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Tenaga Kerja dan Trans- 
migrasi Muhaimin Iskandar me- 
minta para buruh tidak mogok 
kerja. Muhaimin mengajak elite 
serikat buruh berdialog untuk 
membicarakan masalah ketena- 
gakerjaan. 

Muhaimin mengatakan hal ini 
di Jakarta, Senin (24/9). Buruh 
akan mogok nasional di 21 ka- 
wasan industri untuk menuntut 
penghapusan pekerja alih daya, 
penerapan upah sesuai dengan 
angka kebutuhan hidup layak, 
dan jaminan kesehatan bagi se- 
luruh rakyat. 

”Kita lakukan terus dialog dan 
menyerap aspirasi para pekerja 
serta serikat buruh agar semua 
masalah yang dihadapi bisa 
selesaikan tanpa harus mogok 
dan tanpa harus demonstrasi. Di- 
alog dengan buruh yang difokus- 
kan pada masalah stem peng- 
upahan nasional, sistem outsour- 
cing atau kontrak kerja, dan sis- 
tem jamil buruh ini 
melibatkan unsur serikat buruh 
serta asosiasi pengusaha," ujar 
Muhaimin. 

Muhaimin mengatakan segera 
menetapkan peraturan — baru 


untuk memperketat penerapan 
sistem alih daya. Penetapan atur- 
an tersebut tinggal menunggu 
pertemuan — tripartit — antara 
pemerintah, buruh, dan peng- 
usaha. 

Berkaitan dengan pengupah- 
an, Muhaimin sepakat bahwa 
tidak menjadi daya 
tarik investasi, Upah murah y ng 
tidak menyejahterakan pekerj 
akan menjadi permasalahan di 
kemudian h: 


h, Presiden Kon- 
at Pekerja Indone- 
sia Said Igbal mengatakan, s 
belum mogok nasional, sediki 
nya 500000 buruh akan ber- 
unjuk rasa dalam sebuah aksi 
yang digelar pada 3 Oktober 
2012. 

Sedikitnya 10000 orang dz 
Majelis Pekerja Buruh Indonesia 
dan Komite Aksi Jaminan Sosial 
akan berunjuk rasa di Kemen- 
terian Tenaga Kerja dan Trans- 
Kementerian Ke- 
sehatan, Kamis (27/9). 

"Tuntutan aksi sama dengan 
mogok nasional pada 3 Oktober 
nanti, Kami meminta pemerin- 
tah tidak lagi menelantarkan bu- 
ruh,” kata Igbal. (HAM) 


Belanja Pegawai Mendominasi 


Total Alokasi Tahun 2013 Capai Rp 592 Triliun 


JAKARTA, KOMPAS — Belanja pegawai negeri 
sipil mendominasi anggaran pemerintah. Dari tahun 
ke tahun, porsinya kian membengkak sehingga 
semakin menekan ruang fiskal pemerintah. Pada 
tahun 2013, total alokasinya mencapai Rp 592 triliun 
atau 85 persen dari total belanja. 


Sekretaris Jenderal Forum In- 
donesia untuk Transparansi Ang- 
garan Yuna Farhan, di Jakarta, 
Selasa (25/9), menyatakan, kom- 
binasi belanja pegawai pusat dan 
daerah adalah anggaran terbesar 
dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). 

Pada Rancangan APBN 2013, 
alokasinya mencapai Rp 592 tri- 
liun, terdiri atas belanja pegawai 
pusat Rp 241 triliun dan belanja 
pegawai daerah Rp 851 triliun. Ini 
belum termasuk dana otonomi 
khusus yang sebagian juga di- 
gunakan untuk gaji. 

Menurut — Farhan, »lama 
2007-2013, rata-rata belanja pe- 
merintah pusat tumbuh 15 per- 
sen. Sementara belanja pegawai 
nya tumbuh rata-rata 19 persen. 
”Jelas pertumbuhan belanja pe- 
merintah lebih banyak dinikmati 


birokrasi Farhan. 
Tahun 2007, anggaran belanja 
pegawai pusat adalah Rp 904: 
in atau 2,3 persen terhadap 
produk domestik bruto (PDB). 
Tahun ini, anggarannya naik 
menjadi Rp 212,3 triliun atau 2,5 
persen terhadap PDB, Pada 
RAPBN 2013, anggarannya me- 
lambung menjadi Rp 241 triliun 
atau 2,6 persen terhadap PDB. 
Bandingkan dengan anggaran 
g sifatnya produktif pada ta- 
hun 2013 Anggaran infrastruktur 
hanya Rp 1884 triliun, Anggaran 
kesehatan baru Rp 50,9 triliun. 
Sementara subsidi pupuk cuma 
Rp 159 triliun dan subsidi benih 
Rp 137 milia 
Secara terpisah ekonom dari 
Econit, Hendri Saparini, menya- 
takan, ada beberapa faktor pe- 
nyebab pesatnya pertumbuhan 


belanja pegawai. Pertama, peme- 
rintah tidak mampu mengendali- 
kan rekrutmen pegawai, teruta- 
ma di daerah. 

Kedua, reformasi 
yang dijalankan s 
batas remunera: 
tertentu. "Remunerasi i! 
diartikan sempit, yakni depar: 
temen mana yang berka 
ngan uang 2 mengurangi ke- 
mungkinan korupsi. Itulah yang 
diremunerasi dulu. Kalau bicara 
remunerasi tidak 
lah penataan 
listis, tidak bisa parsial seperti 
itu,” kata Hendri, 

Ketiga, dana pensiun yang sa- 
ngat membebani APBN. 
2013, anggaranr 


belanja pegawai, 
Sementara menjamurnya lem- 


baga  nonstruktural, menurut 
Farhan, juga ikut andil meng- 
gelembungkan belanja pegawai. 
Tahun 2007, lembaga nonstruk- 
tural berjumlah 76 lembaga. Ta- 
hun 2011 menjadi 101 lembaga. 
Ini menyedot anggaran Rp 8,3 
triliun dengan Rp 100 miliar di 
a belanja pogz 
oalannya, fungsi lembaga 


ALOKASI BELANJA PEGAWAI DAN 
MODAL SEJUMLAH KEMENTERIAN/LEMBAGA" 


KEMENTERIAN/LEMBAGA NILAI (Triliun rupiah) 
Pertahanan MJ 2 
Kepolisian Negara RI MEN 1,9 
Acama MIS 02 
Pendidikan dan Kebudayaan #6 Mi 1,6 


Mk Belanja pegawai 


MEME Belanja modal 


2) RAPBN 2013 


Perkembangan Belanja Pegawai 


Sumber: Litbang "Kompas"/BIM, dikutip dari Seknas Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran 


nonstruktural banyak yang tum- 
pang-tindih. Dan, keberadaannya 
sebetulnya untuk mengatasi ke- 
tidakmampuan — kementerian/ 
lembaga menjalankan fungsi- 
'a,” kata Farhan. 

rhan menambahkan, belan- 
ja pegawai pada kementerian/ 
lembaga yang sebagian kewe- 
nangannya telah dilimpahkan ke 
daerah terus saja melambung. 
Sementara anggaran pendapatan 


ANDI 


dan belanja daerah juga meng- 
alokasikan anggaran untuk men- 
jalankan fungsi limpahan pusat 
tersebut. 

Belanja pegawai pusat terdiri 
atas gaji dan tunjangan, hono- 
rarium dan vakasi (imbalan), ser- 
ta pensiun dan asuransi k 
hatan. Sementara belanja pega- 
wai daerah rata-rata menyedot 
70 persen dana alokasi umum. 

(LAS) 


Kunjungan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 


KOMPAS MOHNNY TG 


Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama (kanan) menerima kunjungan silaturahim Ketua 
Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo di Kantor Redaksi Kompas, Jakarta, Selasa (25/9). 


PANGAN 


Lepaskan Perangkap Ekonomi Beras 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah disarankan melepas- 
kan diri dari perangkap ekonomi 
beras dengan memaksa masya- 
rakat mengurangi konsumsi nasi. 
Lebih dari 50 tahun Indonesia 
tidak pernah mampu lepas dari 
persoalan pangan, terutama kar- 
bohidrat. 

Guru Besar Teknologi Industri 
Pertanian Institut Pertanian Bo- 
gor (IPB) Endang Gumbira Said, 
Selasa (25/9), di Jakarta, men- 
desak pemerintah membuat ke- 
bijakan agar sumber pangan lokal 
diberi ruang dan kesempatan un- 
tuk dikenal masyarakat. "Kalau 
publik sudah kenal, ada peluang 
konsumsi beras bisa ditekan,” ka- 


ta Gumbira. 

Potensi pangan lokal banyak. 
Ada pisang, ubi, gembili, dan sa- 
gu. Dengan teknologi pangan 
yang sederhana, komoditas itu 
bisa diolah menjadi tepung, & 
lanjutnya bisa dibuat menjadi mi 
atau pasta. 

Indonesia, kata Gumbira, da- 
pat meniru Jepang. Dulu kon- 
sumsi beras per kapita di Jepang 
mencapai 130 kilogram per ta- 
hun. Sekarang bisa 90 kilogram. 
Hal itu karena Pemerintah Je- 
pang serius mau bangkit dari 
perangkap ekonomi beras. 

"Beraneka inovasi akan de- 
ngan sendirinya tumbuh dalam 
kondisi terpaksa. Yang penting, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ada komitmen politik yang kuat,” 
kata Gumbira. 

Keberhasilan pengelolaan pa- 
ngan juga dialami India. Dulu 
India kelaparan. Setelah dilaku- 
kan budidaya gandum besar-be- 
saran, kebutuhan pangan India 
terpenuhi. "Bahkan bisa menjadi 
eksportir besar,” ujarnya. 

Menteri Pertanian Suswono 
sebelumnya menyatakan, dalam 
rapat koordinasi pangan, Perum 
Bulog memperkirakan stok beras 
pada akhir tahun di gudang Bulog 
hanya 1 juta ton. Oleh karena itu, 
pemerintah memutuskan meng- 
impor beras sebanyak 1 juta ton 
untuk memperkuat cadangan be- 
ras nasional. (MAY 


KOMODITAS 


Harga Garam Ditentukan 


JAKARTA, KOMPAS — Per- 
dagangan garam yang diwarnai 
kesenjangan tinggi antara harga 
di tingkat petambak dan pabrik 
mengindikasikan mekanisme pa- 
sar telah dikuasai tengkulak. Per- 
lan mafia garam perlu segera 
n untuk menyelamat- 
kan nasib petambak. 

Demikian terungkap dalam 
Dengar Peni 
Kerja Gar 
dengan Asosiasi Produsen Garam 
Konsumsi Beryodium (Aproga- 
kob), di Jakarta, Selasa (25/9). 

Ketua Tim Panitia Kerja (Pan- 
ja) Garam DPR Ibnu Multazam, 
dari Fraksi Partai Kebangkitan 
Bangsa, mengemukakan bahwa 


keterpurukan harga garam di 
tingkat petambak sangat meng- 
khawatirkan. Ketentuan harga 
pokok penjualan (HIPP) garam 
yang diterbitkan pemerintah, 
yakni kualitas 1 Rp 750 per ki- 
logram dan kualitas TT Rp 550 per 
kilogram, hingga kini tidak ber- 
jalan. 

Dia mencontohkan, harga jual 
garam di tingkat petambak di 
Madura hanya Rp 250 per ki- 
logram. HPP garam Rp 750 per 
kilogram baru berlaku sewaktu 
pembelian di tingkat pabrik di 
Surabaya. 

”Gap harga antara produsen 
dan pabrik besar sekali, hampir 
tidak masuk akal. Petambak ga- 


oleh Tengkulak 


ram dibiarkan masuk ke me- 
kanisme pasar yang sangat ke- 


jam, ujarnya. 
Anggota Panja Garam dari 
Fraksi Partai Gerindra, Anak 


Agung Jelantik, menambahkan, 
ketimpangan harga yang tinggi 
mengindikasikan mafia perda- 
gangan garam telah mengendali- 
kan pasar, Kondisi ini memupus 
harapan petambak garam saat 
panen raya. 

Ibnu meminta importir garam, 
yang menyerap garam petambak, 
langsung membeli dari petambak 
sehingga ' memangkas rantai 
tengkulak. 

Ketua I Aprogakob Kukuh 
Mulya mengemukakan, sulit bagi 


pabrik untuk membeli garam 
langsung dari petambak. Selama 
masih memiliki margin, pihak- 
nya memilih membeli garam dari 
tengkulak karena kualitas yang 
didapat lebih terukur, 

Harga jual garam sangat di- 
tentukan oleh kualitas produk. 
Harga garam yang rendah bisa 
saja disebabkan oleh garam yang 
tergolong kualitas III atau ren- 
dah. Pabrik membutuhkan bi 
lebih besar untuk mengolah 
ram bermutu rendah. 

Sebagai ilustrasi, garam ku- 
alitas III mengalami penyusutan 
35 persen dari bobot, kualitas II 
20 persen, dan kualitas 1 15 per- 
sen. (LKT) 


KOPERASI 


Surat Edaran Revitalisasi 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
menterian Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah pada 21 Sep- 
tember 2012 mengeluarkan surat 
edaran kepada para gubernur 
se-Indonesia, Surat edaran ter- 
sebut berisi penjelasan dan 
koreksi atas surat edaran yang 
dikeluarkan pada 16 Agustus 
2012 perihal revitalisasi badan 
usaha koperasi dengan pemben- 
tukan usaha PT/CV. 

“Dalam penjelasan disebutkan 
bahwa koperasi yang memiliki 
total aset lebih dari Rp 5 miliar, 
apabila diperlukan untuk me- 
ningkatkan jenis usaha lain, da- 
pat melakukan diversifikasi usa- 
ha dengan membentuk unit usa- 
ha lain dalam bentuk PT (per- 
seroan terbatas),” kata Deputi 
Menteri Bidang Produksi Ke- 
menterian Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah (UKM) Braman 
Setyo, di Jakarta, Selasa (25/9). 

Sementara itu, diversifikasi 
usaha koperasi dengan memben- 


tuk CV (commanditaire vennool- 
schap) tak dibenarkan. Ini adalah 
koreksi dari surat edaran sebe- 
yang mendorong revi- 
iun- 
tuk membentuk unit usaha da- 
lam bentuk PT atau CV. 

Braman mengatakan, dorong- 
an revitalisasi badan usaha 
koperasi tersebut dalam rangka 
menghadapi ASEAN Economic 
Community 2015 yang memerlu- 
kan langkah cepat dan tepat un- 
tuk memperkuat daya saing ba- 
dan usaha koperasi. 

Diversifikasi usaha koperasi 
dengan membentuk unit usaha 
lain berbentuk PT itu, Braman 
melanjutkan, harus lebih, dulu 
mendapatkan persetujuan rapat 
anggota tahunan (RAT) dan hasil 
usahanya harus dipertanggung- 
jawabkan dalam forum tertinggi, 
yakni RAT koperasi. 

”Apabila RAT mempersilakan 
koperasi tersebut membentuk 
unit usaha lain dalam bentuk PT, 


Koperasi Dikoreksi 


ya silakan berlanjut. Namun ka- 
lau RAT memutuskan tidak mau, 
ya tidak usah dipaksa. Artinya 
seperti itu,” kata Braman. 

Braman menuturkan, pihak- 
nya tidak memodifikasi model 
seperti ini karena selama ini ba- 
nyak koperasi mempunyai unit 
usaha dalam bentuk PT. Dia 
mencontohkan, PUSKUD di Ja- 
wa Timur memiliki unit usaha 
berbentuk PT yang bergerak di 
bidang angkutan. 

Pengamat ekonomi Unive 
tas Gadjah Mada, Revrisond Bas- 
wir, ketika dihubungi dari Jakar- 
ta, tidak sependapat dengan lang- 
kah revitalisasi koperasi dengan 
membentuk unit usaha berben- 
tuk PT. 

”Menurut saya, cara tersebut 
keblinger karena secara prinsip 
koperasi dengan PT itu berbeda,” 
kata Revrisond. 

Revrisond menegaskan, ben- 
tuk koperasi jangan dijadikan 
alasan rendahnya daya saing. 


”Rabobank, — misalnya, — juga 
koperasi. Jadi, jangan kok alasan 
bentuk itu dijadikan sebagai alas- 
an. Harus dicari akar masalah 
mengapa daya saing koperasi 
sampai harus ditingkatkan, dan 
selesaikan masalah itu," ujarnya, 

Revrisond juga mempertanya- 
kan langkah yang sudah dilaku- 
kan Kemenkop dan UKM untuk 
meningkatkan daya saing 
koperasi di Indonesia. "Apa yang 
selama ini sudah dilakukan Ke- 
menkop agar daya saing koperasi 
tinggi? Daripada merevitalisasi 
koperasi, lebih tepat kalau Ke- 
menkop yang direvitalisasi agar 
mampu meningkatkan daya sa- 
ing koperasi,” tuturnya. 

Revrisond mengatakan, pe- 
merintah seharusnya mencari 
cara lain untuk meningkatkan 
daya saing koperasi. Hambatan 
yang selama ini dihadapi 
koperasi harus dihilangkan, mi- 
salnya bank yang menutup diri 
pada koperasi. (CAS) 


KOMPAS, RABU, 26 SEPT 


EMBER 2012 


EKONOMI 19 


Industri Galangan 
Kapal Tumbuh 


Industri Transportasi Darat Berkembang 


JAKARTA, KOMPAS — Industri galangan kapal di 
Indonesia terus tumbuh pesat, didukung iklim 
investasi yang menarik minat investor asing. 


Keluarnya Instru! 


si Presiden Nomor 5 Tahun 2005 


tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional 


juga menjadi pendorong. 


Hal ini terungkap dalam sam- 
butan Menteri Perindustrian 
Mohammad $ Hidayat pada aca- 
ra pembukaan Pameran dan Se- 
minar Industri Permesinan dan 
Alat Transportasi yang digelar di 
PI Industri Kementerian Per- 
industrian, — Jakarta, — Selasa 
(25/9). 

Sambutan dibacakan Direktur 
Jenderal Industri Unggulan Ber- 
is Teknologi Tinggi, Kemente- 
rian Perindustrian, Budhi Dhar- 
madi, 

Budhi mengatakan, ada sekitar 
200 perusahaan industri per! 
palan/galangan kapal di Indo- 
nesia sekarang ini yang mampu 
memproduksi kapal baru atau- 
pun memperbaiki kapal. Industri 
perkapalan masuk dalm kategori 
i strategis dan berprospek 
cerah di masa depan. 

Ditemui di sela pameran, 
Commercial Manager PT Caput- 
ra Mitra Sejati Listiyo P Subiakto 
menuturkan, industri perkapalan 
dalam negeri terus berkembang. 
Banyaknya kapal yang beroperasi 
di perairan Indonesia merupakan 
salah satu pendorong terus ber- 
geraknya industri ini, 

”Kami bergerak di bidang usa- 
ha pembuatan dan pemeliharaan 
kapal, baik kapal komersial mau- 
pun kapal pe 

Dia menuturkan, setiap tahun 
jumlah kapal yang masuk untuk 
menjalani pemeliharaan atau 
perbaikan di Caputra sekitar 60 
unit, "Sementara itu unit kapal 
yang — dibangun — jumlahnya 
tergantung tender,” katanya. 

Menurut dia, dukungan pe- 
nerapan asas cabotage dari pe- 
merintah sangat mendukung in- 
i perkapalan dalam negeri. 


Pengunjung melihat sepeda motor niaga yang dimodifik 
nan dan Alat Transportas 


Industri Perme 
Perindustrian, Jakarta, Sela 
transport 


Sebagai gambaran, Instruksi 
Presiden Nomor 5 Tahun 2005 
menginstruksikan — penerapan 
asas cabotage secara konsekuen 
untuk mengoptimalkan pember- 
dayaan industri pelayaran nasi 
onal. Sektor perindustrian diin- 
struksikan mendorong tumbuh 
berkembangnya industri perka- 
palan, termasuk industri perka- 
palan rakyat, baik usaha besar, 
menengah, kecil, 
perasi. 

Muatan lokal 


Pembangunan, pemeliharaan, 
dan reparasi kapal yang biaya 
pengadaannya dibebankan 
da APBN/APBD wajib dilaksa- 
nakan pada industri perkapalan 
nasional, dengan tetap memper- 
hatikan ketentuan peraturan 
perundangan mengenai penga- 
daan barang/jasa pemerintah. 
Apabila pendanaan kapal ber- 
al dari luar negeri, maka pem- 
bangunan — kapal — diupayakan 
menggu an sebanyak-banyak- 
nya muatan lokal dan melakukan 
alih teknologi. 

Data Kementerian Perhu- 
bungan tahun 2010 menyebut- 
kan, terdapat 9835 unit kz 
barang di Indon 
angkut mencapai 12,3 juta ton 
bobot mati. 
Budhi mengatakan, pam 
ng digelar pemerintah ber: 
dunia usaha berupaya mening- 
katkan promosi dan penyebaran 
informasi kemampuan industri 
dalam negeri, terutama pada pro- 
duk permesinan, alat transpor- 
tasi, dan pendukungnya. 

Beragam produk yang berka- 
itan dengan industri mesin dan 
sportasi dipamerkan di 


yang berlan, 


dalam plaza dan di halaman kan- 
tor Kementerian Perindustrian. 
Transportasi darat mengguna- 
kan kendaraan bermotor dinilai 
masih berperan sangat penting 
dalam menunjang perkembang- 
an ekonomi. Kebutuhan alat 
transportasi semakin besar se- 
iring mobilitas penduduk dan 
tumbuhnya angkutan barang. 
Kementerian — Perindustrian 
mencatat, industri alat transpor- 
tasi darat pada tahun 2011 tum- 
buh 10,34 persen. Penjualan mo- 
bil hingga akhir semester 1-2012 
meningkat 25 persen dibanding 
periode yang sama tahun 2011. 
Sebagai perbandingan, penju- 
alan pada semester pertama 2012 
mencapai 637778 unit, semen- 
tara pada periode sama tahun 
201 hanya 506.728 unit. 
Sebelumnya, Gabungan Indus- 
tri Kendaraan Bermotor Indo- 
nesia memperkirakan penjualan 
mobil pada tahun 2012 akan 
mencapai satu juta unit. 
Serapan tenaga kerja ind 
alat transportasi di Indone: 
hun 2011 sebanyak 
orang. Melihat perananny: 
merintah melalui Peraturan Pre- 
siden Nomor 7 tahun 2005 mem- 


stri alat transporte 
tapkan sebagai salah satu industri 
prioritas. 

Sementara itu, pengembangan 
industri permesinan menjadi pri- 
oritas utama karena merupakan 
h satu industri penyedia ba- 


53 
rang modal dalam pembangunan 


industri nasional. 

Catatan Kementerian Perin- 
dustrian, nilai investasi industri 
permesinan pada 2011 sebesar Rp 
268,084 triliun. Angka ini me- 
ningkat 14 persen dibanding ta- 
hun 2010. Di tahun 2011, industri 
permesinan tumbuh 36 persen, 

Ada beb as insentif 
bagi investasi baru untuk me- 
maksimalkan pertumbuhan dan 
meningkatki 


masuk Angan pemerintah 
untuk alat berat. (CAS 


KOMPAS/PKIYONBODO 


si menjadi angkutan umum dalam Pameran 
sung di Plaza Pameran Indust 
a (25/9). Pameran diikuti oleh 47 peserta dari industri permesinan, 

si, maritim, kedirgantaraan, dan pertanian. Pameran berlangsung hingga 28 September, 


, Kementerian 


JAMINAN SOSIAL 


Ekonomi Menjadi Modal Pendukung 


NUSA DUA, KOMPAS — Per- 
tumbuhan ekonomi Indonesia 
selama tiga tahun terakhir men- 
jadi modal kuat untuk mendu- 
kung pelaksanaan sistem jamin- 
an sosial nasional. Pemerintah 
memiliki ruang fiskal yang cukup 
untuk menjalankan skema per- 
lindungan sosial bagi rakyat mu- 
lai 1 Januari 2014. 

Presiden Asosiasi Jaminan So- 
sial Internasional (ISSA) Errol 
Frank Stoove mengungkapkan 
hal ini di sela-sela konferensi 
badan penyelenggara jaminan 
sosial se-Asia Tenggara (ASEAN 
Social Security Association) yang 
digelar PT Jamsostek Meera 
di Nusa Dua, Bali, Si 

ISSA berpusat di Geneva, 
Swiss, dengan anggota 329 pe- 
nyelenggara jaminan sosial dari 
147 negara, 

"Ekonomi Indonesia sangat 
baik saat ini dan ini memberi 
ruang yang cukup untuk menja- 
lankan jaminan sosial. Yang ter- 
penting adalah profesionalisme 
CEO (chief executive officer) ba- 
dan penyelenggara yang mengua- 
sai teknologi informasi dan in- 
vestasi sangat penting agar bisa 
bekerja sama dengan pemangku 
kepentingan lain” kata Frank. 

Indonesia telah memiliki Un- 
dang-Undang Nomor 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional dan Undang-Un- 
dang Nomor 24 Tahun 2011 ten- 


(3 


Gabon memungut iuran 
saat warga membeli 
perangkat telepon 
seluler. 


Frank Stoove 


tang Badan Penyelenggara Ja- 
minan Sosial (BPJS). UU tadi 
telah mengamanatkan PT Askes 
(Persero) beralih menjadi BPJS 
Kesehatan dan PT Jamsostek 
(Persero) menjadi BPJS Kete- 
nagakerjaan mulai 1 Januari 
2014. 


Kemauan politik 

Frank mengakui, peralihan 
membutuhkan kerja keras semua 
pihak. Kesuksesan proses ini ber- 
gantung pada kemauan politik 
yang sangat menentukan. 

Frank mencontohkan, Gabon, 
sebuah negara kecil yang masih 
berkembang di Afrika, memu- 
ngut iuran saat warga membeli 
perangkat telepon seluler. Ke- 


bijakan cukup efektif untuk 
mengembangkan jaminan sosial 
dengan skema “ perlindungan 
penuh. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Direktur Utama Jamsostek El- 
vyn G M a mengatakan, 
kerja sama berbagi pengalaman 
dengan BPJS negara lain sangat 
penting. Jamsostek tengah mem- 
pelajari penyelenggaraan prog- 
ram jaminan peti 
lain untuk persiapan pelaksana- 
iun di 


Jamsostek juga menjalin kerja 
sama dengan Korea Workers' 
Compensation and Welfare Ser- 
vice (Comwel) dalam mengem- 
bangkan program jaminan ke- 
celakaan kerja. Korea merupakan 
negara maju dengan sejumlah 
besar industri manufaktur yang 
berisiko tinggi. 

Ketua Dewan Jaminan Sosial 
Nasional Chazali Situmorang 
menjelaskan, penyelenggaraan 
jaminan kesehatan mulai 1 Ja- 
nuari 2014 tidak akan berjalan 
sekaligus. Menurut Chazali, saat 
ini baru ada 140 juta orang dari 
240 juta penduduk Indonesia 
yang menikmati jaminan ke 
hatan dengan standar layanan 
variatif. 

”Jadi pada tahun 2014 bukan 
serta-merta penyelenggaraan ja- 
minan kesehatan 100 persen bisa 
mencakup semua rakyat. Sektor 
informal mulai digarap tahun 
2014 dan diharapkan pada tahun 
2019 sudah bisa mendekati 100 
persen,” kata Chazali. 

(HAM/AYS) 


Produksi Pakaian Jadi 


Pekerja menyelesaikan pembuatan pakaian jadi di PT Kreasi Cipta Luire, Jalan Condet Raya, Jakarta Timur, Selasa (25/0). Dalam sehari, 
mereka memproduksi 500 hingga 700 helai pakaian jadi, Harga pakaian yang dipasarkan ke sejumlah toko serba ada itu mulai dari Rp 
100000 hingga Rp 10 juta per helai. 


PARIWISATA 


967 Desa Wisata Dongkrak Ekonomi Lokal 


JAKARTA, KOMPAS — Seba- 
nyak 967 desa wisata, yang ter- 
sebar merata di Tanah Air, tahun 
ini akan dikembangkan melalui 
Program Nasional Pemberdaya- 
an Masyarakat Mandiri, Program 
tersebut telah dikembangkan se- 
jak tahun 2009, Lewat program 
desa wisata diharapkan pengem- 
bangan ekonomi lokal bisa tere- 


meningkatkan kualitas dan me- 
lalui pemberday 
guna menanggulangi masalah ke- 
miskinan, meningkatkan lapang- 
an kerja, dan menggerakkan eko- 


Akhirnya dewan juri, dalam 
at pleno, menetapka 
sa wisata sebagai penerima peng- 
hargaan utama, enam des 
nerima penghargaan hai 
dan satu des 


100 juta per de hun ini 
pagunya Rp 150 juta per desa. 
Sampai sekarang tercatat sudah 
ada 569 desa wi: ijarnya. 
Menurut Firmansyah, ada be- 
suatu desa dapat 
melalui 
Pariwisata, di an- 


Wakil Menter dan 
Ekonomi Kreatif Sapta Nirwan- 
dar mengatakan, penghargaan lah Desa Bejih: 
tersebutadalah yang pertamaka- dul, DIY), Di 


PNPM Mandiri 


Kesepuluh desa tersebut ada- 
taranya memiliki potensi wisata j 


(Gunung Ki- 


dan aksesibilitas, terdapat warga 


alisasi lebih cepat, miskin atau kurang mampu yang Ii dilakukan. Tujuannya untuk  lonprogo), Desa Kauman (Pe- 

Direktur Jenderal Pengem- layak untuk dibantu, dan sudah ikeberhasilan desa kalongan, Jawa Tengah), Desa 
bangan Destinasi Pariwisata, Ke- ada aktivitas pariwis ma ENEM Mandiri Dieng — (Banjarnega Jawa 
menterian Pariwi: dan FI atau tar desa tersebut. " Tengah), dan Desa Karangbanjar 


nomi eatif, — Firm 
Rahim, di Jakarta, Selasa (25/9), 


rena itu kami berharap ekonomi 
lokal bisa ikut serlongaa ak de- 


(Purbalingga, Jawa Tengah). 
Selain itu, Desa Bungus- 


mengatakan, program desa wi- ngan adanya desa wisata” kata usulan dinar pariwi latan (Padang, Sumatera Barat), 
sata lewat Program Nasional Firmansyah provinsi di Indonesia sebaga Desa Pandai Sikek (Tanah Datar, 
Pemberdayaan N at” Kementerian Pariwisata dan Ion penerima penghargaan. Se- Sumatera Barat), Desa Lampulo 


Ekonomi Kreatif telah membe- Is desa tersebut di- 
rikan penghargaan kepada se- nilai melalui penilaian adminis- 
puluh desa wisata. Kementerian tratif, kunjungan lapangan, dan 
menilai desa-desa itu berhasil  peninj 


(PNPM) Mandiri telah dimulai 
sejak tahun 2009, Saat itu ada 100 
desa yang mendapatkan dana 
PNPM Mandiri dengan pagu Rp 


Kuta Alam (Banda Aceh, Aceh), 
Desa Karang Tengah (Bantul), 
dan Desa Kembangarum (Sle- 
man, DIY). (ENY) 


Sams@Gnite 


TRAVEL LIFESTYLE BUSINESS 


SEND YOUR HEART. SEND YOUR BAG. 


dd the hould on 


When there are hundi 


thousands in minute, we y turn to help 


8 3016 Discount on ary purehiia ofa Samponite Businessor laptop Iig: 


r your kindn 


Samsonite. Let's pack some help. 


nite is avatabie at 


www samonite co.id 


EKONOMI 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 
2320100 | 21140,00-4 | 
221900 2.214,75 PA 
ma “1g 202835 
222000 ! 1188000 1 
19 2» 2. 4 2/9 19 20 1 4 2/9 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


Kode Emiten Sd MG Id Pn Ah vol par 
ADRO Adaro Eneray Tbk Iago 1510 LakD 1500 20 16302000 573 
Tapi GIS Tok 500 520 995 BIO 10 63771500 DR2TL 
APLN Agung PofomoroLand Tbk 30 345 335 345 5 461L0WO— 715 
AKRA AKR Corporindo Tbk, 3850 900 3.800 3.875 25 9.33550024158,35 
ASRI — Alam Sutera Realty Tbk A80 510 485 510 20 WONSRNM 957 
ANT Aneka Tambang (berserop Tk, 1.330 1.370 1.310 I.360 30 6,/91500 13,67 
POLY Asia Paifl Fibers Tole 152 192 J9 197 Ajpno Oh 
Apu — Astra Aro Losteri Tok, 2250 21.250 21300 2450 T380500 169 
ASI, — Astra International Tbk 7350 7500 7320 7.400 50 7489000 1,16 
AUTO — Astra Otoparts Tb 3825 005 3000 2975 150 1002500 13,35 
BNBR Bakrie & Brocners TDK. 0 0 50 2 201000 10,93 
UNSP Bakrie Sumatra Plantations TBK 133 139 127 1983 75154000 5,63 
ELIX —Baktleland Development Tbk. 32 54 50 542 22432500 14,48 
BBKE— Bank Bukopin Tbk, G20 gn 510 620 1941000 607 
BBCA — Bank Central Asia TBK 1900 T,30 TA30 7850 50 3426000 IB,09 
BDMN Ban Danamon indonesia TER, “6.100 6.200 “6.100 “6.100 2512000 4,06 
MRI ank Mandiri (Persero) Tbk. 81000 50 8.109 IO9 “2616000 26 
BEN! — Ban Negara Indonesia 3850 3925 3.825 3900 50 38.402500 10,94 
PBM — Bani Pan Indonesia Toke GA) 68) 630 GEN 20 20.216.500 6,39 
BUBR — Bank Pemb Daerah JabardanE 1.100 -La00 1.000 1.090 —10 4873500 6,72 
BBRI — Hank Rakyat Indonesia 2250 7.350 1,200 7350 100 18,510,000—AN,3L 


BET Bar Tebungan Negara 
BAN — Enya Resa TA 


1370 13001340 380 10 


12900 13.000 13.000 13 000 TO0 


Benakat Petroleum Energy TNC 


10 WI Ve Il 1 


Berau Coal Eneray Tole 


186 126 172 10 6 


Ia: 


Bhakti! Investama Tbk 


a90 490 A7: 


BISI International Tbk, 


TT 


Bumi Resources Minerals To 


T070 1.120 1050 Ta20 30 
pora g Motel 50 


500 530 065 53030 


7. 
6970500 
Ti 


IGAR”—” Champion Pacific Indonesia Tok 435 A40 035 435 126000 7,59 
(PIN —haroen Pokphand Ivdonesia 2475 “2930 Z075 2925 50 TAG 500 —TA.IA 
CIRK — putra Developmen Tbk. AK NE OI TE PETES 
GANp tra Marga Nusaohale Persada 2075 2.190 -Z050-T150 7512205000 10,17 
CEIN — Clpan Finance Indonesia Thi 330 390 372 3g: 8569500 426 
CPI Colorpak Indonesia Tbk, 1800 1790 1780 1790 -10 20.00 13.14 
DD1D —Delta Dunia Malemur TBK To 10 30 250 T000500— 314 
Sx — eihusa 1 ZA 23.200 2.15 
ENIRG energi Mega Pertanda TO H4 90 79 90 6 “HENI7LO 1996 
TI Ph Tunggal Tb 7 7 13 Li 
GIA“ Garudaindonesia (Persero) Tbk 620 641 G0) 620 19.220 36 
BMI Global Medlacom Iis, T9A0 L.9R0 L960 T.900 0.209.500 16,36 
GGRM Gudang Garam Tbk. 26600 47.450 46,600 A7.050 A50 54650 21,47 
HRUM arum Energy Tbk 6030 GIS 6000 6.050 T16500 793 
SMCB ”— Holcim Indonesia Tbk. 300 2025 2/72 2800 3A85W 2,6 
Inpy Indika Energy Tbk, 1590 1,620 1,570 1.620 30 5300000 5,05 
TMC — Indo Tambang: 00 2.290 33,050 22051 233 
Ip Indocement Tunggal Prakasa “20.350 -20,500”20.350 20.500 150 1.597.000 17:42 
INAF — Indofarma To 1 5 2 
ICEP— Indofood CBP Sukses Makmur 6350 6,500 6350 B400 30 1972000 15,69 
F— Indofood Sukaws Mammur Tbk d0 Si TT 505 
IMAS Indomobil Sukses Internasional 5.700 5450 5,650 5.800 100 — 4855001 15,57 
Indosat Tb 70 3 
DILD”—” Intiland Development Tok, 335 350 330 350 15 28414 19,96 
ITA —Iniraco Perta Tbk 630 630 610 30 5360501 — 042 
TIPE) Japfa Comfeedindonesia Toke “4475 M9s 500 4375 A0 o3ZOL500 LAS 
ISI asa Marga (Persero) Tbk. 37205200750 -5.71 GO2 50 29 
Pari 25 7 03 001 36, 
Katbe Farma Tb. TELSO0 16,24 


KOBE 
1. 


R50 TJO0 A22 1272 35 


rang Tbk 


JA — Kawasan dust Jabubah 2 n 2.22/150010,59 
KRAS Krakatau Stesi (Persero) Tbk 68) 870 660 67010 3,016,500 49,93 
Gi FA 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
1600100 —& 900,00 519,00 38674 | 7000 1.120,00 1 
1.531,21 GMN MEN mama ea Na 
1550,00 870,00 530,00 72500 1.080,00 
385,18 7252 1093,84 
1500,00 t 840,00 520,00 710,00 — 1.040,00 ! 
9 2 n 4 5/9 » Dn n 4 5/9 19 20 2 AM 2/9 8» 2 2 4 5/9 9 D n 4 2/9 
PERTAMBANGAN 


KOMPAS/HBRU SI KUMORO 


Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, 
Selasa (25/9). Rapat antara lain membahas BUMN yang menerima dana penyertaan modal negara. 


BUMN Minta Modal 


PT Kertas Leces Batal Dapat Suntikan Modal 


JAKARTA, KOMPAS — 


Kementerian Badan Usaha 


pertumbuhan ekonomi. Ini yang 
jauh lebih penting, di samping 


bertambah jadi Rp 600 miliar. 

Lima BUMN lain yang men- 
dapatkan suntikan modal adalah 
PT PAL Indonesia sebesar Rp 
600 miliar, PT Pindad (Persero) 
sebesar Rp 3800 miliar, PT In- 
dustri Kapal Indonesia (Persero) 
sebesar Rp 200 miliar, PT Mer- 
pati Nusantara Airlines (Persero) 
sebesar Rp 200 miliar, dan PT 
Garam (Persero) sebesar Rp 100 
milis 

Dahlan mengatakan, PT Ker- 
tas Leces batal mendapat tam- 
bahan modal tersebut karena ki- 
nerja keuangannya sudah mem- 
baik. Sementara PT Dirgantara 
Indonesia membutuhkan modal 
lebih untuk perbaikan dan pe- 
ningkatan mesin serta penyem- 
purnaan CN-235 dan pengem- 
bangan N219, 

Mengenai pencoretan PT Ker- 
tas Leces di APBN 2012 dan 
penambahan empat BUMN lagi 
di RAPBN 2013, Komisi VI 
mengatakan akan membahas 
masalah ini dalam panitia kerja. 
”Komisi VI kecewa karena Men- 
teri BUMN dinilai lambat dan 
tidak memanfaatkan waktu un- 
tuk berkoordinasi dengan DPR 
secara baik serta efisien,” tutur 
Hendrawan, (ARN) 


Hati-hati 
Terbitkan 
Izin Usaha 


JAKARTA, KOMPAS — Aso- 
siasi Pertambangan Indonesia 
mengingatkan agar pemerintah 
daerah berhati-hati dalam me- 
ngeluarkan izin-igin usaha per- 
tambangan, Hal ini untuk meng- 
hindari terulangnya kasus gugat- 
an Churchill Mining Plc, per- 
usahaan tambang asal Inggris, ke 
Badan Arbitrase Internasional 
atas pencabutan TUP anak usaha- 
nya di Indonesia. 

Menurut Direktur Eksekutif 
Asosiasi Pertambangan Indone- 
sia Syahrir AB, Selasa (25/9), di 
Jakarta, agar kasus serupa tidak 
terulang, pemerintah daerah ha- 
rus berhati-hati mengeluarkan 
izin usaha pertambangan. ”Pe- 
merintah pusat juga harus bisa 


membina daerah agar tidak salah 
dalam membuat kebijakan,” 
katanya, 


"Investor perlu kepastian hu- 
kum. Sekali mereka merasa ada 
ketidakpastian, mereka akan ber- 
paling ke negara lain,” katanya. 
Sampai saat ini, kalangan inves- 
tor masih menunggu dan meng- 
ikuti proses gugatan Churchill 
Mining itu di Badan Arbitrase 
Internasional. Jika pemerintah 
menang, investor akan takut me- 
nanamkan modal di Indonesia. 

Di tempat terpisah, Bupati Ku- 
tai Timur Isran Noor menyata- 
kan, pemerintah membentuk tim 
yang dikoordinasi Menteri Hu- 
kum dan HAM serta melengkapi 
dokumen untuk menghadapi gu- 
gatan Churchill Mining, Peme- 
rintah juga menunjuk kuasa hu- 
kum menghadapi kasus itu di 
Badan Arbitrase Internasional. 
"Kami juga terlibat dalam tim 
tersebut, termasuk menyiapkan 
dokumen-dokumen," ujarnya. 

Sebelumnya Churchill Mining 
Plc melayangkan gugatan terha- 
dap Pemerintah Indonesia ke Ba- 
dan Arbitrase Internasional. 
reka menuntut ganti rugi 2 mi 
dollar AS atas pencabutan izin 
kuasa pertambangan — empat 
perusahaan yang diklaim sebagai 
milik Churchill Mining Inc. 

Isran menyatakan, Churchill 
Mining tidak mempunyai hu- 
bungan hukum apa pun dengan 
Pemerintah Kabupaten Kutai Ti- 
mur, Pihaknya menerbitkan TUP 
untuk empat perusahaan yang 
tergabung dalam kelompok usa- 
ha Ridlatama, bukan untuk 
Churehill, Sejauh ini, Churchill 
tidak pernah terdaftar berinves- 
tasi atau mengakuisisi saham 
Ridlatama. 

Belakangan, pihaknya baru 
mendengar nama Churchill ta- 
hun 2009 setelah perusahaan itu 
mengumumkan telah berinves- 
tasi di sektor tambang dengan 
potensi cadangan batubara ter- 
besar kedua di Kutai Timur. Pa- 
dahal, perusahaan itu tidak per- 
nah terdaftar di Dinas Pertam- 


bangan Kutai Timur. (EVY) 


KT 3, 
Bea nata, | Milik Negara meminta Komisi VI DPR menambah Satunya untuk senyelamntan 
See 3 | Sntikan modal pemerintah bagi empat BUMN di aan Suki modal? 
in Nusantara Cia ar 2133 5 : png: ata Dahlan, 
Sa in ee ain | RAPBN 2013. Alasannya, suntikan modal tersebut.“ Sementaraitu anggota Komisi 
En Opa Maa ea Jaa 23 akan digunakan untuk mendorong kinerja keempat Ta Pn eba Menara Supra" 
P4 7 C 3 1kno, mengatakan, ita aka 
OMG Polyengr la Tok 305 5 310500. erja mereka, Jika memang hasil 
aa TAN AAA MA Keempat badan usaha milik — Geo Dipa Energi Rp500 miliar: audit itu menunjukkan kinerja 
BALE Ramayana Lestari Sentosa ToKo1.030 1,080 1010 109019 4963000 35196 negara (BUMN) yang diusulkan Namun, untuk empat BUMN mereka terganggu karena modal, 
ia Salin Hong Petara In 0 Ia at Tt 2 Set la untuk penyertaan modal negara tambahan ini, berapa besar ang- ya pasti kita akan menyetujui 
Gresik (Parserg) TBK, 14.150 14.50 16.150 14.250 100 3376500 1598 ini adalah PT Permodalan Nasio- garan yang dibutuhkan belum suntikan dana tersebut,” kata 
SA na — AAA NAN Sh nal Madani (PNM), PT Hutama dijelaskan. Hendrawan. 
STAR. Star Pettochern Tok E EN 1.292.500 113,74 Karya (Persero), Perum Perum- Suntikan modal untuk PT 
Memang aa aa RN | mas dan PT Pegadaian erse- PNM akan digunakan untuk Kertas Leces 
PIBA— Tambang Batubara Bukit Asam 16.250 16,400 16,100 16.250. 3.000 197 ro). mendukung pengembangan kre- Hendrawan mengatakan, Ko- 
Pa Te aan Usulan ini disampaikan Men- dit usaha mikro dan menengah, misi VI kecewa dengan penco- 
pa Ja Pa Da ma » 2 Ia 1 Len 2 Ha Ba teri BUMN Dahlan Iskan dalam sedangkan modal untuk Perum- an Kertas Leces (Persero) 
SES Ae 
en aa PM TPA Ma Ora Keempat BUMN yang diusul- rah, APBN 2012, Dalam pembahasan 
Ha Mana ang Pena) Tik Pa Ha 1 2 “ La Ka HL kan ini merupakan tambahan da- Pegadaian membutuhkan mo- RAPBN 2012 pada Oktober 2011 
' . ri empat BUMN lain yang se-  daluntuk mendukung pembiaya- bersama Komisi VI DPR, PT Ker- 
belumnya diusulkan di RAPBN an bunga rendah. Sementara Hu- tas Leces disetujui menerima 
2013. Empat BUMN itu diusul- tama Karya sudah mendapat tu- suntikan modal sebesar Rp 200 
kan lebih dulu dalam Nota Ke- gas untuk membangun infra- miliar. Sementara dalam Surat 
KURS UANG KERTAS ASING uangan RAPBN 2013. Pemerin- strukturjalantollintas Sumatera Menteri — Keuangan — Nomor 
2 Im tah mengusulkan suntikan modal — yang tidak menarik dari kajian 8-318/MK.06/2012 bertanggal 7 
LI 2) Li Lis bagi PT Askrindo dan Perum bisnis. Mci 2012, nama PT Kertas Leces 
US$ 905000 9se500 100000 939500. Jamkrindo sekitar Rp 2 triliun, "Penambahan modal ini akan hilang, sedangkan suntikan mo- 
Pound UTS 1555000 1634206 1542500 PT Perusahaan Pengelola Aset ' mendukung peningkatan kapasi- dal untuk PT Dirgantara Indone- 
As 91,2 096500 1032654 1901500 (Persero) Rp 2 triliun, dan PT tas BUMN sebagai mesin sia dari usulan Rp 400 miliar 
sa$ 400,38 Ian 120052 1ansoo 
san oo 251500 CI 230000 
mg 00 3105,0 00 312000 PERUMAHAN 
us Lana agan 130018 124100 
Yen 66 122,50 129,54 123,50 . 
— was | Peran Negara Masih Lemah 
JAKARTA, KOMPAS — Peran penyediaan rumah rakyat mem-  syarakat berpenghasilan rendah. 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS negara masih sangat lemah da- butuhkan intervensi lintas ke- —— Direktur Eksekutif Kemitraan 
Bank (Ro/USD) Abulangk) —— Ibulan(d) — Gbulandi) 12 bulangi) lam mengatasi masalah pe- menterian. Partnership Wicaksono Sarosa 
Ini Donaman 5257028 5801025 6007025 6,00/0,25 rumahan rakyat. Ini tecermin da- Rendahnya komitmen politik mengemukakan, pemerintah su- 
Bank BNI (Rp 100 Juta) 4251025 4807025 478025 500/025 ri implementasi kebijakan dan pemerintah tecermin di antara- dah memiliki banyak wacana, 
an aa Oa eta Ona politik anggaran perumahan nya dari kebijakan perumahan tetapi masih minim implemen- 
an Bem te aa yang rendah sehingga kekurang- yang hanya diserahkan kepada tasi. Pemerintah dinilai kurang 
an rumah terus meningkat. Kementerian Perumahan Rakyat kreatif melakukan terobosan ke- 
BO APA 1Ena oo Kane Hala RI Demikian terungkap dalam  (Kemenpera). Padahal, masalah bijakan. Akibatnya, persoalan 
kal 2 222 sarasehan nasional bertema "Pe- rumah juga melibatkan Kemen- bank lahan untuk perumahan 
apk CIMB Moga Rp: Juta) ASP ATB sanyo: — 525/0g5 ngembangan Perumahan dan  terian Pekerjaan Umum dan pe- murah belum bisa teratasi. 
citibank 3775/035 Apamas 400075 400/035 Kawasan Permukiman Ber-  merintah daerah, Guru Besar Planologi Institut 
Bank Panin 550m25”— SB0faS0 SSS” 60/07 kelanjutan dan ea di Sementara alokasi anggaran Teknologi Bandung Teanny Fir- 
Bk UOB Indonesa GRO OA) BSuoan 3S0OK  3S0/DAD A07 Jakarta, Selasa (25/9). perumahan rakyat masih sangat ' man mengemukakan, kesadaran 
Bank DKI (R01 Int 5/4 Rp 1 Mr) A70 425/480 15/80 750 Anggota Komisi V DPR, Yo- rendah, Tahun 2012, total ang- pemerintah daerah untuk me- 
Bank B8 s007.00 ssonoo”—” Ssp/t0o 5507100 seph Umar Hadi, mengemuka-  garan Kemenpera sebesar Rp13  rumahkan rakyat masih rendah. 
Peri man: asean aetpas oo ARURI8 AAS kan, belum terlihat kemauan po- triliun atau 1 persen dari APBN. Dibutuhkan peran pemerintah 
Bank Boko umum) sanyusu 500080 SS0NS0 — 550/080 Yuk pemeriutahvuntikemenye” Sejumlah Rp Witajun @lag- 1pusah “uytuk "secara bertahap 
Bank Intemasoal Indonesia astjasn — Aswoso 450050 asoy Man Pun Dae NA ama Ps LAN MEMOnang TAMAN Jen 
— — —- — berpenghasilan rendah. Padahal, ' pembiayaan perumahan bagi ma-  jakan perumahan rakyat. (LKT) 
Bank Chinatrust Indonesia 5,00/1,00 S00/1,00 5,00/1,00 5,00/100 
Transaksi Mata Uang 
Kode sp Mud HKD INR IDR. Iy AR NaD PHP Ea) KRW Two HB HF UR GBP 
uso 1000 am an om ana a57 asa am ons oo goa agan 10m Lam 1470 
(Ta assn9 da6 0am oi oa13 03122 070 an039 0217 on9 0017 Ooo 1052 12001 1556 
1x Ia Bone uas oma oo 25an re Onsea sm aon a21 026 15 2g sn 
1g ES 5g tm ame Geng mama atossn 12m sasa a07 Lan 17 mas Os sma 
og osn saga uas yng Dang IN mag Daan mmm 259 Ressa Ma mp oo naa Bana 
Pa mm aan nona 159 oo zam Gasa 1 aa ons 2651 25m Ea angan samp 
mer 3am8 32000 ana oo arm 2055 257 ag 22m 2017 ono 20m 3201 387i asa 
uzD aa 120 asu a07 oo gas am ai 3 oo ana oran 1208 1s 19m 
pup as sasa Pa Gran aga oa Ba Bam 207 aa ina 128 ma Ea Gama 
SGD 12267 129 0350 Da0 Op0o1 00158 02094 1018 0054 don 00418 Dow 18U6 1586 19N6 
KAW 1119575 Lisrgson 1843075 2nssts D1te9 14an 381535) maan 2319 912755 24513 B2 Lapan Lang 1816729 
Tao Ea mens ng os cam om 3553 Aan omi 2s anto ane nas mas mem 
Tm an 22275 1 ta a02 aan gr Bam wae 52 ane usu ES ET sgm 
cr ag ama ana 0015 am ato ons om ama azan goa a09 ova 1. Lam 
En a72 ons wa ons Ooo Gaga aza es ons ge ana an one osn 1250 
cu ane asn a03 a05 soo ana az og anus osmi aome ao219 a01 os ame 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AKSI KORPORASI 


Bapepam-LK Tunggu 
Penjelasan Resmi BUMI 


JAKARTA, KOMPAS — Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lem- 
baga Keuangan tengah menung- 
gu penjelasan resmi manajemen 
PT Bumi Resources Tbk. Pen- 
jelasan itu akan menentukan 
langkah dan putusan Bape- 
pam-LK atas dugaan penyele- 
wengan dana Bumi Resources 
yang dilontarkan Bumi Plc yang 
berbasis di Inggris. 

”Kami tak mau gegabah untuk 
berkomentar hingga mengambil 
sikap sebelum ada penjelasan 
resmi dari manajemen Bumi Re- 
sources,” kata Pejabat Kepala Ba- 
dan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga — Keuangan — (Bape- 
pam-LK) Ngalim Sawega, kepada 
Kompas, di Jakarta, Selasa 
(25/9). 

Otoritas Bapepam-LK mengi- 
rimkan surat permintaan pen- 
jelasan kepada manajemen Bumi 
Resources kemarin. Bapepam- 
LK mendesak manajemen sese- 
gera mungkin. "Kepentingan ka- 
mi satu, yakni publik, dalam hal 
ini investor, tahu duduk masalah- 
nya,” kata Ngalim tanpa menye- 
but batas waktu yang diberikan 
kepada pihak Bumi Resources 
untuk memberikan penjelasan. 

Dalam keterangan resminya, 
Senin (24/9), Bumi Plc, peme- 
gang 29 persen saham Bumi Re- 
sources, menyatakan telah mem- 
bentuk tim investigasi indepen- 
den untuk menyelidiki dugaan 
penyelewengan keuangan di Bu- 
mi Resources. Mereka akan 


menghubungi otoritas pasar mo- 
dal di Indonesia dan Inggris. Atas 
pengumuman dan kehendak Bu- 
mi Ple itu, Ngalim menyambut 
baik dan siap menerima laporan 
dari Bumi Plc. 

Desakan sikap regulator pasar 
modal atas situasi yang terjadi 
antara Bumi Resources dan Bumi 
Pic ini disampaikan sejumlah pi- 
hak, termasuk para pelaku pasar. 
Kepala Riset BNI Securities No- 
rico Gaman menyatakan, regula- 
tor perlu memberikan tindakan 
tegas terhadap grup Bakrie yang 
tak transparan dalam menyaji- 
kan laporan keuangan dan aksi 
korporasinya. Dengan demikian, 
investor publik dapat perlin- 
dungan dari risiko investasi. 

"Ada baiknya investor meng- 
hindari investasi saham-saham 
grup Bakrie jika menginginkan 
hasil investasi yang baik dalam 
jangka panjang. Sebaliknya yang 
tertarik investasi spekulatif bisa 
memanfaatkan volatilitas sa- 
ham-sahamnya,” kata Norico. 

Direktur BUMI Dileep Srivas- 
tava mengaku sudah menerima 
surat dari Bapepam-LK. Ta me- 
nyatakan segera memberikan 
konfirmasi resmi ke regulator pa- 
sar modal nasional itu, 

”Tidak ada hal baru yang be- 
lum kami laporkan kepada para 
pemegang saham atau regulator. 
Segala sesuatunya juga sudah di- 
ketahui dan disetujui oleh pe- 
megang saham dalam rapat 
umum,” katanya. (BEN) 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


PD TOYOTA 


moving forward b- Tasatu 


Indonesia 
ea NAONESIA ., 


ALL NEW. 


CUMA AVANZA YANG BI 


Mam 


y——— : 
ea | 0 2A nNz 


PROGRAM 
SPEKTAKULER" 
TOYOTA 
DAPATKAN !!! 


LEXUS GS250 
Toyota YARIS 


“Kecuali Limo, syarat dan ketentuan berlaku dan masih banyak lagi 


an 
/ AWAN kode 
Be Dc 


AVIO 2000 


ui 
www.auto2000.co.id Urusan Toyota jadi mudah! 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


KILAS 
DAERAH 


Pesawat Boeing Trigana 
Macet di Wamena 


WAMENA — Pesawat Bocing 
737 milik Trigana Air Service 
macet di ujung Bandara Wa- 

mena, Kabupaten Jayawijaya, 
Selasa (25/9) pukul 15.30. Me- 


nurut Pejabat Kepala Bidang 
Humas Polda Papua Ajun Ko- 


stem hidrolik pada roda. 
sawat tidak dapat berbelok di 
ujung landasan, Saat ini pesawat 
sedang diperbaiki. JOS 


Kejanggalan Seleksi 
CPNS Harus Dijelaskan 


PALANGKARAYA — Wakil Gu- 
bernur Kalimantan Tengah Ach- 
mad Diran meminta pemerintah 
pusat menjelaskan a tertu- 
is berbagai kejanggalan dalam 
hasil seleksi tes penerimaan ca- 
Ion pegawai negeri sipil (CPNS) 
Pemerintah Provinsi Kalteng. 
?Kami perlu penjelasan tertulis,” 
ujar Diran di Palangkaraya, Kal- 
teng, Selasa (25/9). (BAY) 


Dana Silpa NTT 

untuk Rawan Pangan 
KUPANG — Dana sisa lebih per- 
hitungan anggaran (silpa) senilai 
Rp 450 miliar tahun anggaran 
2012 dan tahun-tahun sebelum- 
nya sebaiknya dimanfaatkan un- 
tuk mengatasi rawan pangan di 
17 dari total 21 kabupaten/kota 


di Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Direktris Penguatan Institusi 


dan Kapasitas Lokal NTT Silvi 
Fanggidae di Kupang, Senin 

(24/9), mengat: 
wan pangan dan gi: 


buruk di 
NTT sudah kronis, (KOR) 


Barnabas Suebu 

Siap Maju Lagi 
JAYAPURA — Mantan Guber- 
nur Papua Barnabas Suebu sia 
mendaftarkan diri untuk maju 
kembali menjadi gubernur 
Papua, Menurut Matias Rafra, 
Juru Bicara Tim Sukses Barna- 
bas Suebu, Gubernur Papua pe- 
riode 1988-1993 dan 2006-2011 
itu akan mendaftarkan diri ke 
Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Papua sebelum 19 Ok- 
tober. (JOS) 


NUSANTARA 


Masker Hanya 
Solusi Sementara 


Indeks Standar Pencemaran Udara Mulai Kritis 


JAMBI, KOMPAS — 
Seiring dengan 
meningkatnya penderita 
infeksi saluran 
pernapasan akibat kabut 
asap, sejumlah daerah 
terus membagikan 
masker kepada warga 
setempat. Namun, 
langkah itu hanya solusi 
sementara. Tidak kalah 
pentingnya adalah 
mematikan api pada 
lahan yang terbakar. 


Badan Penanggulangan Ben- 
cana Daerah Provinsi Jambi mu- 
lai membagikan masker kepada 
pengguna jalan di wilayah Jambi, 
Selasa (25/9). Sebanyak 3.000 
masker dibagikan kepada peng- 
guna jalan di sembilan lokasi, 
antara lain di Simpang Bank In- 
donesia, Telanaipura. 

Dinas Kesehatan Provinsi 
Jambi mencatat, selama Septem- 
ber ini jumlah penderita infeksi 
saluran perna 
ah mer : 

Data tersebut terkumpul dari 
wilayah Kota Jambi, Kabupaten 
Muaro Jambi, Tanjung Jabung 
Timur, dan Tebo. Tujuh kabu- 
paten dan kota lainnya belum 
selesai mendata jumlah pende- 
rita ISPA. Penderita ISPA 
pada Agustus lalu bahkan men- 
capai 10.000 dari 11 kabupaten/ 
kota, 

Andi Pada, Kepala Dinas Ke- 
sehatan Provinsi Jambi, meng- 
ui, pembagian masker dilaku- 
kan sebagai solusi jangka pendek. 
Namun, jauh lebih efektif jika api 
sumber 

Beti Safura, Ke 
gistik Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Provin- 
si Jambi, mengatakan, pembagi- 


an masker dilakukan karena In- 


BEBERAPA WILAYAH YANG 
TERKENA DAMPAK 
KABUT ASAP 


JAMBI 


pesawat terganggu 


PESISIR SELATAN 
@ Petani gambir gagal 


memenuhi target 
produksi dan panen 


@ Jadwal penerbangan 


BANJIRMASIN 
@ Kabut asap menim 


PALEMBANG, 
SUMATERA SELATAN 
sal @ Pelayaran di Sungai 
Batanghari terganggu, 
asap membuat napas 
sesak 


bulkan aroma yang 
menyengat dan pedih 
di mata 


seperti biasanya - 
Sumber: Litbang "Kompas" diolah dari berita "Kampas" dan media lain ANDIL 
deks Standar Pencemaran Udara rupakan akumulasi dari keba- 


(ISPU) di Kota Jambi sudah 
mendekati tidak sehat, 
pukul 0700, indeks 


pai 97 ata in men- 
dekati indeks tidak sehat 100, 
Pukul 13.00, indeks turun men- 
jadi 91. 

Sementara itu, Kepala Din 
Kesehatan Kota Palembang, 
matera Selatan, Gema As 
mengatakan, 
dipicu oleh ka 
mengarah ke gangguan ke: 
an serius terhadap orang-orang 
yang telah mengidap penyakit 
sebelumnya, seperti penyakit 
jantung dan radang paru-paru. 

Selain menambah pasokan 
obat, Dinas Ke an Kota Pa- 
lembang juga telah mempersiap- 
kan 10000 masker. Masker-mas- 
ker tersebut, ant: 
ke sekolah, petugas 
lan, polisi pamong pr 
nas Perhubungan Palembang, 
la Unit Pelaksana Teknis 


1 Lahan dan Hutan Dinas 
Kehutanan Provinsi Sumsel Ah- 
mad Taufik mengatakan, kabut 
asap yang merebak di Palembang 
beberapa pekan terakhir ini me- 


karan lahan di daerah-daerah 
kitar Palembang, di antaranya, 
Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
, Ogan Tlir, dan Musi 


Kepala Dinas Kesehatan Pro- 
vinsi Kalimantan Selatan Rosih- 
an Adhani mengatakan, pihaknya 
telah membagikan 5.000 lembar 
masker, Saat ini mereka masih 
memiliki 56.300 lembar lagi yang 
siap dibagikan bila diperlukan. 


Hujan buatan 

Pesawat pembuat hujan di Ka- 
limantan Tengah terbang tig 
li, Selasa, Jumlah itu merup 


Penerbangan pesawat kembali 
normal setelah beberapa hari se- 
belumnya jauh berkurang. 
Komandan Skuadron Udar 
Malang Mayor Tio Hutapei 
bagai pilot pesawat pembuat hu- 
jan di Palangkaraya mengatakan, 
elasa ke- 


tu kali dan Palangka 
nyak dua kali. 
(IRE/WER/ITA/BAY) 


aya seba- 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA 


Distribusi air dikendalikan untuk menjaga pasokan ke Waduk Kedung Ombo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (30/7). 


Pengendalian yang sudah berlangsung sebulan terakhir ini bertujuan menjamin ketersediaan air untuk menga 


pertanian pada musim tanam I Oktober 2012, 


MUSIM TANAM 


54.927 hektar lahan 


Kedung Ombo Mulai Dibuka, Petani Siap Tanam 


GROBOGAN, KOMPAS — Pe- 
tani padi di sepanjang saluran 
irigasi Waduk Kedung Ombo di 
Kabupaten Grobogan dan De- 
mak, Jawa Tengah, kini bersiap 
memasuki musim tanam I tahun 
2012/2013. Persiapan tersebut 
menyusul dibukanya aliran iri- 
gasi Waduk Kedung Ombo. 

Kepala Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air (PSDA) Pro- 
vinsi Jawa Tengah Prasetyo Bu- 
die Yuwono, Selasa (25/9), 
mengatakan, sec: umum pa- 
sokan air dari Waduk Kedung 
Ombo sudah siap. Pintu irigasi 
Waduk Kedung Ombo puncak- 
nya akan dibuka 1 Oktober, 
iring dengan jadwal mulainya 
musim tanam (MT) I. Namun, 
sejak 23 dan 24 September, aliran 
air dari waduk itu sudah dige- 
lontorkan, 

Ta menyatakan, pintu irigasi 
sempat dibuka lebih awal untuk 
mengantisipasi minimnya air ba- 
ku pengolahan air minum dan 
penguatan pusat listrik tenag: 
yang membutuhkan tambahan 
aliran. "Dibukanya pintu irigasi 
lebih awal juga atas kesepakatan 
petani yang tergabung dalam 
Perkumpulan Petani Pengguna 
Air (P3A) sistem Kedung Ombo, 
air sempat digelontorkan dengan 
volume 50 meter kubik per de- 
tik,” ujar Prasetyo. 

Dia menambahkan, pengge- 
lontoran air ini sesuai dengan 


perhitungan, tidak memengaruhi 
an air saat musim tanam 
langsung 1 Oktober nanti. 

Prasetyo mengatakan, volume 
air Waduk Kedung Ombo saat ini 
sesuai dengan perhitungan men- 
pai 521 juta meter kubik. Jum- 
lah volume air ini memadai un- 
tuk mendukung MT 1 tahun 
2012/2013, yakni mengairi lahan 
sawah irigasi teknis yang menca- 
pai lebih dari 600 hektar, yang 
tersebar di Kabupaten Grobogan, 
Pati, Demak, dan Kabupaten Ku- 
dus. 

Kepala Bidang Sungai, Waduk 
dan Pantai Dinas PSDA Jateng 
Agus Purwadi menjelaskan, sis- 
tem irigasi waduk Kedung Ombo 
untuk lahan pertanian terbagi 
menjadi sejumlah daerah irigasi. 
Terdiri atas daerah irigasi (DI) 
Bendung Sidorejo, DI Sedadi, DI 
Bendung Klambu Kiri, DI Ben- 
dung Klambu Kanan, dan DI Wi- 
lalung yang menuju ke Kudus 
dan sekitarnya. Lahan yang ter- 
cakup mencapai 60.000 hektar. 

Ketua Kontak Tani Nelayan 
Andalan Kabupaten Grobogan 
Wardi menuturkan, sambil pa- 
nen jagung, petani di daerah la- 
han irigasi teknis sudah bersiap 
menyongsong MT I 2012/2013. 

Petani pada musim tanam pa- 
di minimal sudah menyiapkan 
benih padi 30-40 kilogram per 
hektar. Benih yang banyak di- 
siapkan adalah jenis Ciherang, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yang merupakan padi tahan we- 
reng dan berkual 
"Modal pengolahan tanam pa- 
di bervariasi, antara Rp 6juta dan 
Rp 8 juta per hektar. Petani yang 
modalnya terbatas lebih meng- 
andalkan mengolah lahan de- 
ngan bajak hewan, bukan mesin 
bajak traktor,” kata Wardi. 
Petani padi di Penawangan, 
Suradi, mengemukakan, biaya 
pengolahan padi mengalami ke- 
naikan 5 persen-1O persen di- 


a yang naik, di 
antaranya, biaya penyiapan dan 
pengolahan lahan per hektar kini 
Rp 2 juta. 


Stok gabah 

Sebagian petani di Kabupaten 
Temanggung dan Magelang saat 
ini mulai kehabisan stok gabah. 
Mereka bahkan tidak mampu 
menambah persediaan gabah ka- 
rena sejak 6 bulan lalu hingga 
sekarang, aktivitas bertani ter- 
paksa dihentikan karena lahan 
sawah kekeringan. 

Ngateri, petani di Dusun Ko- 
pen, Desa/Kecamatan Kandang- 
an, mengatakan, terpaksa mem- 
beli beras karena stok gabahnya 
habis sejak Agustus lalu. 

Petugas Pengamat Hama dan 
Penyakit Tanaman Wilayah Ma- 
gelang Dinas Pertanian dan Ta- 
naman Pangan Provinsi Jawa 
Tengah, Pratondo, mengatakan, 


pihaknya berupaya mengajukan 
permintaan bantuan kepada pe- 
merintah untuk petani yang sa- 
wahnya gagal panen. 

Hal serupa juga dialami petani 
di Kabupaten Madiun, Jawa Ti- 
mur, Mereka meminta pemerin- 
tah segera memberikan bantuan 
supaya petani tidak terpuruk dan 
dapat mempersiapkan modal ta- 
nam musim hujan. 

Sekretaris Daerah Kabupaten 
Madiun Soekardi mengatakan, 
pihaknya masih melakukan pen- 
dataan terhadap petani yang 
mengalami gagal panen karena 
bencana kekeringan. 

Wakil Menteri Pertanian Rus- 
man Heriawan menegaskan, se- 
luas 160.000 hektar tanaman pa- 
di kekeringan pada musim ke- 
marau ini. Namun, hanya sekitar 
12,000 hektar tanaman padi yang 
dinyatakan puso akibat tanaman 
kekurangan 

“Daerah paling banyak tanam- 
an padi yang terdampak puso 
karena kekeringan adalah Jawa 
Barat, lebih dari 50 pers 
Rusman Heriawan, di 
sitas Jember, Jatim, Sel 

Petani di Jabar tertarik tanam 
padi saat musim kemarau karena 
harga beras tinggi. Lahan per- 
tanian yang seharusnya ditanami 
palawija lalu dipaksa ditanami 
padi. Akibatnya tanaman rusak 
karena kurang air. 

(EGI/WHO/SIR/NIK) 


Asap dari sejumlah titik kebal 
dari Ngargoyoso, Karanganyar 


MUSIM KEMARAU 


” 
, Jawa Tengah, Selasa ( 
Perhutani wilayah Ngawi, Jawa Timur, meluas ke w 


an terlihat di lereng Gunung Lawu sebelah utar 
0). Kebakaran yang bersumber dari hutan 
ah Jawa Tengah. 


25 


ANTARA/ANDIKA BETHA 


arat da 


lipotret 


Kebakaran Hutan Gunung Lawu Meluas 


MADIUN, KOMPAS — Ke- 
bakaran hutan di Gunung Lawu, 
Jawa Timur, semakin meluas. 
Sampai dengan hari ketiga Sela 
(25/9), api yang menghanguskan 
hutan produksi di lereng sebelah 
utara belum bisa dipadamkan. 
Sedikitnya 500 orang diterjun- 
kan ke lokasi. 

Kawasan hutan yang terbakar 
diperkirakan mencapai ratusan 


hektar dari 5.354 hektar yang 
berada di wilayah Badan K 
tuan — Pemangkuan — Hutan 


(BKPE) Lawu Utara Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Lawu dan 
Sekit: ecara administratif, 


Ngawi. Kebakaran melanda hu- 
tan pinus yang diandalkan se- 
bagai penghasil terpentin. 
Memasuki hari ketiga, api mu- 
lai mengancam kawasan hutan di 


BKPH Lawu Selatan yang secara 
administratif masuk ke wilayah 
Kabupaten Magetan, Untuk me- 
ngendalikan api, jumlah tenaga 
pemada 
kan, di 


kat, bahkan TNI Angkatan Da 
juga dilibatkan. 

”Upaya pemadaman terken- 
dala aksesibilitas karena medan 
sulit. Kondisi medan berjurang, 
sementara angin bertiup sangat 
kencang,” ujar Wakil Adminis- 
tratur Perhutani Kesatuan Pe- 
gkuan Hutan Lawu dan Se- 
a Ganjar Wahyu. 

Asisten Perhutani Badan Ke- 
satuan Pemangkuan Hutan Lawu 
Selatan Kesatuan Pemangkuan 
Hutan Lawu dan Sekitarnya An- 
dri Wahyu Tri Purnawan menga- 


akan, kondisi api hampir men- 
capai puncak gunung, 
Kebakaran hutan di Gunung 
Lawu wilayah Jawa Timur terjadi 
sejak Minggu (23/9) sekitar pu- 
kul 11.00. Api diduga berasal dari 
orang yang membuat arang, 
Kebakaran ini merupakan 
kebakaran besar di Gunung Lawu 
yang terjadi selama tahun 2012. 
Sebelumnya, kebakaran besar 
terjadi tahun 2009 yang menim- 
pa 1370 hektar, tahun 2006 


hektar, dan tahun 2002 pada 
kawasan hutan seluas 6.284 hek- 


ta 


Sementara itu, di 
Perum Perhutani K 


atuan Pe- 
mangkuan Hutan (KPH) Kedu 


Utara, Jateng, sejak Juli, luas 
kawasan hutan yang terbakar 
704,82 hektar. (NIK/EGI) 


KERETA API 


Rute Pendek Madiun 
ke Ponorogo Dihidupkan Lagi 


MADIUN, KOMP. 
lanan kereta api 
yang menghubungkan Si 
Kota Madiun dengan Stasiun Po- 
norogo, Jawa Timur, akan dihi- 
dupkan kembali untuk menun- 


yang u. 
daerah diminta mendukung de- 
ngan membantu pembebasan 
lahan untuk pembangunan lin- 
tasan. 

Menteri Perhubungan FE 
Mangindaan mengatakan hal itu 
kepada wartawan di sela kun- 
jungan kerjanya ke PT Industri 
Kereta Api (Inka) di Madiun, 
Jawa Timur, Selasa (25/9). Teknis 
pelaksanaan pembukaan kembali 
rute Madiun-Ponorogo diserah- 
kan kepada PT Kereta Api In- 
donesia Daerah Operasi VII Ma- 
diun, 

”Saya setuju jalur ini dihidup- 
kan kembali, tetapi sebelumnya 
perlu ditertibkan bangunan-ba- 
ngunan yang menghalangi jalur 
rel. Yang penting tertib karena ini 
menyangkut ribuan warga,” ujar- 
nya, Selasa. 

Sugianto dari Humas PT KAI 
Daop VII Madiun mengatakan, 
perjalanan kereta api jarak pen- 
dek ini akan menghubungkan ti- 
ga daerah, yakni Kota Madiun, 
Kabupaten Madiun, dan Kabu- 
paten Ponorogo. Prospek eko- 
nomi dari pembukaan jalur 
Madiun-Ponorogo ini cukup ba- 
gus dengan alasan animo dan 


3 


Yang penting tertib 
karena ini menyangkut 
ribuan warga. 

EE Mangindaan 


mobilitas masyarakat cukup ting- 


Berkaca pada pengalaman se- 
belumnya, kereta api Madiun- 
Ponorogo menjadi tulang pung- 
gung angkutan penumpang dan 
angkutan barang. Tingkat keter- 
isian tempat duduk tinggi, diper- 
kirakan di atas 60 persen per 
kereta. 


Ramai penumpang 


Sugianto mengatakan, jalur 
Madiun-Ponorogo — merupakan 
rute yang ramai penumpang se- 
belum ditutup pada tahun 1983. 
Kereta yang beroperasi kala itu 
adalah kereta uap. Akan tetapi 
karena kondisi kereta sudah ti- 
dak layak jalan, rute perjalanan 
lintas cabang dengan jarak tem- 


puh 33 kilometer sampai Kota 
Ponorogo dan 58 kilometer sam- 
pai Stasiun Slahung ini ditutup. 

Untuk menghidupkan kemba- 
Ii rute Madiun-Ponorogo, lanjut 
Sugianto, perlu dilakukan behe- 
rapa hal. Di antaranya pembuka- 
an kembali jalur lintasan kereta 
atau rel. Sebelum itu dilakukan, 
pihak harus membersihkan 
bangunan resmi ataupun ba- 
ngunan liar di atas perlintasan. 

”Total sepanjang lintasan dari 
Madiun hingga Ponorogo terda- 
pat 1500 bangunan permanen 
ataupun semipermanen. Ba- 
ngunan itu berada di atas aset PT 
KAI seluas 4,5 meter sepanjang 
58 kilometer,” katanya. 

Wali Kota Madiun Bambang 
Irianto mengatakan, pihakny: 
ap membantu PT KAT untuk ber- 
dialog dengan warga yang men- 
dirikan bangunan di atas lintasan 
kereta. Pemerintah daerah men- 
dukung penuh pengoperasian 
kembali kereta jarak pendek un- 
tuk mendukung sistem transpor- 
tasi massa dan mengurangi ke- 
padatan lalu lintas di jalan raya. 

Setelah penertiban bangunan 
selesai, PT KAI berencana me- 
nyiapkan sarana prasarana de- 
ngan membangun rel baru. 
bab, rel lama banyak yang rusak. 
Pengaktifan kembali jalur lama 
dinilai lebih efisien dibandingkan 
dengan membuka jalur baru ka- 
rena akan memakan biaya besar 
untuk pembebasan lahan. (NIK) 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


NUSANTARA 


PENCARI SUAKA 


Polisi Tahan 20 Imigran 
Pakistan-Afganistan 


KENDARI, KOMPAS — Polisi 
menahan 20 imigran asal Pa- 
kistan dan Afganistan di Ka- 
bupaten Konawe Utara, Sulawesi 
Tenggara. Mereka diduga akan 
memanfaatkan wilayah Sulawesi 
Tenggara untuk mencari trans- 
portasi laut menuju Australia. 

Para imigran itu ditahan polisi 
dari salah satu rumah warga di 
Desa Pudonggala, Kecamatan Sa- 
wa, Konawe Utara, Sultra, Senin 
(24/9) malam, "Keberadaan war- 
ga asing itu diketahui oleh salah 
seorang personel kami," ujar Ke- 
pala Polsek Sawa Inspektur Satu 
Ananda Silaen, Selasa (25/9). 

Semua imigran laki-laki ber- 
usia 20-40 tahun. Sebanyak 14 
orang di antaranya warga negara 
Afganistan dan 6 warga negara 
Pakistan. Ananda mengatakan, 
pihaknya telah menyerahkan pe- 
nanganan lebih lanjut kasus itu 
ke Polda Sultra. 

Secara terpisah, Kepala Bidang 
Humas Polda Sultra Ajun Ko- 
misaris Besar A Karim Samandi 
mengatakan, dari 20 imigran 
asing itu, hanya 12 yang memiliki 
dokumen resmi. 

"Sisanya — tidak — memiliki 
dokumen,” ujarnya. Semua imi- 
gran saat ini diinapkan di salah 


satu hotel di Kendari. 

"Dari pengakuan para imigran, 
mereka membayar Rp 90 juta 
kepada agen untuk biaya per- 
jalanan dari negaranya sampai 
Australia,” kata Karim. Saat ini, 
polisi masih mencari agen atau 
orang yang memfasilitasi perja- 
lanan tersebut. 


Dari Singapura 

Karim menjelaskan, para imi- 
gran itu masuk dari Singapura 
menuju Jakarta. Dari Jakarta 
mereka berkumpul di Bogor se- 
belum melanjutkan perjalanan 
ke Kendari, Sulawesi Tenggara. 
Setibanya di Kendari, mereka 
menempuh perjalanan darat me- 
nuju Konawe Utara, 

Rencananya, mereka akan 
mencari kapal laut yang secara 
berantai akan membawa ke Wa- 
katobi (Sultra), Mataram (NTB), 
dan terakhir ke Australia. 

Kepala Kantor Imigrasi Ken- 
dari Tafsil Juned mengatakan, 
belum memperoleh laporan soal 
kasus itu. Namun, jika para imi- 
gran itu termasuk pencari suak: 
pihaknya akan menyerahkan mv 
reka kepada organisasi Persei 
ikatan Bangsa-Bangsa yang me- 
nangani masalah tersebut. (ENG) 


Pembuatan Kapal 


'KOMPAS/RINT KUSTTASIH 


Pekerja membenahi kapal berbobot mati 50 ton di pelabuhan pendaratan ikan Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (23/9). Kapal dengan ukuran panjang 


22 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman 3 meter itu mampu menampung ikan hingga 40 ton. Kapal seperti i 


cukup mendukung nelayan setempat menjel 


ahi Laut Jawa. 


Forum KTI Beri Inspirasi 


Berdayakan Masyarakat agar Bisa Mandiri 


PALU, KOMPAS — Upaya meningkatkan 


kesejahteraan dan mendorong masyarz 


t keluar 


dari kemiskinan perlu langkah pemberdayaan 
disertai contoh konkret. Biarkan masyarakat di 
kawasan timur Indonesia meraih mimpinya dengan 


berdiri di atas kaki sendiri. 


Hal itu mengemuka dalam 
Festival Forum Kawasan Timur 
Indonesia (KTI) VI di Palu, Su- 
lawesi Tengah, Selasa (25/9). Pa- 
da hari kedua, sebagai pembagi 
inspirasi, tampil antara lain Fritz 
Noverius $ dari Geng Motor Imut 
di Nusa Tenggara Timur (NTT): 
Bupati Bantaeng, Sulawesi Se- 
latan, M Nurdin Abdullah: dan 
Deputi Bidang Koordinasi Pe- 
nanggulangan Kemiskinan Ke- 
menterian Koordinator Ke 
ten 
ra ditutup Farry Djeny Fran 
Pembina Yayasan Bakti, penye- 
lenggara forum tersebut. 

Sujana mengakui, tidak mu- 
dah untuk mendorong r 
memberdayakan diri sendi 
tuk meraih mimpi kesejahtera- 
Ini terjadi karena sudah 
lama mimpi rakyat itu dirampas 
oleh elite, partai politik, dan 
orang lain, Padahal, mimpi men- 
jadi kekuatan untuk memberda- 
yakan diri," katanya. 

Kekuatan mimpi, lanjut Su- 


jana, bersama dengan kekuatan 
motivasi dan kekuatan gotong 
royong menjadi kunci keberha- 
silan Program Nasional Pember- 
dayaan Masyarakat (PNPM). Bi- 
arkan rakyat bermimpi tentang 
kesejahteraannya, memiliki mo- 
tivasi, dan bergotong royong me- 
wujudkan mimpi itu. 

Pemerintah hanya perlu men- 
dekatkan sumber daya kepada 
arakat sehingga masyarakat 
memanfaatkan untuk me- 
wujudkan mimpinya it 

“Sayangnya, selama i 
ber daya di daerah pun diku 
politisi, elite, dan orang lain. Ini 
tantangan kita,” ujar Sujana lagi 
Pemberdayaan masyarakat itu ti- 
dak harus mengandalkan APBN 
atau APBD. 


Mandiri 

Hingga kini, lanjut Sujana, si 
dah 72.700 desa di Indones 
yang terlayani PNPM, dengan 
88,6 juta peserta aktif. Peserta 
aktif itu sekitar 72 persen adalah 


um- 


NILAI INDEKS PEMBANGUI 
PROVINSI DI KAWASAN TI! 
2010 
1. Sulawesi Utara 76,09 
2. Sulawesi Selatan 71,62 
3. Maluku 1142 
4. Sulawesi Tengah 71,14 
5. Gorontalo 70,28 
6. Sulawesi Tenggara 70,00 
7. Sulawesi Barat MA 69,4 
8. Papua Barat MA 69,15 
9, Maluku Utara MMA 69,03 


10. Nusa Tenggara Timur MMA 67,26 
11. Nusa Tenggara Barat 65,20 
12. Papua MN | 64,94 


72,27 Nasional 72,64 


Sumber: Festival Forum KTI VI 


perempuan, PNPM pun sudah 
bisa mengentaskan pesertanya 
dari kemiskinan secara mandiri. 

"PNPM di seluruh Indonesia 
memanfaatkan sekitar 12.000 
hektar lahan. Tidak ada satu area 
tanah pun yang harus diberikan 
ganti rugi,” ujar lagi. 

Geng motor yang dirintis No- 
verius bertujuan menyebarkan 
berbagai pengetahuan kepada 
masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan. Geng ini me- 
ngembangkan sekolah jalanan. 
Di mana dan kapan pun, kegiatan 
pelatihan tetap berlangsung. Mi- 
salnya terkait pembuatan pupuk 


INAN MANUSIA (IPM) 
MUR INDONESIA 
2012 
76,51 
71,98 
7181 
71,45 
70,63 
70,38 
69,98 
69,51 
69,35 
MA 57,62 
| 6615 
TM | 65334 


GUNAWAN 


organik atau pengolahan air laut 
jadi air tawar bisa dilakukan. 

Sejak dikenalkan tahun 2009, 
Geng Motor Imut sudah men- 
jangkau 36.000 warga di 10 pulau 
di NTT, Mereka mampu me- 
ngembangkan diri secara mandi- 
ri, meningkatkan kesejahteraan, 
setelah mendapat pengetahuan 
dan pendampingan dari geng 
motor, dengan memanfaatkan 
alam sekitar dan teknologi seder- 
hana seperti pembuatan biogas. 

Nurdin Abdullah menegaskan, 
fungsi pemerintah adalah mem- 
bantu rakyat mewujudkan mim- 
pi kesejahteraannya. (TRA) 


SENGKETA LAHAN 


Warga Palembang 
dan TNI AU Bersitegang 


PALEMBANG, KOMPAS — 
Warga Kampung Mekarsari, Ke- 
lurahan Sukadadi, Kecamatan 
Sukarami, Palembang, Sumatera 
Selatan, nyaris bentrok dengan 
tentara dari Pangkalan Udara 
TNI Angkatan Udara Palembang, 
Sumatera Selatan. Ketegangan 
terjadi saat tentara akan memba- 
bat pohon-pohon yang ditanam 
warga di lahan yang masih di- 
sengketakan, Pemi an lahan 
itu terkait rencana pembangunan 
lapangan golf dan aerosport di 
lahan yang masih dihuni warga 
itu 

Ketegangan berlangsung Sela- 
sa (5/0) pagi. Sekitar 100 wa 
RT 031, Kelurahan Sukadadi, 
yang bersenjata kayu dan parang 
menghadang sekitar 50 tentara 
yang beberapa di antaranya ber- 
senjata senapan laras panjang. 
Tentara itu mengawal traktor 
yang akan membabat pohon ke- 
lapa sawit yang ditanam warga di 
lahan yang masih dalam seng- 
keta, 

Ketegangan sempat diwarnai 
adu mulut, Warga juga sempat 
mendorong beberapa tentara, 
tetapi tentara terlihat mengalah 
dan mundur sehingga ketegang- 
an mereda, 

Ketegangan itu diakhiri de- 
ngan perundingan antara wakil 
warga dan Komandan Pangkalan 
Udara (Lanud) Palembang Let- 


nan Kolonel (Pnb) Adam Su- 
harto, Dalam perundingan, pihak 
Lanud — Palembang — bersedia 
menghentikan aktivitas pemba- 
batan lahan hingga tercapai ke- 
sepakatan dengan warga. 


3 


Sebagian warga 
menyatakan bersedia 
pindah dengan ganti 
rugi yang memadai. 


Ketua RT 031 Budi Hermawan 
(30) mengatakan, pembabatan 
oleh tentara dari Lanud Palem- 
bang ini telah berlangsung 
kan terakhir, Hingga Sek 
babatan telah meratakan 3.25 
hektar lahan sawit dan kelapa 
garapan 11 warga, 

Warga juga mengaku terin- 
timidasi oleh kehadiran tentara 
yang bersenjata lengkap masuk 
ke permukiman mereka hampir 
setiap hari. 

”Bahkan sepekan lalu 
lagi latihan — perang-perangan 
di lahan sawit garapan kami 
di tengah kampung itu. Mereka 
pakai peledak asli yang membuat 
kami takut,” kata seorang warga, 


ada 


yim (65). 


Tuan tanah 

Sengketa lahan ini berawal da- 
ri Surat Edaran Komandan La- 
nud Palembang sekitar dua bulan 
lalu. Isi surat edaran meminta 
warga mengosongkan lahan se- 
luas 150 hektar yang saat ini 
dihuni sekitar 250 orang dai 
RT, Lahan itu direncanakan un- 
tuk lapangan golf dan lapangan 
aerosport. 

Adam Suharto mengatakan, 
pembangunan tersebut bukan 
semata-mata untuk tujuan rekre- 
asi, melainkan upaya mengaman- 
kan aset negara. 

Meskipun diklaim sebagai la- 
han negara, lahan yang telah pa 
dat permukiman tersebut telah 
lama diperjualbelikan. Sebagian 
warga mengaku membeli lahan 
dari pemilik sebelumnya. 

Menurut Adam, pihak Lanud 
Palembang telah mengetahui se- 
tidaknya sembilan tuan tanah 
yang menyewakan dan memper- 
jualbelikan lahan itu. 

"Sebagian warga selama ini ha- 
nya menumpang pada para tuan 
tanah tersebut. Untuk itu, kami 


akan mengajukan — sembilan 
orang itu dalam pros 
katanya, 

S n warga menyatakan 


bersedia pindah dengan ganti ru- 
gi yang memadai, (RE) 


TRAGEDI 


Kakak Beradik Tewas 
Setelah Hilang 5 Hari 


PALEMBANG, KOMPAS — 
Sepasang bocah kakak beradik 
ditemukan tewas dengan luka pa- 
rah pada beberapa bagian tubuh 
di lahan semak belukar Kelu- 
rahan Sukarami, Kecamatan Su- 
karami, Palembang, Sumatera 
Selatan, Selasa (25/9). 

Melihat kondisi jenazah, polisi 
menduga mereka adalah korban 
pembunuhan setelah dilaporkan 
hilang lima hari sebelumnya. 

Keduanya diidentifikasi berna- 
ma Mayang Dianti (1) dan Rezi 
Triansyah (2,5). Jenazah anak 
pertama dan ketiga pasangan Za- 
masari dan Erli Yulianti itu di- 
temukan saling berimpit di balik 
rumpun bambu. 

Kondisi jenazah telah mem- 
busuk dan dipenuhi belatung, 
Lokasi penemuan tidak sampai 1 
kilometer dari rumah mereka. 

Petugas Forensik Kepolisian 
Resor Kota Palembang, Iwan, 
menduga keduanya tewas Jumat 
lima hari lalu atau pada hari saat 
korban dilaporkan hilang. Per- 
kiraan ini didasarkan dari kondisi 
jenazah. 


Motif perampasan motor 


Kepala Polsek Sukarami Ko- 
misaris Polisi Imam Tarmudi 
mengatakan, motif pembunuhan 
untuk sementara ini diduga pe- 
rampasan sepeda motor. Dugaan 
ini mencuat karena sepeda motor. 
jenis Honda Scoopy berwarna 
putih yang dikendarai korban sa- 
at dilaporkan hilang tidak di- 
temukan di lokasi. Sepeda motor 
itu masih baru dan belum di- 
lengkapi nomor polisi. 

”Tapi motifnya masih bisa ber- 
kembang. Penyelidikan masih 
terus dilakukan,” katanya. 

Mayang yang duduk di kelas 


VI sebuah SD dan Rezi yang 
belum bersekolah itu pernah di- 
laporkan hilang ke pihak kepo- 
lisian pada Jumat pekan lalu. 
Keduanya terakhir terlihat Jum- 
at siang saat akan mengantarkan 
anak kedua Zamasari berangkat 
sekolah dengan sepeda motor 
yang baru saja dibeli keluarga itu. 
Namun, hingga Jumat petang, 
keduanya tidak juga pulang ke 
rumah. 

”Kami lapor ke polisi Jumat 
malam dan langsung mencari ke 
mana-mana. Tapi tidak ada 
tanda-tanda keberadaan mere- 
ka” demikian penjelasan nenek 
korban, Sandra (60). 

Keluarga menduga mereka 
menjadi korban penculikan. Na- 
mun, selama keduanya meng- 
hilang, tidak ada permintaan te- 
busan ataupun ancaman, 

Baru dua hari kemudian, te- 
patnya hari Minggu, salah 
orang kerabat korban menerima 
layanan pesan singkat (SMS) 
yang menyebutkan kedua ani 
tersebut tidak perlu lagi dica 
karena sudah dibunuh. SMS yang 
tidak diketahui pengirimnya itu 
juga mengatakan jenazah kedua- 
nya dibuang di rumpun bambu di 
lahan kosong. 

SMS itu menjadi petunjuk ba- 
gi petugas kepolisian dan kelu- 
arga mencari di lahan-lahan 
kosong di sekitar tempat tinggal 
mereka. 

Peristiwa sadis ini menggem- 
parkan warga Sukarami, Palem- 
bang. Lokasi penemuan dipadati 
ratusan warga saat petugas me- 
lakukan evakuasi. 

Keluarga korban berharap po- 
lisi segera menangkap pelaku dan 
menjatuhkan hukuman seberat- 
beratnya. (IRE) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Foldable 3rd Row Seat 
for Spacious Luggage 


Flexible Seat Arrangement 
for More Luggage 


Luggage Under 
Box (Type Cik. GK) 


Conter Armrest 
(tvoe Gt. GK) 


aa 
SR Jaa 
Suzuki Ertiga memiliki kabin yang bukan hanya mewah, nyaman dan stylish, tapi juga memberi ruang lapang bagi keceriaan 
keluarga Anda selama perjalanan. Kunjungi segera dealer Suzuki dan dapatkan kebahagiaan sejati bagi keluarga Anda. 


Sliding 2nd Row Seat 
(ug to 20mm) 


www.suzuki.co.id 


BY 


H9. ooomania 


Kunjung 

Booth Suzuki di IIMS 
20 - 30 Sep 20 

Hali DI JI-EXPO 
Kemayoran 


Jakarta 


your excitlement 


Ls) 


NUSANTARA 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


NILAI TAMBAH 


Bandeng Gresik Naik “Kasta” 


Mata Ali Huda (52), 
warga Mengare, 
Kecamatan Bungah, 
Kabupaten Gresik, Jawa 
Timur, berkaca-kaca 
menahan haru. Upayanya 
sebagai petambak dalam 
membudidayakan 
bandeng kawak seberat 
Z3 kilogram berbuah 
hadiah Rp 20 juta dari 
pemerintah setempat. 


ada 2011, bandeng seberat 
ps kilogram milik Askur, 

warga Pangkahwetan, Ke- 
camatan Ujungpangkah, menja- 
di maskot utama. Ikan itu 
mengantar Askur meraih hadiah 
umrah, Tahun sebelumny 
kur juga menerima hadiah se- 
peda motor atas upayanya 
membudidayakan bandeng yang 
salah satu di antaranya men- 
capai berat 8,2 kg. 

Membudidayakan bandeng 
kawak (ukuran di atas 5 kg) bu- 
tuh ketelatenan. Ali Huda, mi- 
salnya, butuh waktu delapan ta- 
hun untuk membudidayakan 
bandeng seberat 7,3 kg. 

Ta harus sabar memilah dan 
memilih bandeng kawak. Kc 
barannya terbayar ketika ban- 
dengnya masuk bursa lelang dan 


bangga jerih payah saya tidak 
sia-sia,” tuturnya. 


ar Raya dan Lelang Ban- 
deng di Gresik merupakan salah 
satu langkah menaikkan kasta” 
dan nilai ekonomi bandeng. 
Harga bandeng meroket dari 
harga normal Rp 20.000-Rp 
25.000 per kg mencapai Rp 
50000-Rp 800000 per kg, ber- 
gantung ukuran per ekor, 

Tradisi tahunan itu menjadi 
magnet dan penggerak 
ekonomi, sekaligus pertaruhan 
gengsi. 5 
membeli bandeng dengan harga 
mahal untuk disajikan kepada 
tamu saat Lebaran, Makin besar 
dan mahal ukuran dan harga 
bandeng, makin tinggi prestise- 
nya. 

Pedagang bandeng, Mahfud 
(48), warga Sidayu, menuturkan, 
bandengnya ukuran 4 kg laku 
Rp 700.000. Sebagian besar 
pembeli mencari bandeng de- 
ngan berat minimal 8 
menjual sedikitnya Rp 85.000 
per kg bergantung besarnya. 

Mahfud mengikuti Pasar Ra- 
ya Bandeng sejak 1987 saat ia 
masih kanak-kanak. "Kalau dulu 
benar-benar jadi ajang bertaruh 
gengsi. Semakin mahal bandeng 
semakin menunjukkan kelas so- 
sial. Semakin bes smakin 
tinggi pres a,” tuturnya. 


Suasana Pasar Raya Bandeng di Jalan KH Samanhudi, Gresik, Jawa Timur, Jumat (17/8). Bandeng yang dijual sedikitnya berukuran dua 


PT 


Pro 


kilogram per ekor dengan harga berkisar Rp 50000-Rp 85.000 per kg. Bandeng kawak ukuran jumbo itu biasanya dimasak untuk menjamu 
tamu, Selain pasar bandeng, setiap malam 29 Ramadhan digelar lelang bandeng beberapa ekor ukuran 5-12 kg, Hasil lelang digunakan 


untuk kepentingan sosial. 


Pergeseran nilai 


eger) Kris Aji menuturkan, 
at ini terjadi pergeseran dalam 
tradisi Pasar Raya dan Lelang 
Bandeng, Tradisi itu berawal da- 
ri kebi $ 
yang memiliki kepercayaan 
deng melambangkan prestis: 
seorang di tengah masy 
Cikal bakal munculnya Pa: 
Bandeng dan Lelang berawal se- 
jak era Sunan G 


luar pulau butuh oleh-oleh un- 
tuk dibawa pulang. 

Sejak dulu, Gresik sudah di- 
kenal dengan hasil tambaknya. 
Data Dinas Kelautan dan Per- 
ikanan Gresik menyebutkan, lu- 
real tambak 28.000 hektar 
sekitar 46 persen dari total tam- 
bak di Jatim. Produl a-rata 
23.200 ton bandeng per tahun, 

Pada era Sunan Giri, jelang 
Lebaran para santri ingin mem- 
bawa bandeng sebagai oleh-oleh 
pulang kampung. Momentum 
itu dimanfaatkan petambak di 
Kelurahan Lumpur Gresik, Ma- 
nyar, dan Mengare Bungah un- 
tuk menyediakan bandeng. 
oto-foto lama terlihat 
dulunya yang dijual khusu: 
agai oleh-oleh kha 
Ik. Lambat laun yang dijual 
beragam dan penjualnya banyak 
dari luar Gresik,” tutur Kris. 

Pada awalnya para pedagang 


perajin sarung, kopiah, perhias- 
ndal kulit. Saat 
em barter, "Sandal 
ditukar dengan kopiah, sarung 


dengan perhiasan. Kini yang 
memanfaatkan momentum ini 
justru perajin ata lagang da- 
ri luar Gresil 

Menurut dia, bukan hanya 
Pasar Raya Bandeng yang ber- 
geser secara ekonomi maupun 
budaya, melainkan juga lelang 
bandeng. Pada zaman pendu- 
dukan Belanda di era pemerin- 
tahan Adipati Pusponegoro se- 
kitar tahun 1800-an, petambak 
yang berjualan bandeng berlom- 
ba-lomba menunjukkan ban- 
deng yang paling bes 

Saat itu bandeng terbesar di- 
lelang oleh petambak. Proses le- 
lang dikelola petambak sehingga 
mereka berlomba-lomba meme- 
lihara bandeng kawak. 

Sejak pasca-kemerdekaan Le- 
lang Bandeng mulai dikelola pe- 
merintah. Kini proses 1 
dak jarang bernuan: 
atau Pemenangnya bis 
pengi yang mendapatkan 
prioritas proyek atau pejabat 
yang berkepentingan menaikkan 
citra. "Dulu pemenangnya mur- 
ni masyarakat dan betul-betul 
ajang adu gengsi,” ujar Kr 

Ta menilai si itu 
bertahan, paling tidak bisa 
menggerakkan ekonomi masya- 
rakat, terutama pedagang dan 
petambak. Selain itu, bisa men- 
jadi sarana wisata budaya. 


Variasi olahan 

Bandeng atau milk fish Tng- 
gris) dalam bah: tin Chanos 
chanos masuk familia Chanidae 
bisa diolah menjadi otak-otak 
bandeng, bandeng asap, bandeng 
presto, kotho'an, kuah putihan, 


DATA LELANG BANDENG 
MASKOT 
DI GRESIK 


Tahun Berat Pemilik/Petambak Nilai Lelang 
Bandeng (kg) (Rp) 
2009 1,05 Sirajul Munir (Tanjung Wedoro 10 juta 
Kecamatan Bungah) 
6,10 Askur (Pangkahwetan 8,7 juta 
Kecamatan Ujungpangkah 
2010 8,20 Askur 6 juta 
6,00 Sirajul Munir 5,5 juta 
2011 6,80 Askur 10 juta 
6,00 Ali Huda (Mengare, Bungah) 7 juta 
5,30 Safari (Mengare, Bungah) 5 juta 
2012 7,30 Ali Huda 20 juta 
6,65 Sirajul Munir 15 juta 
6,10 Askur 10 juta 


Sumber: Diolah dari berita""Kompas" dan Panitia Lelang Bandeng Kabupaten Gresik GUNAWAN 


hingga bumbu bali, Ada juga 

yang mengolahnya menjadi 

asem-asem atau kelo kuning. 
Bandeng di Gresik menjelma 


han bandeng. Ta juga mengolah 
bandeng blothong dengan diba- 
kar setelah dilumuri lumpur. Se- 
luruh komponen bandeng tidak 
ada yang terbuang, 

ivitas mengolah ban- 
deng tidak saja menambah va- 
riasi olahan, tetapi juga menye: 


melainkan juga bis 
makanan mewah, Sebut saja De- 


. Hakim m 


pot Pak Elan I dan TT atau De- 
pot Pak Jaz dengan menu uta- 
ma olahan dari bandeng. Ma- 
syarakat dari luar kota Gresik 
juga bisa membeli oleh-oleh 
bandeng asap atau otak-otak 
bandeng Bu Muzanah di Jalan 
Sindhujoyo. 

Abdul Hakim, warga Leran, 
r, mengolah 


rap tenaga ker 
nya mempekerjakan 16 ibu un- 
tuk mencabuti duri bandeng 
menjadi bandeng tandu (tanpa 
duri). Bandeng itu dikirim ke 
pabrikan atau rumah makan. 
Duri dan tulangnya diolah men- 
jadi abon. 
Itulah seba 
bandeng dari 


nilai tambah 
Il kreasi ma- 


bandeng menjadi abon. Ta 
juga membuat kerupuk berba- 


syarakat Gr 


KESEHATAN 


Gelak Tawa di Ruang 
Tunggu Rumah Sakit 


ira Putra (4,5) penuh konsentrasi bermain Lass 
Nichts Fallen, Kleiner Rabe!, sebuah permainan pa- 

, , pan dari Jerman yang berarti "Jangan jatuhkan apa 
pun, gagak kecil”. Tujuan permainan itu sederhana, pemain 
menggantungkan berbagai token ke karakter burung gagak 
seperti tangga, tas, hingga payung tanpa membuatnya jatuh. 

Tanpa memedulikan sekitarnya, dia menggantungkan satu 
per satu token ke burung gagak. Sejurus kemudian, sang gagak 
benar-benar limbung dan jatuh berantakan. Bukannya sedih, 
Wira justru tertawa gembira bersama anak-anak lainnya di 
sebuah ruang bermain di tengah ruang tunggu Poli Anak RS 
Hasan Sadikin, Bandung. Dia bermain di sebuah tempat khusus 
bagi anak seluas 1,5 meter x 8 meter berpagar dan berlantai 
busa, 

Di sebelah Wira ada juga anak yang asyik dengan permainan 
papan lainnya. Nama permainan itu Jenga, merupakan tum- 
pukan 54 balok kayu sehingga membentuk menara tinggi. 
Tujuannya adalah mengambil balok kayu di tengah tumpukan 
tanpa membuatnya jatuh kemudian memasangnya di puncak, 
diikuti dengan pemain berikutnya. 

Begitu ada pemain yang kurang teliti mencabut balok kayu, 
menara pun ambruk disertai suara yang cukup kencang se- 
hingga penunggu lain menoleh. Yang ada justru derai tawa dari 
seluruh pemain, Balok kembali disusun menjadi menara ke- 
mudian permainan diulangi. 

Jubaedah (50), warga Desa Adiarsa Timur, Kecamatan Ka- 
rawang Timur, Kabupaten Karawang, sempat kebingungan 
mencari anaknya, Aji Wijaya (8), karena tidak terlihat di ruang 
tunggu, Dia malah menemukan Aji sedang bermain bersama 
anak-anak lain, "Untunglah dia bermain di sini, kalau ke- 
capekan bermain dia bisa pingsan,” kata Jubaedah. Sambil 
menunggu jadwal periksa dokter ahli jantung, dia bersyukur 
anaknya tidak perlu berla- 
rian, tapi hanya bermain 
bersama teman- temannya. 


Lihat Video Terkait 
"Happy Play Mengajak 
Pasien Anak Bermain" 
di vod.kompas.com/ 
happyplay 


Lama menanti 


Ibu Wira bernama Ai 
(48) mengaku menghabis- 
kan satu hari penuh hanya 
untuk memeriksakan anak- 
nya di dokter hemato onkologi yang praktik di RSHS. Sejak 
pukul 0700 berangkat dari rumahnya di daerah Bandung Ti- 
mur, Ai dan Wira baru bisa meninggalkan rumah sakit setelah 
pukul 16.00. 

Setiap kali datang berobat, Ai menghabiskan uang Rp 
100.000 untuk biaya transportasi dan kebutuhan s 
nunggu di sana. Suaminya bekerja sebagai tenaga pengamanan 
di luar kota, dan adik serta kakak Wira terpaksa dititipkan 
kepada tetangga selama ia berobat ke RSHS. 

Berdiam di ruang tunggu pasien poli anak rutin dilakoni Ai, 
sementara anaknya dibiarkan bermain. Dia mengaku terbantu 


karena anaknya bisa terhibur dengan bermain bersama tanpa 
khawatir cedera. 
Hal 


srupa dituturkan Jubaedah, Dia sudah bolak-balik ber- 
sejak dua bulan terakhir dengan harapan meng 


pukul 04.00 dan pulang pukul 18.00, Sekali jalan keduanya 
menghabiskan Rp 200.000, yang berasal dari penghasilan anak 
tertua Jubaedah yang kini menjadi tulang punggung keluarga 
sepeninggal suaminya. 

Permainan yang digunakan Aji dan Wira selama menunggu 
giliran dipanggil masuk ruang periksa dokter merupakan 
bagian dari program Happy Play. Program tersebut diikuti 
oleh relawan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, 
yang meluangkan waktu dua jam dalam seminggu di ruang 
tunggu poli anak untuk mengajak pasien anak bermain 
bersama, 

Menurut Enggar Dwi Kusuma, salah satu relawan, par- 
inya dalam program ini semata-mata didasarkan pada 
kecintaannya terhadap anak kecil. Mahasiswa Teknik Fisika, 
Institut Teknologi Bandung, ini mengaku belajar banyak dari 
asalah yang dihadapi para pasien anak di usia muda. 
Relawan lainnya, Kanty Kusmayanty, mengatakan, bermain 

menjadi medium untuk melupakan sakit yang diderita 
pasien anak, Kondisi mental yang gembira bisa ikut membantu 
fisik agar lebih baik. (DIDIT PUTRA ERLANGGA ) 


Waduk Bunder Kering 


Burung kuntul besar (£gretta alba) mencari makan di 


em. : 
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA 


a genangan air Waduk Bunder, Kabupaten 


Gresik, Jawa Timur, Selasa (25/9). Selain tidak bisa mengairi persawahan, kekeringan yang melanda 
Waduk Bunder juga menghilangkan area tempat mencari makan burung kuntul. 


PAPUA TANAH DAMAI 


Kedepankan Sikap Profesional dan Dialog 


JAYAPURA, KOMPAS — Ke- 
pala Polda Papua Irjen Tito Kar- 
navian akan lebih mengedepan- 
kan upaya dialog dan persuasif 
untuk menanggapi ekspresi re- 
ferendum dan isu merdeka di 
Papua. Meski demikian, ia juga 
menegaskan sikapnya untuk me- 
negakkan hukum jika cara pe- 
nyampaian ekspresi itu melang- 
gar hukum. 

Ditemui seusai mengikuti aca- 
ra pisah-sambut dengan Irjen BL 
Tobing, Kepala Polda Papua yang 
digantikannya, Selasa (25/9), di 
Jayapura, Tito Karnavian menga- 
takan pihaknya akan bertemu de- 
ngan para pemangku kepenting- 
an di Papua untuk mengenali 
seluk-beluk Papua. 

Ia mengatakan, masyarakat ti- 
dak perlu khawatir dengan latar 
belakang dirinya yang berasal da- 
ri Detasemen Khusus 88 An- 
titeror. Menurut dia, dalam upa- 


yanya mencegah teror di Indo- 
nesia, Detasemen Khusus 88 juga 
mengedepankan sikap persuasif 
serta pendekatan personal, baik 
kepada terduga teroris maupun 
keluarga mereka. Selama 
gambaran masyarakat tentang 
lembaga itu banyak dibentuk 
oleh media massa yang lebih se- 
ring mengabarkan operasi pe- 
negakan hukum yang dilakukan 
Densus 88. "Upaya-upaya lain se- 
perti deradikalisasi kurang di- 
ungkapkan ke publik,” kata Tito. 


Dievaluasi 


Terkait dengan situasi ke- 
amanan di Papua, Tito menga- 
takan, sebenarnya ada berbagai 
kasus kekerasan bersenjata yang 
telah terungkap, seperti penang- 
kapan terhadap DK yang diduga 
menjadi dalang pencegatan di 
Nafri tahun 2011. 

Untuk mengoptimalkan kiner- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ja polisi di Papua, ia harus bekerja 
profesional. Di sisi lain, ia akan 
mengevaluasi upaya-upaya pene- 
gakan hukum yang telah dila- 
kukan, apakah kemampuan un- 
tuk itu sudah memadai atau perlu 
diperkuat lagi. 

Ada banyak faktor yang perlu 
dimiliki untuk mengungkap dan 
meningkatkan penegakan hu- 
kum, seperti kemampuan detek- 
si, kemampuan penyelidikan il- 
miah, dan upaya paksa. 

”Kita lihat nanti apakah ke- 
mampuan itu sudah cukup di- 
miliki. Kalau kurang memadai 
kita perlu tingkatkan, jadi yang 
pertama itu dulu, apakah ke- 
mampuan cukup atau belum. Ja- 
di tugas diemban dengan pro- 
fesional,” kata Tito. Koordinator 
Jaringan Damai Papua Neles Te- 
bay menyambut positif upa- 
ya-upaya yang akan dilakukan 
Irjen Tito Karnavian. (JOS) 


——GSSEREMONIANM— 


Pameran Pompa Air Grundfos 


'T Grundfos 
Pompa-Indonesia 
menyelenggarakan 
pameran produk-produk 
Pompa Air Rumah Tangga 
Grundfos di Center Atrium 


Mal Taman Anggrek, Jakarta 


Barat (12-16/9). Pameran 

menampilkan repli 
10 meterx 20 meter dilengkapi sistem penyaluran air lengkap, 
yang mendapatkan sertifikat Museum Rekor Dunia Indonesia 
(MURI) sebagai replika rumah dengan sistem instalasi saluran 
air terlengkap. Sertifikat MURI ini adalah penghargaan kedua 
yang diterima PT Grundfos Pompa-Indonesia, setelah pada 2008 
mendapatkan Sertifikat Rekor MURI untuk pemrakarsa dan 
pembuat replika pompa air terbesar, Pameran sendiri bertujuan 
memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada konsumen 
akan fungsi dan cara kerja Pompa Air Rumah Tangga Grundfos, 
memperkuat brand awareness, serta memperkenalkan produk 
baru yang dikembangkan dengan mengikuti perkembangan 
teknologi. Selain melihat produk dan teknologi Grundfos, 
pengunjung dapat berkonsultasi. '/ACAI 


arumah | 


Nexmedia Meluncurkan GOL 


| Saluran Khusus Sepak Bola 


- exmedia, 
| N televisi 
berlang- 
ganan portabel, 
baru saja 
meluncurkan 
GOL saluran 
sepak bola di 
Epicentrum 
Walk (21/9). 
"Saluran 
BR Jfootballtainment 


| ini menghadirkan tayangan 24 jam nonstop pertandingan sepak 


bola terbaik secara lengkap, yaitu Liga Champions, Liga Europa, 
Bundesliga, Major League Soccer (Liga Amerika), dan Arsenal 


| Media. Dilengkapi juga dengan informasi ringan seputar pemain, 
| lifestyle, gol-gol terbaik, dan pemain legendaris. Padalaunehing 


ni, Nexmedia juga mengumumkan kerja sama dengan Indosat 
an Bank Mandiri yaitu program penukaran poin Indosat senyum 
engan diskon berlangganan dan pengguna kartu kredit Mandiri 


! yang dapat menggunakan program cicilan nol persen padasaat 


berlangganan Nexmedia. (#/VTOJ 


Bank BTN-Agung Sedayu Group Tanda Tangani Kerja Sama 
Dukungan Pembiayaan KPR dan KPA BTN 


Agung Sedayu Group 


2. & 
SA NAN PERJANG 
“RAN KPR D, 
ANTARA 
AN NEGAR/ 


5 JENGAN 


| 
PENANP”” 


SEDAYU G 


T Bank Tabungan Negara 
Poso Tbkdan 

Agung Sedayu Group 
menandatangani perjanjian kerja 
sama dukungan pembiayaan KPR 
dan KPA BTN pada proyek-proyek 
perumahan dan apartemen yang 
dikembangkan Agung Sedayu 
Group di seluruh Indonesia (9/8). 
Perjanjian kerja sama tersebut 
merupakan bentuk komitmen 
Bank BTN dalam mendukung 
pembiayaan perumahan untuk 
seluruh masyarakat Indonesia. 
Penandatanganan kerja sama 
tersebut dilaksanakan Direktur 
Mortgage dan Consumer 
Banking Bank BTN Irman 
Alvian Zahiruddin dan Direktur 
Keuangan Agung Sedayu Group 
Markus Kusuma Putra di Kantor 
Agung Sedayu Group. "/VTOJ 


Bank @ BTN 


#RJASAMA 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Warga Jadi 
Agen Perubahan 


Jokowi-Basuki Diminta Tak Terjebak Konflik Partai 


JAKARTA, KOMPAS — Warga pendukung Joko 
Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang tersebar 
merata di Jakarta berpotensi menjadi agen 
perubahan di lingkungannya. Pemimpin baru hanya 
perlu menjaga semua program pembangunan 
berjalan sesuai dengan aturan. 


Pengamat perkotaan Yayat 
Supriyatna, Selasa (25/9), me- 
ngatakan, jika sudah ada keter- 
ikatan batin antara pemimpin 
dan warga, masyarakat akan le- 
bih mudah diajak membangun 
daerahnya. 

Hal senada diungkapkan ar- 
sitek lanskap Nirwono Joga. Ke- 
duanya menegaskan, warga kota 
pasti lebih mengenal lingkungan 
tempat tinggalnya dan bisa di- 
inisiasi ide-ide mereka untuk 
perbaikan kawasan sekitarnya. 

"Warga bisa dibina menjadi 
agen perubahan di wilayah ma- 
sing-masing,” kata Nirwono. 

Dengan memiliki agen-agen 
perubahan di setiap wilayah dan 
memanfaatkan tim ahli, Yayat 
yakin, perubahan dan perbaikan 
di Jakarta akan lebih cepat. "Di 
Jakarta, dengan tingkat pendi- 
dikan warganya tertinggi di Indo- 
ia, banyak orang-orang cer- 
Perubahan bisa dilakukan 
lebih cepat dan praktis." 


Jamin rasa aman 

Guru Besar Sosiologi Univer- 
sitas Airlangga Hotman M Sia- 
haan mengingatkan, ada bebe- 
rapa hal yang wajib dilakukan 


oleh calon pemimpin daerah 
ataupun presiden. 
"Pertama, pemimpin harus 


berkontribusi nyata menjamin 
aman dalam kehidupan se- 
sama manusia. Hal ini bisa men- 
cakup penanggulangan 
an, macet, banjir, dan problem 
lainnya, 

Selain itu, pemimpin juga ha- 
rus bisa mengurangi kesenjangan 
ekonomi warganya dan menye- 
diakan sarana-prasarana pendi- 
dikan serta kesehatan layak. 

Ketiga hal itu adalah masalah 
penting yang wajib didahulukan. 
Tingkat keberhasilan terukur 
langsung dengan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

Tugas-tugas yang mesti dila- 
kukan pemimpin tersebut hanya 
bisa dicapai jika didukung rak- 
yatnya sebagai obyek sa: 
pembangunan. 

Di Jakarta Barat, sedikitnya 
empat kecamatan yang men- 
jadi salah satu penentu utama 
kemenangan Jokowi-Basuki da- 
lam Pilkada DKI lalu, seperti 
diberitakan di Kompas, Senin 
(24/9. Keempat kecamatan ter- 
sebut adalah Kecamatan Ceng- 


kareng, Kalideres, Kebon Jeruk, 
dan Tambora. 


Rumah layak 

Beberapa warga di Tambora, 
seperti Slamet Widodo, yang juga 
Ketua RT 013 RW OI, menga- 
takan, warga kelas ekonomi ba- 
wah seperti mereka memang bu- 
tuh pertolongan, Mereka butuh 
dibantu pengadaan rumah layak. 

Sebenarnya masih segudang 
lagi harapan warga yang tinggal 
di kawasan kumuh, tetapi yang 
terpenting adalah pelayanan pe- 
nanggulangan kebakaran serta 
pembangunan rumah susun (ru- 
sun). Buat mereka, kedua hal itu 
bisa mengubah kawasan kumuh 
menjadi lebih stabil, produktif, 
tertata, dan manusiawi, 

Slamet menyadari dan menye- 
sali, ketika rusun sudah berdiri, 
ternyata yang terjadi kemudian 
muncul kekumuhan baru. “Itu 
mobil-mobil yang parkir di ha- 
laman rusun bukan mobil peng- 
huni, juga sebagian gerobak di 
sana,” ujarnya, 


Tangan besi, tetapi lembut 


Menurut Sulastri (32), peng- 
huni rusun tipe 21 di Blok B 
Nomor 5, Tambora, ketika rusun 
sudah ada, sebenarnya ada atur- 
an untuk menjamin rusun ber: 
fungsi seba 
Fungsi itu antara lain, sebagai 
hunian warga kelas ekonomi ba- 
wah, dijaga kebersihan dan ke- 
rapian rusun, juga berbagai atur- 
an administrasi kependudukan. 
Namun, ia melihat aturan itu 
tidak pernah ditaati karena pe- 
nerapannya tidak pernah disertai 
pengawasan ketat dan penjatuh- 
an sanksi berat. 

Sulastri berharap Jokowi-Ba- 
suki bisa memastikan ada peng- 
jar aturan ditegakkan dan 
benar-benar berjalan. Dengan 
demikian, warga tidak merasa di- 
tinggalkan menghadapi sendiri 


Jakarta itu butuh dipimpin 
seorang gubernur yang berani 
bertangan besi, tetapi sebenarnya 
lembut, bersih, dan mampu me- 
nyejahterakan warganya,” kata 
Ketua RW 007, Kampung Janis, 
Minggus Januari. 


Milik bersama 


Sebelumnya, 
dan Direktur 


Nirwono 
Institut 


Joga 
Studi 


Transportasi — Darmaningtyas 
mengingatkan, banyak fasilitas 
publik di Jakarta yang penggu- 
naannya tumpang tindih atau 
terokupasi kegiatan lain. 

Sebut saja soal trotoar yang 
lebih umum dipakai 
pat mangkal pedagang kaki lima, 
tukang ojek, parkir mobil, hingga 
jadi jalan alternatif pengendara 
sepeda motor, Belum lagi penye- 
robotan jalur bus tr: 

“Penegakan turan biasanya 
hanya hangat di awal, setelah 
itu pembiaran,” kata Darmaning- 
tyas. 

Akibat pembiaran itu, peri: 
tiwa-peristiwa tragis terus ter- 
ulang. Banyak kecelakaan hingga 
orang tewas terlindas bus trans- 
jakarta karena nekat menyerobot 
jalur bus khusus ini. 

"Warga seakan tidak mema- 
Ihnya dan langsung be- 
ada kecelakaan terkait 
dengan bus khusus itu. Kejadian 
ir, Senin (24/9), ketika bus 
transjakarta dihancurkan massa 
karena diduga melindas orang di 
kawasan Senen, Jakarta Pusat,” 
ujar Darmaningtyas. 

Untuk itu, tambah Nirwono, 
mengingat begitu tingginya eks- 
pektasi masyarakat terhadap pe- 
mimpin baru yang dianggap bisa 
membawa perubahan positif, tu- 
gas Jokowi-Basuki adalah meng- 
gugah kembali rasa memiliki 
warga terhadap kota tempat hi- 
dupnya, yaitu Jakarta. Jika ada 
rasa memiliki dan menghormati 
sesama warga, s 
akan berfungsi semestinya dan 
memudahkan kehidupan warga. 

”Namun, Jokowi-Basuki harus 
bisa memenuhi kebutuhan warga 
dulu, yaitu menyec 
portasi publik dan s 
litasnya dengan baik. 


iawali de- 
ngan menata yang ada dan di- 


perbaiki sel Iknya, kemu- 
dian diawasi ketat agar berjalan 
sesuai fungsinya,” kata Nirwono, 


Parpol jangan berpolemik 

Yayat juga mengingatkan, ada- 
nya indikasi partai politik pen- 
dukung Jokowi-Basuki yang 
ingin segera turut campur tangan 
dalam pemerintahan harus di- 
sikapi tegas oleh pasangan Jo- 
kowi-Basuki, 

Yayat juga mengingatkan, ke- 
duanya terpilih karena figur me- 
reka yang memikat hati rakyat, 
bukan s mata nama PDI-P 
atau Gerindra, Karena itu, partai 
politik diminta mawas diri dan 
berhenti berpolemik. 

Bagi Jokowi-Basuki, sikap pro- 
fesional dan keberpihakan kepa- 
da rakyat yang didengungkan se- 
jak masa kampanye harus di- 
pegang sebagai janji yang wajib 
ditepati. (NEL/WIN) 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kepala SMA Negeri 70 Saksono Liliek Susanto (ketiga dari kiri), Kepala SMA Negeri 6 Kadarwati, dan 
Mendiknas Mohammad Nuh saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai tawuran sehari sebelumnya, di SMA Negeri 6, 


Jakarta Selatan, Selasa (25/9). 


KEKERASAN 


Cukup..., Sampai Alawy Saja 


uka mendalam terpancar 
dari mata merah berli- 
nang air mata Tauri Yu- 


sianto (49). Putra kesayangan- 

nya, kebanggaannya, Alawy Yu- 
sianto Putra (15), telah direng- 
gut dari dia oleh keberingasan 

sekelompok remaja lain. 

"Jangan tawuran, Itu yang 
selalu saya pesankan kepada dia. 
Dan dia selalu menjawab, 'Eng- 
gak, Pak, adik enggak tawuran", 
Dia memang ingin belajar dan 
diterima di perguruan tinggi ne- 
geri seperti kakaknya. Makanya, 
ia memilih SMA Negeri 6,” 
Tauri terbata-bata, Senin 
(24/9) malam, di rumah duka. 

Ibarat gajah lawan gajah pe- 
landuk mati di tengah, Alawy 
harus menjadi korban perkela- 
hian jalanan yang sudah lama 
melekat pada SMA Negeri 6 dan 
SMA Negeri 70, Jakarta Selatan. 
Alawy, siswa kelas X, baru men- 
cicipi bangku SMA dan tidak 
tahu-menahu tentang persete- 
ruan yang sudah berlangsung 
menahun itu. 

Tauri menuturkan, Alawy ta- 
hu reputasi SMA Negeri 6 yang 
dipilihnya. Namun, dia tetap 
memilih sekolah itu demi me- 
ngejar cita-citanya. "Mamanya 
khawatir kalau Alawy ikut ta- 
wuran, tetapi dia berjanji tidak 
akan ikut-ikutan. Tetapi, dia s 
karang malah jadi korban, 
sungguh berharap Alawy j 
korban yar 
anak saya 
tutur Tauri 
matanya. 

Alawy memang bukan korban 
pertama. Sepanjang tahun 2012 
sudah ada 18 kasus perkelahian 
di kalangan pelajar di Jabode- 
tabek yang mengakibatkan 
korban luka ataupun tewas. 

Alawy bukan kasus pertama 


ja, jangan ada lagi,” 
ambil mengusap air 


pelajar yang tewas akibat tawur- 
an, Sebelumnya, pada 29 Agus- 
tus, Jasuli (15), siswa SMP Ne- 
geri 6, Jakarta, berlari di lin- 
tasan rel dan tewas tertabrak 
aat terjadi tawuran, 
$ n pada 12 September, 
Dedy Triyuda (17), siswa SMA 
Baskara, Depok, tewas akibat 
lemparan batu di kepala dan lu- 
ka tusuk dalam sebuah tawuran, 

Sering kali pula korbannya 
adalah anak-anak seperti Alawy, 
yang tidak terlibat, bahkan tidak 
tahu apa-apa tentang perkela- 
hian tersebut. Alawy tengah du- 
duk-duduk hendak makan saat 
kelompok remaja, yang diduga 
'a SMA Negeri 70, menye- 
rang mereka. Kepada polisi yang 
duduk di sebelahnya, Tauri ber- 
pesan, "Tolong ya Bu, diusut 
tuntas, Kalau ketemu pelakunya, 
tolong hukum yang berat. Me- 
reka sudah bawa senjata, sudah 
direncanakan juga.” 
Peristirahatan terakhir 

Pada Senin lalu hingga jauh 
malam, kerabat dan te- 
man-teman Alawy, juga tetangga 
sekitar, terus berdatangan mem- 
berikan ucapan belasungkawa. 
Bahkan, puluhan teman Alawy 
terlihat duduk-duduk di sema- 
cam pendapa di taman peru- 
mahan, Mereka memanggil 
tukang nasi goreng dan tukang 
sate padang keliling agar bisa 


mereka masih mengenakan 
olah. Mereka hen- 
dak menemani Alawy hingga ke 
peristirahatan terakhirnya. 

Beberapa bapak berdi 
kelompok dan membahas keja- 
dian itu. Di ujung pembicaraan, 
para bapak itu pun hanya bisa 
prihatin dan menyesalkan keja- 
dian tersebut. 


Jenazah Alawy dibaringkan di 
ruang tamu, di atas dipan besi 
merah. Di sekelilingnya, ibunda 
Alawy, Endang Puji Astuti, be- 
serta beberapa ibu mendaraskan 
doa. Sesekali isak tangis terde- 
ngar di antara lantunan doa. 

Kemarin, keluarga, teman, 
dan kerabat mengantar Alawy 
ke peristirahatan terakhir di pe- 
makaman umum Kampung 
Poncol, Pedurenan, Kecamatan 
Karang Tengah, Kota Tangerang, 
Tauri pun kembali tak bisa me- 
nahan kepedihannya. 

Ta terduduk lemas dan men- 
ciumi foto putranya. Tak kuasa 
menanggung beban berat atas 
kepergian anaknya, Tauri akh 
nya jatuh pingsan. Belum habis 
tanah menutup liang kubur, 
Tauri harus pulang ke rumah- 
nya, 

Turut mengantarkan kepergi- 
an Alawy, Inspektur Jenderal 
Pendidikan Kementerian Pendi- 
dikan dan Kebudayaan Haryono 
Umar, Dia mengatakan, kasus 
kekerasan yang memakan kor- 
ban seharusnya tidak terjadi la- 
gi. Setiap sekolah, terutama se- 
kolah yang rawan tawuran, ha- 
mengampanyekan antikeke- 
an di sekolah masing-masing. 


Tak takut polisi 

Dari pantauan di SMA Negeri 
6 dan SMA Negeri 70, kemarin, 
kedua sekolah tampak sepi ka- 
rena muridnya diliburkan pas- 
wuran. Di SMA Negeri 70, 
jumlah pegawai tampak tetap 
bertugas. Tak terlihat penjagaan 
berlebihan. Gerbang depan ter- 
lihat dijaga dua anggota satpam. 

Sejumlah orang dengan kaus 
bertuliskan reuni alumni terli- 
hat di luar sekolah. Warung-wa- 
rung di sekitar kedua sekolah 
terlihat tetap buka. Sebagian pe- 


dagang menuturkan, mereka 
tetap berdagang karena tidak ta- 
hu bahwa sekolah diliburkan. 

Di SMA Negeri 6 terlihat le- 
bih ramai karena ada jumpa 
pers terkait dengan tawuran 
yang dihadiri Menteri Pendidik- 
an dan Kebudayaan Mohammad 
Nuh, Gubernur DKI Jakarta 
Fauzi Bowo, Komite Sekolah, 
dan kedua kepala sekolah ber- 
tetangga itu. Sejumlah alumnus 
terlihat hadir, 

Kepala SMA Negeri 70 Sak- 
sono Liliek Susanto mengakui, 
swa yang suka tawuran 
itu sudah tidak takut lagi kepada 
polisi. Menurut dia, antisipasi 
dari kepolisian sudah dilakukan, 
tetapi terkadang jumlah polisi 
tidak sebanding dei 
yang tawuran. "Po 
ditakuti. Murid-murid itu tahu 
polisi tidak akan menembak, 
paling juga gas air mata,” ka- 
tanya. 

Ia mengatakan, saat tawuran 
yang menewaskan Alawy, polisi 
di sekitar kedua sekolah cukup 
karena ada demonstrasi di se- 
kitar kompleks sekolah. 

Sementara sejumlah peda- 
gang warung kaki lima di sekitar 
kedua sekolah mengatakan, ta- 
wuran antarsiswa itu memang 
kerap terjadi. Warsi, yang ikut 
suaminya, Ngatiman, jualan di 
depan SMA Negeri 6 sejak 1977 
mengatakan, tawuran dulu juga 
kerap terjadi, tetapi tidak me- 
makai senjata seperti sekarang. 
“Saya tidak tahu senjata mereka 
simpan di mana.” 


(FRO/PIN/RAY) 


Lihat Video Terkait 
"Pemakaman Korban 
Tawuran Pelajar” 

di vod.kompas.com/ 
pemakamanalawy 


TUMOR GANAS 


Menunggu Abi Bangun dari Koma... 


ri Mulyani (39) masih 
| ingat betul pesan terakhir 

anaknya, Israg Abimanyu 
(10), sebelum anak itu akhirnya 
tergolek lemas dalam kondis 
koma lebih dari dua bulan ini 
setelah menjalani operasi peng- 
angkatan tumor otak ganas di 
Rumah Sakit Universitas Kris- 
ten Indonesia, Cawang, Jakarta 
Timur, 

Mata ibu dua anak itu pun 
seketika memerah dan berka- 
ca-kaca saat mengingat pesan 
terakhir Abi, panggilan untuk 
anak sulungnya itu. 

”Nanti Abi masuk ICU lagi? 
Di sana ada Mama, kan?” tutur 
Tri, Selasa (25/9), meniruka 
permintaan Abi sebelum diope- 
rasi tumor otak ganas di RS 
UKI, sekitar bulan Juli lalu. 

Tumor ganas yang menye- 
rang otak Abi itu diketahui pada 
Mei lalu. Mulanya, Abi menge- 
luh kepalanya pusing dan sakit. 
Tak jarang, anak ini memben- 
turkan kepalanya karena sakit 
yang hebat. 

Tri mengira gejala pusing dan 
sakit kepala itu terkait dengan 
operasi usus buntu yang dijalani 
Abi satu bulan sebelumnya. Na- 
mun, diagnosis dokter di RS 
Hermina, Bekasi, menyatakan, 
Abi menderita penyumbatan ca- 
iran di kepala, hydrocephalus. 

Abi pun dirujuk menjalani 
perawatan medis di RS UKT 
yang dianggap memiliki peralat- 
an operasi saraf lengkap. Setelah 
melalui pemeriksaan, diketahui 
di kepala Abi ditemukan tumor 
otak (medulloblastoma). 

Dr Tunggul Marpaung SpBS 
yang menangani Abi mengung- 
kapkan, penyumbatan cairan 
terjadi karena cairan di otak ter- 
sumbat oleh tumor yang ber- 


kembang di dalam kepala Abi. 
Untuk itu, dibutuhkan pena- 
nganan awal dengan pemasang- 
an kateter untuk menyalurkan 
cairan di kepala ke lambuny 
"Setelah menjalani pemeriksaan, 
kami menyarankan orangtua 
Abi agar tumor di kepala Abi 
segera diangkat. Mereka pun 
menyetujui itu,” kata Tunggul. 

Menurut Tunggul, tumor 
otak yang diidap anak-anak dan 
balita semuanya tergolong ga- 
nas, Dari sebagian besar kasus, 
bibit tumor itu ada sejak anak 
dilahirkan. 

Jika tumornya tak diangkat, 
harapan hidup anak itu hanya 
enam bulan. Sementara jika 
dilakukan pengangkatan, harap- 
an hidup bisa mencapai enam 
tahun. 

Hanya saja, setiap operasi 
pengangkatan tumor otak me- 
miliki risiko cukup tinggi. Apa- 
lagi, tumor itu bersarang di ba- 
tang otak, tempat pusat saraf 
manusia. Itu sebabnya, tumor 
yang ada di batang otak Abi ti- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DibiEsw 


dak diangkat. 

Untuk menghilangkan semua 
bibit tumor itu, lanjut Tunggul, 
hanya bisa dilakukan dengan 
terapi pemanasan dan kemote- 
rapi. Namun, karena kondisi Abi 
masih lemah, terapi itu belum 
dapat dilaksanakan. 

”Kami, dari tim dokter di RS 
UKI, terus berupaya agar Abi bi- 
sa segera pulih sehingga bisa se- 
gera menjalani terapi,” ujarnya. 

Tri pun sangat berharap bisa 
mendapatkan kembali Abi da- 
lam kondisi sehat. Abi dikenal 
Tri sebagai anak periang dan ge- 
mar melahap novel-novel pewa- 
yangan karangan Pitoyo Amrih. 
Dari novel-novel itu, Abi meng- 
idolakan Parikesit, seorang raja 
dan juga cucu Arjuna. Saking 
mengaguminya, Abi meminta 
kepada Tri agar adiknya diberi 
nama Parikesit. Adiknya itu, ki- 
ni, berusia delapan bulan, de- 
ngan nama lengkap Parikesit 
Tbni Abdillah. 

Tri, kini, terus berupaya me- 
menuhi seluruh biaya pengobat- 


an yang terus berkejaran de- 
ngan serangkaian perawatan 
medis yang harus dijalani di 
rumah sakit. 
"Sekarang kami lagi ngurus 
surat keterangan tidak mampu 
(SKTM) untuk kedua kalinya. 
Sebab, jatah biaya pengobatan 
Rp125 juta dari SKTM yang 
pertama sudah habis untuk 
operasi dan biaya pengobatan,” 
katanya. 

Tri bersama suaminya, Sudi- 
ro Wiharja (41), bukan datang 
dari keluarga tak mampu, tetapi 
bukan pula keluarga kaya. Su- 
diro bekerja sebagai pegawai sa- 
lah satu perusahaan kontraktor 
swasta dengan penghasilan cu- 
kup. Di perusahaan itu, Sudiro 
juga memperoleh jaminan sosial 
tenaga kerja. Hanya saja, jamin- 
an itu tak mencakup keluarga 
sehingga tak dapat digunakan 
membiayai pengobatan Abi. 

Dengan segala upaya, akhir- 
nya seluruh biaya pengobatan 
Abi ditanggung sendiri oleh Tri 
dan Sudiro. Total sudah Rp 200 
juta yang mereka keluarkan un- 
tuk penyembuhan Abi. Rumah 
mereka di Jambi pun dijual. 

"Sekarang kami tidak punya 
apa-apa lagi. Kami mengontrak 
di dekat Bekasi,” katanya. 

Tri menuturkan, total biaya 
Rp 200 juta itu digunakan un- 
tuk menebus sejumlah obat 
yang tidak ditanggung SKTM 
dan biaya pergi-pulang ke 
rumah sakit. Selebihnya, untuk 
membayar 25 persen total biaya 
perawatan di RS UKI. Sebab, 
SKTM hanya menanggung 75 
persen. Beban 25 persen itu pun 
belum dipenuhi semuanya oleh 
Tri, yakni Rp 26 juta dari se- 
mestinya Rp 35 juta. 

(MADINA NUSRAT) 


PARTISIPASI MASYARAKAT 


Addie MS, Ternyata Pemicu 
”Fokoke Jokowi” 


roses Pemilihan Kepala 
pisa, yang menjadi bar 
, sebentar I: 


di Indor 


berakhir. Komisi Pemilihan Umum DKI Ja- 
karta beberapa hari mendatang akan segera 
menetapkan gubernur dan wakil gubernur ter- 


pilih. Berdasarkan versi hitun 
Joko Widodo-Basuki Tjahaja 


atas pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. 


Yang menarik dari Pilkada 
melek teknologi informasi ini, 
tidaknya calon pemimpin di- 
n di se- 
Bahkan, 


orang yang bias 
artinya bukan 
kalangan politisi, apalagi dari 
tim sukses, ternyata bisa me- 
miliki pengaruh yang lebih 
kuat di media sosial. Contoh 
ini begitu nyata pada pert- 
arungan Foke versus Jokowi. 

Di balik geliat "perang 140 
karakter” di Twitter, ternyata 
orang yang memiliki penga- 
ruh sangat kuat, menurut 
analisis menggunakan 
analytics.topsy.com, justru 
orang di luar lingkaran tim 
sukses calon gubernur yang 
berlaga. 

Slogan "Fokoke Jokowi”, 
misalnya, sangat kuat penga- 
ruhnya dalam perang media 


sosial antara Foke dan Jokowi. 
Jika ditelusuri, slogan "Fokoke Jokowi” itu 
ternyata berasal dari sebuah akun Twitter yang 
bukan dari tim sukses. Lalu, siapakah yang 
pertama kali melontarkan tweet paling ber- 


pengaruh itu? 
Mengejutkan! 


Akun itu ternyata berasal dari salah seorang 


warga DKI Jakarta yang menj 


mpatisan, dia adalah addiems. 
pemilik akun itu adalah Addie MS, konduktor 


kenamaan Indonesia. 


Daerah DKI Ja- 
ometer kota-kota 
lagi akan segera 


g cepat, pasangan 
Purnama unggul 


DKI, pada era 
ternyata layak 


HEYAA 


Addie MS 


Ketika dihubungi Kompas, Memes, penyanyi 
yang juga istri Addie, bers 
komentar, Memes membenarkan hal itu. Na- 
mun, Memes memastikan bahwa suaminya bu- 
kanlah anggota tim kampanye Jokowi. 

”Mas Addie tak terkait tim Jokowi. Tapi, 
gara-gara Mas Addie itu, Jokowi jadi trending 
topic,” kata Memes. 

Terlepas siapa yang pertama kali meramu 
frase Fokoke Jokowi, Addie MS secara 
merupakan orang pertama yang mengirim ki- 


dia memberikan 


tistik 


cauan itu dan memicu dis- 
tribusi sentimen positif Jo- 
kowi hari itu. 

Dari Addie yang memiliki 
267.767 pengikut, kicauan 
itu menyebar seperti virus 
liar. Hampir setengah juta 
orang meneruskan kicauan 
itu yang seolah menjadi 
mantra ajaib, menyegarkan 
ingatan para pemilih sebe- 
lum berangkat ke TPS. 

Addie MS juga membuat 
tagar atau hashtag #joko- 
winners yang sempat men- 
jadi trending topic pada ha- 
ri-H pencoblosan. Addie MS 
mengirim tweet pada 19 
September pagi, "Baru dpt 
kabar, Jokowi akhirnya ber- 
koalisi dgn Foke. Namanya 
Fokoke Jokowi”. 

Preferensi Addie terha- 


dap Jokowi ini sempat dipertanyakan pengikut 
karena dianggap seperti anggota tim sukses. 
Namun, Addie memiliki jawaban tersendiri, 
”Aku simpatisan Jokowi. Ga dibayar. Nurani 
lebih mahal,” katanya. 


Addie di Twitter mengungkapkan alasannya 
mengapa begitu antusias mendukung Jokowi, 


gaku sebagai si- 
Tidak salah lagi, 
tanya. 


"Jakarta tidak bisa diurus oleh sosok yang ti- 
dak menghargai keberagaman/pluralisme. Mari 
bangun Jakarta Baru! #JOKOWINNERS,” ka- 


(AMIR SODIKIN) 


METROPOLITAN 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Korban Narkoba, 70 
Persen Kelompok Pekerja 


Pekerja menjadi kelompok yang 
rentan terhadap penyalahguna- 
an narkoba. Jurnal data Pen- 
cegahan dan Pemberantasan Pe- 
nyalahgunaan dan Peredaran 
Narkoba (P4GN) 2012 menye- 
butkan, ada dua kelompok yang 
memberi kontribusi terbesar 
terhadap jumlah penyalahguna- 
an narkoba, yaitu kelompok pe- 
kerja 70 persen dan pelajar/ma- 
hasiswa 22 persen. "Para peker- 
ja juga cukup potensial untuk 
dijadikan pengedar atau kurir 
narkoba oleh sindikat. Oleh ka- 
rena itu, diperlukan usaha mak- 
simal untuk mencegah terjadi- 
nya penyalahgunaan dan per- 
edaran gelap narkoba di kalang- 
an pekerja,” kata Kepala Badan 
Narkotika Nasional (BNN) 
Gorrys Mere pada penandata- 
nganan nota kesepahaman an- 
tara BNN dan Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
di Jakarta, Selasa (25/9). Penan- 
datanganan nota kesepahaman 
itu dilakukan oleh Gorrys Mere 
serta Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Muhaimin Iskan- 
dar, (LOK) 


Fauzi Berpamitan dengan 
PNS di Jakarta Timur 


Gubernur DKI Jakarta Fauzi 
Bowo berpamitan dengan pega- 
wai negeri sipil (PNS) di ling- 
kungan Pemerintah Kota Jakar- 
ta Timur, Selasa (25/9). Suasana 
haru menyelimuti pertemuan 
antara Foke, sapaan akrab Fauzi 
Bowo, bi para pejabat dan 
staf. "Hari ini, saya pamitan ke- 
pada jajaran Pemkot Jakarta Ti- 
mur, Saya tidak akan pulang 
kampung karena kampung saya 
di sini. Ini bukan perpisahan 
hingga masih banyak kesem- 
patan untuk bertemu. Kalau 
bertemu, jangan lupa sama Bang 
Kumis,” kata Fauzi Bowo, Foke 
mengaku tidak mempermasa- 
lahkan bila pada putaran kedua 
Pilkada DKT Jakarta ada PNS 
yang tidak memilih dirinya. "Sa- 
prodemo- 


krasi sudah saya tunjukkan,” 
ujarnya. Foke juga meminta 
PNS di lingkungan Pemkot Ja- 
karta Timur untuk tidak terpe- 
ngaruh dengan kondisi yang 
ada, "Yang harus dilakukan saat 
ini, menyatukan kembali semua 
kekuatan untuk membangun 
Kota Jakarta," katanya. Fauzi 
menuturkan, banyak kenangan 
manis saat dirinya bekerja sama 
dengan PNS di Jakarta Timur. 
Misalnya, saat membangun Ka- 
nal Timur, Koridor XT bus 
transjakarta, dan penanganan 
banjir. (ANTARA) 


'KOMPAS/LASTI KURNIA 


Sepeda motor kembali diparkir di Jalan Tali Raya, samping Wisma BCA, Kota Bambu Utara, Jakarta, Selasa (25/9). Dinas Perhubungan 


DKI dan Satpol PP berulang kali menertibkan parkir di badan jalan itu, tetapi tampaknya selalu dilanggar. 


Commuterline Ditambah 


Mulai Oktober, 30 KA Tambahan Dioperasikan 


JAKARTA, KOMPAS — PT KAI Commuter 
Jabodetabek akan mengoperasikan 30 kereta 
tambahan dari Jepang mulai Oktober mendatang. 
Pengoperasian itu untuk menambah jumlah kereta 


rel li: 
meningkat. 


Sebanyak 30 kereta seri 6000 
yang telah diterima pada April 
dan Mei itu, menurut Manajer 
Komunikasi Perusahaan PT KAI 
Commuter Jabodetabek (KCJ) 
Eva Chairunisa, saat ini dalam 
proses sertifikasi Kementerian 
Perhubungan. 

"Oktober akan bisa dijalan- 
kan," kata Eva di Jakarta, Selasa 
(25/9). 

Eva mengatakan, ke-30 kereta 
itu telah dilakukan penyempur- 
naan interior dan eksterior. Di- 
rencanakan, dua rangkaian ke- 
reta akan melayani lintas Bogor 
dan Bekasi karena jumlah pe- 
numpangnya paling padat. 

Satu rangkaian kereta lagi di- 
siapkan sebagai cadangan yang 
akan dijalankan bila terjadi gang- 
guan atau kerusakan pada kereta 
lain. "Kalau salah satu ada masa- 
lah, ada penggantinya. Langkah 
antisipasi itu untuk kenyamanan 
penumpang juga,” ujar Eva. 

Pada Senin (24/9), 20 kereta 


rik Commuterline yang konsumennya terus 


bekas yang dibeli dari Jepangtiba 
di Pelabuhan Tanjung Priok, Ja- 
karta. Kereta itu dibawa ke Balai 
Yasa Manggarai untuk dilakukan 
pemeriksaan fisik. 

"Kereta bekas, tetapi masih di- 
op n di Jepang, Bukan be- 
kas yang tak bisa dipakai,” kata 
Eva. 

Kereta yang dibeli dengan har- 
ga sekitar Rp 1 miliar per unit itu 
masih harus menunggu sertifi- 
kasi dari Kementerian Perhu- 
bungan, Direncanakan, 20 kereta 
itu baru dapat dioperasikan awal 
tahun 2013. 

Dengan tambahan 50 unit 
yang diterima tahun ini, jumlah 
kereta kini menjadi 654 unit. 
Tambahan 40 unit akan da- 
tang bulan Oktober, Rencana 
pengadaan sampai dengan tahun 
2019 sebanyak 1440 unit, 

Penambahan kereta dilakukan 
untuk melayani penumpang yang 
terus meningkat. Berdasarkan 
data PT KCJ, jumlah penumpang 


pada tahun 2007-2008 rata-rata 
323.548 orang per hari, Pada ta- 
hun 2009-2010 naik menjadi 
ta-rata 357897 orang per har 
Tahun 2011 hingga kini, jumlah 
penumpang mencapai 401122 
orang per hari, 

Dengan jumlah penumpang 
itu, KRL baru melayani 2 persen 
dari keseluruhan perjalanan di 
Jakarta, Bogor, Depok, Tange- 
rang, dan Bekasi, Penumpang 
KRL diprediksi akan terus me- 
ningkat setiap tahun. 

"Sesuai program pemerintah, 
pada tahun 2019 akan meng- 
angkut 1,2 juta penumpang per 
hari,” kata Es 

Untuk itu, KRL Commuterline 
akan ditambah se 
Pada tahun 2012, 
rencana, akan didatangkan se- 
banyak 90 kereta bekas yang di- 
beli dari Jepang. 

Dengan penambahan kereta, 
berarti akan menambah jumlah 
perjalanan kereta. Saat ini ter- 
catat ada 5831 perjalanan kereta, 
naik dari tahun 2009-2010 se- 
banyak 436 perjalanan, 


Kenaikan tarif 

Sementara itu, kenaikan tiket 
KRL sebesar Rp 2.000 tetap di- 
berlakukan mulai 1 Oktober, Eva 
mengatakan, kenaikan tarif telah 
mengacu Undang-Undang No- 


mor 23 Tahun 2007 tentang Per- 
keretaapian dan Peraturan Men- 
teri Perhubungan Nomor 28 T: 
hun 2012. "Kenaikan tarif di- 
butuhkan untuk meningkatkan 
keandalan yang ujungnya pe- 
ningkatan pelayanan,” katanya. 

Tarif yang berlaku saat ini be- 
lum mencukupi untuk melak- 
sanakan rencana peningkatan 
sarana dan prasarana serta pe- 
ngembangan KRL, Menurut Eva, 
kenaikan tarif antara lain akan 
digunakan untuk menambah pe- 
tugas kebersihan dari 1 orang 
menjadi 2 orang dan petugas k 
amanan dari 2 menjadi 4 orang di 
setiap rangkaian kereta. 

Menurut Dwianto (33), wi 
Serpong pengguna KRL, ker 
an tarif seharusnya tidak lang- 
sung Rp 2000, tetapi Rp 1000, 
Itu pun harus dibarengi dengan 
peningkatan layanan dan penam- 
bahan kereta. Ia mengeluhkan 
beberapa kali terjadi gangguan 
teknis sehingga pelayanan ter- 
ganggu. "Pastikan gangguan itu 
tidak terjadi lagi setelah kenaikan 
tarif," katanya. 

Agung (23), pengguna KRL ju- 
ga, tidak setuju dengan rencana 
kenaikan tarif KRL, Kenaikan itu 
hanya akan menambah beban 
ribuan penumpang KRL yang sc 
lama ini justru telah mengurangi 
beban subsidi BBM. (RWN) 


KELALAIAN 


Sepeda Motor Terbakar 
Saat Isi Bensin di SPBU 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
peda motor terbakar saat sedang 
diisi bensin di Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum 3413420, 
Jalan Raya Kalimalang Cipinang 
Bali, Jatinegara, Jakarta Timur, 
Selasa (25/9) sekitar pukul 08.30. 
Beruntung kejadian itu tidak me- 
nyebabkan dispenser pengisian 
bahan bakar di SPBU tersebut 
ikut terbakar. 

Peristiwa itu terjadi akibat pe- 
ngendara sepeda motor menolak 
mematikan mesin sepeda mo- 
tornya saat sedang mengisi bahan 
bakar. Akibatnya, seketika mun- 
cul api. 

Menurut Juhendri, operator 
yang melayani pengisian bensin 
untuk sepeda motor itu, pengen- 
dara sepeda motor tersebut lang- 
sung melarikan diri setelah me- 
lihat sepeda motornya terbal 

"Malah, dia melempar motor- 
nya begitu saja saat tersambar 
api,” kata Juhendri. 

Kobaran api pada sepeda mo- 
tor itu pun dapat diatasi setelah 
dipadamkan dengan empat ta- 
bung alat pemadam ringan, yang 
masing-masing berbobot 9 kilo- 


gram. Kurang dari 10 menit, ke- 
bakaran pada sepeda motor itu 
dapat tertangani. 

”Api pada motor itu membesar 
saat menyambar bagian jok. 
Mungkin itu karena bahan jok 
dari spons busa yang mudah ter- 
bakar," kata Juhendri. 

Menurut Hamid, petugas ke- 
amanan SPBU lain, dari iden- 
tifikasi awal diketahui bahwa se- 
peda motor itu bermerek Suzuki 
Smash. Nomor polisinya B 6399 
PBC. "Sampai saat ini kami tidak 
tahu pemilik motor tersebut. 
Apalagi pengendaranya langsung 
kabur saat melihat motornya ter- 
bakar,” kata Hamid, 

Kesaksian sejumlah petugas 
operator pengisi bensin di SPBU 
tersebut menyebutkan, pengen- 
dara sepeda motor itu membawa 
kompresor dan selang untuk 
pendingin ruangan (AC). Per- 
alatan itu ditaruh di bagian depan 
sepeda motor. 

Kasus itu ditangani Kepolisian 
Sektor Jatinegara. Dari keterang- 
an beberapa saksi diketahui, di 
sepeda motor itu tidak ditemu- 
kan kunci kontak. (MDN) 


KESEHATAN 


Pengelola Hiburan 
Kurang Peduli AIDS 


JAKARTA, KOMPAS — Para 
pengelola tempat hiburan malam 
di Kecamatan Tamansari, Jakarta 
Barat, terutama di kawasan 
Mangga Besar, kurang peduli ter- 
hadap AIDS. 

Dari 68 tempat hiburan malam 
di sana, hanya lima tempat hi- 
buran malam yang mewajibkan 
para pekerja memeriksa kese- 
hatan, Padahal, saat ini sudah 
ribuan warga DKI terjangkit 
AIDS. 

Hal itu diungkapkan Kepala 
esmas Kecamatan Taman- 
sari Reggy Stevanus, Kepala P 
kesmas Kelurahan Mangga Besar 
Inda Mutiara, serta empat aktivis 
dua lembaga swadaya masyara- 
kat (LSM) yang melakukan 
langkah pencegahan AIDS di 
lingkungan tempat hiburan ma- 
lam, 

Keempat aktivis tersebut ada- 
lah Kurnia dan Tahmat dari Ya- 
yasan Kusuma Buwana serta Ade 
dan Hartono dari Ya- 
yasan Mutiara Maharani 

Menurut para aktivis, sebagian 
pekerja di karaoke, diskotek yang 
menyediakan kamar, panti pijat 
plus, atau salon kecantikan plus 


berpraktik terselubung sebagai 
pekerja seks komersial (PSK). 
Merekalah yang paling rawan 
terserang human immunodefici- 
eney virus (TITV). 

Para pegiat LSM mengingat- 
kan PSK terselubung melalui pa- 
ra pengelola tempat hiburan ma- 
lam. Setiap hari, sejak 2006, pe- 
giat LSM bergilir mengunjungi 
tempat hiburan malam tersebut. 
Kedatangan mereka justru sering 
disambut dingin. 

"Setelah kami diminta me- 
nunggu, datang petugas, bilang, 
"tolong hubungi si A' Setelah 
bertemu si A, si A bilang, 'tolong 
hubungi si B? Begitu seterusnya 
sampai kami jera, Saya bahkan 
pernah dilempar piring. Padahal, 
semua berkas yang dibutuhkan, 
termasuk penjelasan tertulis dari 
Gubernur DKI sendiri selaku Ke- 
Kon Penanggulangan 
DKI, kami bawa,” 
kata Kurnia, Selasa (25/9). 

Meski demikian, kata Reggy 
dan Inda, ada pengelola tempat 
hiburan malam yang mewajibkan 
menunjukkan surat hasil peme- 
riksaan dokter sebelum meng- 
ambil gaji. (WIN) 


TRANSPORTASI PUBLIK 


Ketepatan Waktu Hitungan 


alte metrobus Zimme- 
H rerwog hanya sebuah 
halte kecil di kawasan 


apartemen, sekitar 12 kilometer 
dari pusat kota Berlin, Jerman, 
Desain halte itu sederhana de- 
ngan dilengkapi empat bangku 
besi. Di satu sisi, halte terpam- 
pang peta layanan bus berikut 
jadwal harian, jam, serta menit. 

Jadwal bus dibagi dalam ka- 
tegori Senin-Kamis, Jumat, Sab- 
tu, serta Minggu dan hari libur. 
Lalu disediakan kolom jam yang 
bisa dicocokkan dengan baris 
menit pada kolom hari, Pada 
Minggu dan hari libur, misalnya, 
pada pukul 0700 pagi ada tiga 
bus melintas pada menit 18, 38, 
dan 58. Sementara pada jam 
yang sama, Senin-Kamis, ada 12 
bus melintas, antara lain pada 
menit Ol, 06, LI, dan 16. 

Pada jam dan menit yang di- 
tentukan, metrobus berwarna 
kuning itu benar-benar tiba. 
Tepat waktu. Di beberapa halte 
yang lebih "besar” di pusat kota, 
jadwal bus bahkan dilengkapi 
monitor yang memberi hitung- 
an mundur berapa menit lagi 
bus akan tiba di halte. 

"Jadwal kendaraan umum se- 
lalu bisa diandalkan. Karena itu, 
jika terlambat beberapa menit 
saja, penumpang sudah tergang- 
gu,” tutur Sonia, warga Spanyol, 
yang sudah tiga tahun terakhir 
menetap di Berlin, dalam per- 
bincangan akhir September. 


Intermoda terkoneksi 


Selain tepat waktu, koneksi 
intermoda transportasi juga ber- 
jalan sangat baik. Jaringan 
transportasi publik di Berlin di- 
sokong dengan interkoneksi 
metrobus, trem, kereta 
(8-Bahn), dan kereta bawah ta- 
nah (U-Bahn). 

Sebagai contoh, dari Halte 
Zimmererweg menuju Potsda- 
mer Platz di pusat kota, ma- 
syarakat bisa menggunakan 
metrobus M44 dan berhenti di 
Halte Hermanstrasse yang ter- 
koneksi stasiun S-Bahn dan 
U-Bahn. Dari halte bus, penum- 
pang hanya perlu berjalan kaki 
sekitar 50 meter menuju stasiun 


S-Bahn untuk melanjutkan per- 
jalanan dengan S-Bahn 41 me- 
nuju stasiun Sudkreug, lalu ber- 
pindah ke S-Bahn 2 yang me- 
lintasi Potsdamer Platz, 

Total waktu yang diperlukan 
untuk menempuh jarak sekitar 
12 kilometer itu tak sampai 30 
menit, termasuk jeda berganti 
moda transportasi. Jeda antara 
bus berhenti di halte dan kereta 
tiba di stasiun hanya beberapa 
menit sehingga tidak jarang pe- 
numpang yang turun dari bus 
bisa langsung naik kereta. 

Kendati jumlah penumpang 
angkutan umum padat pada ha- 
ri kerja Senin-Jumat, kondisi 
kendaraan yang nyaman mem- 
buat penumpang tidak merasa 
terganggu. Pengguna sepeda bisa 
leluasa membawa masuk sepeda 
ke kereta dengan tiket khusus, 
begitu pula penumpang yang 
membawa kereta bayi, 

Karena itu, banyak warga 
memilih menggunakan angkut- 
an umum. Tingkat kepemilikan 
kendaraan pribadi juga tidak 
terlalu tinggi. Berdasarkan data 
Pemerintah Provinsi (Bundes- 
land) Berlin, tahun 2011 terda- 
pat 1,3 kendaraan bermotor atau 
1 kendaraan berbanding sekitar 
3 warga jika dibandingkan de- 
ngan populasi Berlin. Sementara 
Jakarta dengan penduduk 9 juta 
jiwa, jumlah kendaraan bermo- 
tor pada 2011 lebih dari 7 juta. 


Tiket tunggal 


Pelayanan metrobus, trem, 
dan U-Bahn ditangani The Ber- 
liner Verkehrsbetriebe (BVG), 
sedangkan S-Bahn dikelola 
S-Bahn Berlin GmbH. 

“Setiap tahun, kami melayani 
sekitar 900 juta penumpang 
bus, trem, dan U-Bahn,” tutur 
Wibke Henning, petugas bagian 
pers BVG, kepada Kompas akhir 
September lalu di Berlin. 

Dengan jumlah itu, artinya 
24 juta penumpang terangkut 
dengan 5.300 perjalanan trem 
per hari, 149 rute bus, serta 
sembilan jalur U-Bahn sepan- 
jang 151,7 kilometer (170 sta- 
siun). Jika ditambah dengan la- 
yanan S-Bahn sebanyak 15 jalur 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Menit dan Terkoneksi 


sepanjang 332 kilometer yang 
melayani 1,3 juta penumpang 
per hari, angkutan umum sudah 
mencakup penduduk Berlin 
yang mencapai 34 juta jiwa. 

Kendati pelayanan moda 
selenggarakan 
perusahaan berbeda, pengguna 
jasa hanya perlu membeli tiket 
tunggal yang diatur tarifnya ber- 
dasarkan zonasi, yakni zona A, 
B, dan C, yang didasari pada 
cakupan jaringan. Zona A me- 
rupakan lingkaran jaringan se- 
kitar pusat kota, zona B men- 
cakup perbatasan kota, dan 
zona C mencakup wilayah be- 
radius lebih kurang 15 kilometer 
dari pusat kota Berlin, hingga 
mencapai kota Potsdam, di 
Provinsi (Bundesland) Branden- 
burg yang berbatasan dengan 
Berlin. 

Tarif tiket ditawarkan sekali 
perjalanan dalam batas waktu 
beberapa jam, harian, mingguan, 
bulanan, bahkan tahunan, Tiket 
sekali jalan zona AB 24 euro 
(euro sekitar Rp 12.000), BC 
(2,80 euro), ABC (3,10 euro). Ti- 
ket mingguan AB (28 euro), BC 
(28,90 euro), dan ABC (34,60 
euro). 

Pengguna tiket zona AB atau- 
pun BC bisa membeli tiket per- 
panjangan untuk zona A atau C. 
Warga bisa membeli tiket di 
mesin otomatis, lalu memyvali- 
dasi di stasiun ataupun di atas 
metrobus. Pemeriksaan tiket ha- 
nya dilakukan berkala. Jika ke- 
tahuan tidak membeli tiket atau 
tidak memyalidasi tiket, penum- 
pang bisa didenda sebesar 40 
4uro. 


Jakarta mencoba 


Menurut Djoko Setijowarno, 
Ketua Forum Perkeretaapian 
pada Masyarakat Transportasi 
Indonesia, Selasa (25/9), DKT 
Jakarta bisa coba menerapkan 
tiket tunggal dengan tahap 
awal menyinergikan tiket bus 
transjakarta dengan kereta api. 
Sistem tiket tunggal akan me- 
mudahkan pergerakan masyara- 
kat, sekaligus membantu meng- 
atur pola hidup masyarakat 
perkotaan. 


"Namun, itu tergantung dari 
Gubernur DKI Jakarta, mau 
mewujudkan atau tidak. Sistem 
teknologi informasi saat ini su- 
dah canggih. Saya yakin, per- 
bankan mau membantu mesin 
tiket karena uang akan masuk 
ke bank,” kata Djoko. 

Namun, hal itu juga harus di- 
dukung penambahan volume 
bus transjakarta dan perjalanan 
kereta rel listrik (KRL). Catatan 
Pusat Informasi Kompas, tahun 
2011, jumlah penumpang ter- 
angkut di 10 koridor bus trans- 
jakarta sekitar 84,5 juta atau 
231500 penumpang per hari. 
Sementara KRL Jabodetabek 
mengangkut 200.000 penum- 
pang per hari, 

"Tapi, untuk menambah vo- 
lume juga ada persoalan jumlah 
kereta yang terbatas, gangguan, 
dan pelintasan kereta sebidang. 
Ini juga harus dibenahi,” tutur 
Djoko. (ANTONY LE) 


KOMPAS/ANTONY LEE 


Pengguna jasa S-Bahn menunggu kereta yang baru memasuki Stasiun Potsdamer Platz di Berlin, 
Jerman, pertengahan September lalu. Transportasi publik yang tepat waktu dan kemudahan 
interkoneksi moda yang baik membuat warga Berlin lebih banyak memilih menggunakan transportasi 
publik ketimbang kendaraan pribadi, 


——SSEREMONTAL— 


Green Bay Pluit Sukses Serah Terima Unit Coastview 
Apartment 


T Kencana Unggul Sukses, 
P selaku pengembang 
Greenbay Pluit 
— Waterfront City Superblock yang 
merupakan anak perusahaan 
dari Agung Podomoro Land Tbk 
(APL), telah menyelenggarakan 
serah terima unit Tower A 
Coastview Apartment secara 
bertahap (22/9). Hal ini 
merupakan bukti komitmen APL 
untuk memberikan yang terbaik 
dengan menyerahterimakan 
unitnya lebih awal empat 
bulan dari yang dijadwalkan. 
Penyerahan unit dapat 
terlaksana berkat kerja sama 
yang baik antara Green Bay 
Pluit dan PT Total Bangun 
Persada sebagai kontraktor 
utama yang didukung oleh para 
subkontraktornya. ?/GPW) 


AN 1! | OTN 


CESEMONY 


man 
Green Bay 


PLUIT 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 27 


'. “p 


ULILAn.. 


- ERU 1 LL 


2 BERHAD14H WAH! & HADIAH LANGSUNG TIS diulang tahun 


voucher Rp 500.000, Rp 100.000, Rp 50.000, Rp10. 000 Carrefour yang ke-14! 


xx 
aITrelOoUIr 4 


ANNIVERSARY 


, 4 belanja lebih t, : 
click & drive Henna Cita path hanya di Carrefour 


Aa Carrefour esa mengantri panjang Lebak Bulus 


22685 MP AWAN 56.250 “« 5.009 
1 71 Tj F, S. 2, . a 1 - Hot Dog DBT 1359 


2 "1 770 


Cabe Merah Keriting 


” 


281699 
KentangGranola 


Selang 


Homnyped Sandal Wanita Guantum Kompor Gas AGC-201DEP 


Harga sudah termasuk diskon Tersedia di Carrefour tertentu 


Tami 


SA amily ay 
P 5 


Bendera UHT Semua Rasa 1L a Ima Minyak Goreng Refill 2L ABC Sambal emua Rasa 340ml 
Maks. 2 kotak/pelanggan/hari M gan/ha Ia ouch/pelanggan/hari Maks. 3 botol/pelanggan/hari 


Rp! Y 

1 potoh 8 
oki Beras Long Grain 10kg oftpack Yellow 250s Sunsilk Shampo & Conditioner 360ml Sol Softener Deterjen 900g 
karung/pelanggan/hari laks. 2 pak/pelangganyhari aks. 2 h Maks. 4 botol/pelanggan/hari Maks. 2 bungkus/pelangganyhari 


SEA 
HUK 3 Peranan 


Tikak berlaku uatukproduk promosi Orso Kaus Kaki Pria Banded 6 Olympia Carrens Lemari 2 Pintu SA Luxury Tempat Sampah 10L 


Tersedia di Carrefour tertentu Tersedia di Carrefour tertentu 


Bangku Lipat Metal Kursi Taman Rotan 
Tersedia di Carrefour tertentu Tersedia di Carrefour tertentu 


pen j Wi carrefour.indonesia 


@carrefour.ID P 


yr. TIDAK BERLAKU Di CARREFOUR EXPRESS & CARREFOUR MARKET 


mrioperkoran @ & 


VARIA OLAHRAGA 


Western Sydney Menanti Michael Ballack 


Klub Liga Australia, Western Sydney Wanderers, mengungkap- 
kan, mereka berharap dapat merekrut mantan kapten tim 
nasional Jerman, Michael Ballack, untuk musim depan. Pelatih 
Western Sydney Wanderers Tony Popovic, Selasa (25/9), mem- 
bantah pemberitaan media lokal Australia mengenai negosiasi 
klubnya dengan pemain berusia 36 tahun itu tidak berh! 
Wanderers bakal menjalani debut di Liga Australia (A-League) 
musim ini. Menurut Popovic, klubnya kini masih terlibat pem- 
bicaraan dengan Ballack, play maker Jepang Shinji Ono, dan 
beberapa pemain lain. Tekanan klub-klub peserta Liga Australia 
untuk merekrut pemain-pemain bintang diperlihatkan Sydney 
FC yang berhasil menggaet mantan bintang Juventus dan 
mantan striker timnas Italia, Alessandro Del Piero. Klub lain- 
nya, Newcastle Jets, juga mendatangkan mantan striker Inggris, 
Emile Heskey. (AP/SAM) 


Liga Basket Putri Digelar Juga di Semarang 


Musim kedua liga basket putri Speedy Women's National Bas- 
ketball League (WNBL) Indonesia 2012-2013 diadakan di enam 
kota mulai November 2012, Keenam kota tersebut adalah 
Bandung, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta. 
WNBL digelar bersamaan dengan Speedy National Basketball 
League (NBL) Indonesia, yang juga digelar di kota-kota terse- 
but minus Semarang. "WNBL perlu digelar di Semarang karena 
pembinaan basket putri di kota itu konsisten. Ada klub Sahabat 
Semarang, tim yang berpotensi menjadi kekuatan besar,” kata 
Agrul Ananda, Komisaris WNBL dan NBL Indonesia, 
(4/9). Pada musim ini, lima tim, yakni Surabaya Fever, To- 
mang Sakti Mighty Bees Jakarta, Sritex Dragons Solo, Sahabat 
Semarang, dan Rajawali-Tunas Mojang Jawa Barat, masing-ma- 
sing akan bertemu tiga kali, tak seperti tahun lalu yang dua 
kali, Panitia juga berupaya menambah satu tim lagi. G/IVV) 


Kejuaraan Golf PGA Ryder Cup 


OTO/CHRIS CANLSON 


Pegolf tim Eropa, Martin Kaymer, menandatangani aneka 
benda milik para penggemarnya di sela-sela kejuaraan golf PGA 
Ryder Cup, Selasa (25/9), di Medinah Country Club, di 
Medinah, Illinois, Amerika Serikat, 


Membeludak, Pendaftar Sukarelawan Piala Dunia 


Tidak ada bayaran bagi par: 
raga besar seperti Piala Dunia 
mengurangi minat pendafta 
Dunia Brasil 2014. Fedi i Sepak Bola Internasional 
(FIFA) menyebutkan, sekitar 130.000 orang mendaftar untuk 
menjadi sukarelawan Piala Dunia 2014. Angka itu tidak hanya 
melewati pendaftar serupa di Piala Dunia Jerman 2006 (48.000 
orang) dan Piala Dunia Afrika Selatan 2010 (70.000 orang), 
tetapi juga menjadi rekor tersendiri. Sebanyak 76 persen dari 
130.000 mendaftar menjadi sukare- 
lawan Piala Konfederasi 2013, ajang pemanasan menjelang 
Piala Dunia 2014, FIFA hanya akan merekrut sekitar 15.000 

karelawan untuk Piala Dunia 2014 dan 7000 untuk Piala 
Konfederasi 2013. Mayoritas calon sukarelawan itu berusia 
16-25 tahun, 52 persen di ' adalah pria, dan hampir 
7.500 orang berasal dari I . (AP/SAM) 


relawan di setiap ajang olah- 
ki demikian, hal itu tidak 


Pra-Olimpiade Musim Dingin 


ARP/KIRIL KUDRYAVTSEV 


Para sukarelawan ambil bagian dalam flash mob yang 
menandai 500 hari sebelum Olimpiade Musim Dingin Sochi 
2014. Flash mob berlangsung di VVTs (All Russian Exhibition 
Centre, dulu dikenal sebagai VDNKh), ruang publik dan 
pameran di Moskwa, Selasa (25/9). Olimpiade ini akan menjadi 
kejuaraan terbesar setelah runtuhnya Uni Soviet. 


PSN dan CCC Ikuti Tour de Brunei 2012 


Dua tim dari dua klub balap sepeda Indonesia bakal bersaing di 
ajang Tour de Brunei 2012, 26-30 September 2012. Tim asal 
Surabaya, Polygon Sweet Nice (PSN), menurunkan lima peba- 
lap muda, yaitu Bambang Suryadi, Jimmy Pranata, Dealton 
Prayogo, Agung Riyanto, dan Christopher Antonius. Sementara 
tim yang bermarkas di Boyolali, Jawa Tengah, Customs Cyeling 
Club (CCC), menurunkan Heksa Priya Prasetya, Maruli Fajar 
Mulia, Hartono Gunawan, Muhamad Nur Fathony, dan Tedy 
Andrian. Tim PSN tidak menargetkan apa pun terhadap kelima 
pebalap yang diturunkan. ”Kami ingin memberi jam terbang 
kepada pebalap muda. Kebetulan di antara pebalap yang kami 
miliki masih minim pengalaman,” ujar Harijanto Tjondro- 
kusumo, Direktur PSN, dalam surat elektroniknya, Selasa 
(25/9). Sementara Maruli mengatakan, rute yang harus dilewati 
kebanyakan lintasan datar, "Harus benar-benar mengerahkan 
kecepatan penuh,” ujar Maruli, GILN) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


Kejuaraan Karate Asia Tenggara 2012 


KOMPAS/YUNIADHI AG 


Karateka Indonesia yang akan berlaga di Kejuaraan Karate Asia Tenggara 2012 berpose setelah acara pelepasan di Jakarta, Selasa (25/9). 
Indonesia mengirimkan 22 karateka, yang merupakan gabungan atlet kadet, yunior, dan senior, untuk berlaga di turnamen yang akan 
berlangsung di Bangkok, Thailand, 28-30 September mendatang, 


Hadi Wihardja, Koordinator 
Cabang Terukur Satlak Prima 


Utama Muda, (25/9), 
mengatakan, Satlak Prima sudah 
mengirimkan surat kepada 28 


pengurus induk cabang olahraga, 
yang cabangnya akan dipentas 

alam SEA Games 2013. 
”Satlak sudah — mengirimkan 
kriteria seleksi yang harus di- 
penuhi PB/PP dalam memilih 
atlet yang akan dimasukkan da- 
lam pelai SEA Games 2013,” 
ujar Hadi. 


lah portofolio dan prestasi 
atlet dalam kejuaraan tunggal 
ataupun multiajang. Setidaknya 
iitu dilihat dari hasil mul- 
n tung- 
bi kurun waktu 2011-2012 ini, 
Mereka di antaranya haruslah 
peraih emas atau perak dalam 
Asian Games 2010, atau peraih 
emas/perak dalam kejuaraan 


tunggal tingkat Asia 2011-2012. 
Para atlet yang terpilih juga 

wajib memenuhi syarat sebagai 

aih cmas SEA Games 2011 dan 


aan tunggal — tingkat 
ASEAN dalam kurun waktu 
2011-2012. Selain itu, mereka 


yang meraih medali Olimpiade 
London 2012 dan kejuaraan du- 
nia bisa masuk dalam pelatnas 
SEA Games, 


Dekati limit kualifikasi 

Selain syarat pres para at- 
let yangakan masuk dalam pelat- 
nas SEA Games 2013 juga harus 
memiliki catatan waktu terbaik 
yang mendekati limit kualifikasi 
A dan B untuk setiap nomor 
dan cabang. Mereka juga mesti 
berkemampuan fisik, kesehatan, 
dan psikologis, sesuai dengan 
standar yang ditetapkan Satlak 
Prima. 

"Dengan begitu, tidak semua 


peraih medali Pekan Olahraga 
Nasional (PON) 2012 lalu bisa 
masuk pelatnas SEA Games 
Myanmar, Mereka harus meme- 


yang akan dikirim ke Myanmar 
adalah para atlet yang benar-be- 
nar pasti merebut emas, "Tidak 
ada lagi atlet yang dikirim dengan 
alasan memberi pengalaman ber- 
tanding” kata Hadi, 


Rakor pelatnas 


Pada Rabu (26/9), Satlak Pri- 
ma Utama dai Muda menggelar 
rsiapan pe- 
mua peng- 
urus induk cabang SEA Games 
Myanmar 2013 diundang, 

Selain membicarakan ketentu- 
an yang harus dipenuhi meng 
ia seleksi, pengurus i 
duk cabang olahraga sekaligus 
bisa menyerahkan jumlah atlet 
yang akan dimasukkan dalam pe- 


lak Prima, Hadi, sudah 
mengirim surat ke induk-induk 
cabang olahraga supaya mereka 
menyiapkan jumlah atlet dulu 
sebelum memasukkan nama-na- 
ma. Untuk nomor individu, jum- 
lahnya maksimal bisa mencapai 


Prima Tetapkan Kriteria 


Tentukan Atlet, Prima Gelar Rakor dengan Pengurus Cabang 


JAKARTA, KOMPAS — Koordinator Cabang 
Terukur Satlak Prima Hadi Wihardja memastikan, 
tidak semua peraih medali PON 2012 akan masuk 
pelatnas SEA Games Myanmar 2013. Akan ada 
kriteria-kriteria seleksi yang harus dipenuhi atlet 
supaya bisa masuk pelatnas. 


Untuk nomor-no- 
1, jumlah maksimal 
150 persen. "Data itu perlu su- 
paya SK pelatnas per 1 Oktober 
2012 bisa terbit," ujar Hadi. 

Young Mardinal, Kepala Bi- 
dang Organ ah PB POD- 
SI, mengatakan, cabang dayung 
sudah siap menggelar pelatnas, 
Sebanyak 90 atlet dari tiga di- 
siplin (dayung,  kayak/kano, 
perahu naga) sudah terpilih. Un- 
tuk perahu naga, ada 26 atlet 
putra dan 26 atlet putri sudah 
terpilih. 
esok (hari ini) kami rapat 
untuk menentukan berapa per: 
sen atlet yang dipelatnaskan,” 
ujar Young Mardinal. 

Sesuai dengan surat yang di- 
kirimkan penyelenggara SEA Ga- 
mes Myanmar 2013 kepada 
KONI dan Satlak Prima, cabang 
yang dipertandingkan tak seba- 
di Indonesia pada tahun 
2011 silam, Nomor yang dimain- 
kan pun tidak sebanyak di SEA 
Games 201 

Terdata sementara, sebanyak 
32 cabang akan dipent: 
cabang akurasi, di antaranya pa- 
nahan, catur, golf, berkuda, se- 
nam, dan menembak. Sementara 
dari cabang terukur, ada renang, 
atletik, dan balap sepeda. (HLN) 


200 persen, 


BRIDGE 


Sulut Tolak 
Perkuat Tim 
Nasional 


MANADO, KOMPAS — Atlet 
bridge nasional asal Sulawesi 
Utara, Henky Lasut dan Eddy 
Manoppo, menolak memperkuat 
tim nasional yang disiapkan ke 
Kejuaraan Dunia Bridge di Den- 
pasar, Bali 2013, menyusul ke- 
ricuhan pertandingan bridge di 
Pekan Olahraga Nasional Riau 
2012. 

Henky menyatakan hal itu di 
Manado, Sulut, akhir pekan lalu, 
sebagai bentuk kekecewaan atas 
pengaturan pertandingan bridge 
di PON yang dinilai di luar ke- 
tentuan baku, Ta menuding per- 
aturan itu dirancang mendadak 
oleh sejumlah oknum pengurus 
Pengurus Besar Gabungan Brid- 
ge Seluruh Indonesia. "Peraturan 
pertandingan mengada-ada dan 
tiba-tiba, sengaja untuk menga- 
caukan konsentrasi kami,” ka- 
tanya, 

Kapten tim Sulut, Nurhami- 
den, juga heran dengan perubah- 
peraturan yang mendadak itu. 
a tidak diberi tahu, tiba-tiba 
sudah kacau,” katanya, 

Ketua KONI Sulut Olly Don- 
dokambey menyebut, perubahan 
peraturan tersebut rekayasa un- 
tuk menjeg: i 
dge Sulut, yang sebelumnya su- 
dah merebut dua emas dari no- 
mor pasangan campuran Bill 
Mondigir/Elvita Lasut dan no- 
mor pasangan putra Henky La- 
sut/Eddy Manoppo. 


Mendadak berubah 

Henky menuturkan, peraturan 
berubah saat Sulut menghadapi 
Jawa Barat di semifinal pada gim 
ketiga, Dua gim pertama yang 
memainkan 16 babak berjalan 
normal, dengan Sulut menang 
gim pert: 19 IMP, lalu disama- 
kan Jabar pada gim kedua de- 
ngan 19 IMP, 

Memasuki gim ketig: 
nentuan, mendadak panitia me- 
nugaskan seorang caddy mela- 
kukan bedding tray di meja per- 
tandingan. Bedding tray tak lain 
wadah tempat penawaran saat 
memulai pertandingan yang ha- 
nya bisa dilakukan pemain. 


Kehadiran petugas bedding 
Iray, menurut Henky, adalah 


bentuk intervensi. "Kami kaget 
ketika pada gim ketiga, panitia 
mengubah peraturan. 
nitia curiga, cukup w 
mengawasi, bukan petugas yang 
terlibat,” katanya. Karena kece- 
Sulut melepas partai semi- 
final dengan kemenangan tim Ja- 
bar. Ketika perebutan medali pe- 
runggu, tim Sulut memberi ke- 
menangan WO kepada Jateng, 

Henky berharap Ketua Umum 
PB Gabsi Dahlan Iskan mem- 
benahi kepengurusan bridge. In- 
don njuara dunia 
bridge tahun depan. Pada 1998, 
tim Indonesia diperkuat Henky 
Lasut/Eddy Manoppo menjadi 
runner-up kejuaraan dunia di 
Rhodes, Yunani. (ZAL) 


Masi Itung 


Lang 
Kompas 21 Septombar 2012 


“Keluarga Besar Impressions Body Care Centre mengucapkan selamat kepada pasangan 
cagub dan cawagub Jokowi-Ahok yang telah memenangkan pilgub DKI berdasarkan hasil 
guick count”, berkat kerja keras dan dukungan segenap golongan masyarakat di Jakarta. 


Semoga menjadi pemimpin yang jujur, bersih dan amanah untuk mencapai cita-cita 
Jakarta baru yang manusiaWi, bebas macet dan Nk aman n dan nyaman serta 


ria . 
Syukuran team relawan Impressions Jakarta, tanggal 20 September 2012, Sore di Bandar Jakarta 


HAN UNTUK INVESTASI 


BALI 


24 Irektar tanah los pantai dengan & Ikm 


lebar pantai/tebing 


Lokasi di Tulamben, Karangasem. dekat 
dengan lokasi tempat reruntuhan kapal 
Liberty (Liberty shipwreck), yang merupakan 
lokasi menyelam terkenal di dunia 

Jarang ada lahan yang cukup luas dalam 


satu kawasan 


Tanah berkontur sangat bagus dengan 


area perbukitan 


“62 (0) 361 738 747 


KOMPAS, RABU, 26 SEPT 


EMBER 2012 


OLAHRAGA 


'GEIPTY IMAGIES/ADAN PRETTY 


Petenis Maria Sharapova (Rusia) meluapkan emosi setelah meraih angka kala berhadapan dengan 
Heather Watson (Inggris) pada hari ketiga turnamen Toray Pan Pacific Terbuka di Ariake Colosseum, 


Tokyo, Jepang, Selasa (25/9). 


Kvitova dan Ivanovic 
Tersingkir Lebih Awal 


Meski Menang, Pemain Unggulan Tampil Mengecewakan 


TOKYO, SELASA — Unggulan keempat Petra 
Kvitova menjadi pemain unggulan atas pertama 
yang tersingkir dalam turnamen tenis Toray Pan 
Pacific Terbuka di Tokyo, Jepang. Turun pada 
putaran kedua, juara Wimbledon 2011 itu kalah dari 
Petra Martic (Kroasia), 4-6, 4-6, Selasa (25/9). 


”Pia memiliki servis hebat dan 
sulit untuk mendesaknya. Dia te- 
rus memaksa saya bertahan dan 
banyak berlari, Sungguh, itu bu- 
kan permainan Dia tampil 
sangat baik hari ini, sangat ag- 
resif,” ujar Kvitova. Kvitova me- 
nyadari servis-servisnya sangat 
buruk dalam pertandingan me- 
lawan Martic itu. 

Tersingkirnya Kvitova meru- 
pakan bagian dari penampilan 
amlah petenis unggulan 
dalam turnamen itu, 

Meski menang dan lolos ke 
putaran ketiga, penampilan ung- 
gulan kedua Maria Sharapova 
(Rusia) mengecewakan kala 
menghadapi petenis kualifikas 
asal Inggris, Heather Watson. 
Sharapova yang menjuarai Pe- 
rancis Terbuka 2012 mengerah- 
kan segenap kemampuannya de- 
mi mengatasi Watson. Sharapova 
menang 6-7, 6-3, 6-4. 

Unggulan ketujuh yang juga 
juara di Roland Garros 2011, Li 
Na (China), harus bertanding tiga 
set untuk menyingkirkan Anas- 


tasia Pavlyuchenkova (Rusia), 
5, 4-6, 6-2, 
a belum 100 persen. Ha- 
nya berusaha tetap s 
meminum obat batuk s g 
dan malam," kata Li Na, yang 
masih batuk itu. 

Unggulan kedelapan Saman- 
tha Stosur (Australia) juga ber- 
tempur tiga set mengatasi Fran- 
cesca Schiavone (Italia), 4-6, 6-2, 
, untuk lolos ke putaran ke- 


Kemenangan terbesar 
Martic yang mencapai putaran 
keempat pada Perancis Terbuka, 
Juni lalu, mengatakan, keme- 
nangan atas Kvitova itu meru- 
pakan kemenangan terbesarnya 
hingga saat ini. "Saya menga- 
lahkan seorang petenis 10 besar 
di Roland Garros tahun ini. Akan 
tetapi, ini kemenangan sangat be- 
Saya sangat gembira dengan 
ndingan itu,” kata Martic, 


peri 

Petenis peringkat ke-72 dunia 
itu sebelumnya bertarung penuh 
perjuangan pada babak pertama. 


Unggulan ke-11 Ana Ivanovic 
(Serbia) juga harus angkat koper 
lebih awal. Juara Perancis Ter- 
buka 2008 dan mantan petenis 
peringkat pertama dunia itu me- 
nyerah kepada Urszula Radwan- 
ska (Polandia) yang non-unggul- 
an, 6-3, 4-6, 2-6. 

Sementara Kaia Kanepi (Es- 

tonia) yang menempati unggulan 
ke-15 tersingkir ditangan pemain 
asi asal AS, Jamie Hamp- 
2-6, 3-6. 
”Saya tidak tahu harus meng- 
harapkan apa hari ini. Semula 
saya tak percaya dapat meme- 
nangi laga ini. Namun, pada set 
kedua, saya tampil lebih agr 
dan hal itu membuahkan h: 
Jadi, saya terus tampil seperti itu. 
Saya sangat gembira memenangi 
pertandingan ini. Ana adalah pe- 
tenis hebat,” kata Radwanska. 

Bagi Hampton, kemenangan 
atas Kanepi adalah kemenangan 
kedua atas petenis berperingkat 
20 besar dunia. Awal tahun ini, 
dia mengalahkan petenis pering- 
kat ke-14 dunia, Jelena Jankovic 
(Serbia). 
Di antara petenis unggulan, 
hanya unggulan pertama Victoria 
Azarenka (Belarus), unggulan ke- 
empat Roberta Vinci (Italia), dan 
unggulan kelima Angeligue Ker- 
ber (Jerman) yang tampil baik. 

Azarenka tanpa banyak kesu- 
litan mengatasi Tamira Pas: 
(Austria), 6-1, 6-1. Vinci menying- 


kirkan Pauline Parmentier (Pe- 
rancis), 6-3, 6-2, Sementara Ker- 
ber mengatasi petenis tuan ru- 
mah Jepang, Ayumi Morita, 6-3, 
6-4. 

Pada putaran ketiga, Azarenka 
berhadapan dengan Vinci, se- 
dangkan Stosur bertemu Domi- 
nika Cibulkova (Slowakia). 

Laga lainnya, Sharapova me- 
lawan Lucie Safarova (Ceko), se- 
dangkan Martic menghadapi Na- 
dia Petrova (Rusia). 

Unggulan kesembilan Marion 
Bartoli (Perancis) berhadapan 
dengan unggulan keenam Sara 
Errani (Italia). 


Pemulihan Nadal 


Dari Madrid, proses pemulih- 
an cedera lutut Rafael Nadal 
(Spanyol) berjalan positif. Man- 
tan petenis putra nomor satu 
dunia itu menegaskan tidak akan 
buru-buru kembali ke turnamen 
sebelum lututnya sembuh total. 

"Saya — berlatih — sebanyak 
mungkin. Saya melakukan apa 
ang mereka perintahl 
aya lakukan 
ini semua berj 
tunya hal adalah saya masih 
membutuhkan waktu,” ujar Na- 
Menurut dia, lutut kirinya 


Cedera itu menyebabkan Na- 

dal absen dari sejumlah turna- 

men sejak Wimbledon 2012. 
(AP/AFP/REU! OK) 


PON 2012 


Bonus dan Uang Saku 
Belum Diterima 


KENDARI, KOMPAS — Atlet, 
tim PON Su- 


1 ggara mengadukan na- 
sib mereka kepada DPRD Sultra, 
Selasa (25/9). Mereka memper- 
tanyakan uang saku pertanding- 
an dan bonus medali seusai ber- 
a di PON Riau 2012 yang hing- 
belum diperolel 

Para atlet dan pelatih dari ber- 
bagai cabang itu ditemui Ketua 
DPRD Sultra Rusman Emba dan 
Komisi IV DPRD yang mem- 
bidangi olahr: Pada PON lalu, 
Sultra mengirimkan kontingen 
yang bertanding di 14 cabang 
dengan hasil tiga emas, dua pe- 
rak, dan dua perunggu. 

Sadikin, pelatih cabang balap 
motor, mengatakan, tiga atlet 
asuhannya belum — menerima 
uang saku pertandingan, ”! 
jikan, setelah tiba di Kendari, 
kami akan menerima uang saku, 
tetapi belum ada juga,” ujarnyz 

Meski sudah dijanji 
atlet mengaku belum tahu be 
an uang saku dan bonus medali 
itu. Dari pengalaman tim PON 
empat tahun lalu, uang saku per- 
tandingan Rp 2,25 juta per atlet. 
Adapun bonus bagi peraih emas 


perseorangan mencapai Rp 70 
juta dan beregu Rp 50 juta. 

Wa Ode Fitri, atlet peraih 
emas dayung PON Riau, menga- 
takan, uang saku seharusnya di- 
berikan sebelum atlet berlaga. Ta 
pun berharap pemerintah segera 
memberikan hak para atlet. "Bu- 
kan hanya uang saku dan bonus, 
melainkan juga apresiasi dengan 
mengangkat mer pegawai 
negeri, mi: 

Selain masa aku dan 
bonus, berbagai keluhan para at- 
let dan pelatih selama mengikuti 
PON juga ditumpahkan. M Had- 
s, pelatih dayung Sultra, menga- 
takan, tim dayung yang berjum- 
lah 59 orang sempat telantar 
saat perjalanan pulang ke Ken- 
dari. 
aat transit di Jakarta dan 
menunggu penerbangan keesok- 
an harinya ke Kendari, mereka 
tidak mendapatkan penginapan. 
"Akibatnya, sebagian terpaksa 
menginap di kantor Badan SAR 
Nasional di Jakarta. Lainnya ti- 
dur di bandarz 

“Setiba di Bandara Kendari, 
atlet yang dijemput bus Peme- 
rintah Provinsi Sultra juga di- 


mintai uang untuk membeli solar 
Rp 5.000 per orang,” ujar pelatih 
dayung lainnya, Ahmad F 

Rusman Emba pun berjanji 
akan segera meminta pertang- 
gungjawaban KONI Sultra serta 
Dinas Pemuda dan Olahraga Sul- 
alah satu pengurus KONI 


Sultra sekaligus anggota Satuan 
Tugas PON Sultra, Saemu Alwi, 
belum bi 


memberikan konfir- 
lah ini. Saemu saat 
mengatakan tengah 
berada di luar kota. 

Di Mataram, Ketua Pelatda 
PON 2012 Nusa Tenggara Barat 
Andy Hadianto, Selasa, menya- 
akan, pelatih yang atletnya me- 
perak, dan perunggu 
sing-masing mendapat bonus 
Rp 60 juta, Rp 40 juta, dan Rp 80 
juta. Bonus itu diterima dalam 
bentuk buku rekening bank. "Ka- 
mi sedang mengurus penyelk 
an administrasinya,” ujar Andy 
i menemui Gubernur NTB 
nul Majdi. 

Di PON 2012, NTB merebut 11 
emas, 5 perak, dan 8 perunggu, 
melampaui target semula 10 
emas, atau jauh dari prestasi PON 
2008 (tiga cemas). (ENG/RUL) 


Zi 


MUNAS PELTI 


Mari Pangestu Siap Majukan Tenis Indonesia 


SEOUL, KOMPAS — Menteri 
Pa ta dan Ekonomi Kreati 


Mar Elka Pangestu, Selasa 
25/9), menyampaikan kes 
nya memimpin PP Pelti s 


induk organisasi tenis di Indo- 
nesil 

"Saya merasa terhormat di- 
nominasikan memimpin PP Pel- 
ka pengurus daerah meminta 
tentu akan berusaha 
memajukan orgar 5 
akan memberikan yang terbaik, 
kata Mari kepada wartawan 
Kompas Andy Riza Hidayat di 
KBRI Seoul, Korea Selatan. 

Menurut Mari, hal yang harus 
dikembangkan kini adalah men- 
cari bibit petenis muda di daerah, 
Indonesia memiliki potensi yang 
dapat digali lebih dalam. 

Lebih jauh Mari berharap, sia- 
pa pun yang memimpin Pelti, 
hendaknya or i itu tidak 
dipakai sebagai ajang politik. Pelti 
sebaiknya menjadi tempat untuk 


membawi 
dunia interi 


nama baik bangsa di 
ional, 


Penuhi banyak kriteria 

Mari yang menggemari tenis 
memang didekati pengurus PP 
Pelti agar mau memimpin Pelti 
dan membangun tenis di Indo- 
nesia. 

Beber kalangan 
Mari memenuhi banya 
yang cocok untuk menjadi ketua 
PP Pelti. Selain suka bermain 
tenis, Mari juga memiliki ke- 
mampuan manajerial yang ba 
Dia mempunyai visi dan memi- 
liki hubungan dekat dengan ba- 
nyak kalangan. Mari akan diaj 
kan sebagai calon ketua dalam 
Musyawarah Nasional  Pelti, 
23-25 November, di Manado, Su- 
lawesi Utara. 

Ketua PP Pelti saat ini, Marti- 
na Widjaja, mengakui, tenis ada- 
lah olahraga yang tidak murah. 
Padahal, bantuan dana dari pe- 


menilai 
ariter 


Mari Elka Pangestu 


merintah untuk tenis jauh dari 
memadai, 

"Selain untuk menyewa Ia- 
pangan, membeli bola, memba- 
yar pelatih, dan sebagainya, para 
pemain pun harus sering kami 
kirim ke turnamen-turnamen di 


luar untuk bisa menaikkan pe- 
ringkat,” kata Martina yang se- 
lama lebih dari 25 tahun berada 
dalam kepengurusan Pelti, ter- 
masuk dua kali menjabat ketua 
umum. 

Untuk mengikuti berbagai tur- 
namen di luar negeri, petenis tak 
mungkin membiayai sendiri atau 
keluarganya. Biayanya lumayan 
sor, Oleh 
s membutuhkan 
pemimpin yang mempunyai ak- 
ses kuat ke sumber-sumber dana 
sehingga tenis kita bi makin 
maju," ujar Martina di Jakarta. 

Meski penjaringan untuk ca- 
lon ketua PP Pelti telah dibuka, 
sejauh ini belum ada yang secara 
mi mencalonkan diri. Bahkan, 
sejumlah pengurus Pelti khawa- 
tir tak ada calon yang siap maju 
sehingga pengurus Pelti harus 
berg a untuk mencari figur 
calon ketua yang akan dimajukan 
dalam munas. (OKI) 


9 


Tangguh Expansion Project - Onshore 
(LNG Plant and Its Associated Facilities) 


bp 


ANNOUNCEMENT OF PREOUALIFICATION FOR 


bpmigas 


BID No. 4420000171 


BP Berau Ltd. invites potential contracting companies or consortiums to participate in the pre-gualification process for Bid 


No, 4420000171. This bid shall refer to Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-VPTK/1/2011, thi 


chain management for Contractor Cooperation Contract BPMIGAS. 


GENERAL SCOPE OF WORK 


BP Berau Ltd, In Its capacity as Operator of Tangguh LNG Plant, Is currently undertaking a significant e 


'e work procedure guideline on supply 


Ion of the existing 


"Tangguh LNG facilty, called The Tangguh Expansion Project, located In Bintuni Bay West Papua, Indonesia. The existing faclity 
consists of 2 x 3.8Mtpa trains of a Liguefled Natural Gas (LNG) plant, with associatad onshore Infrastructure, two offshore platforms, 


pipelines and welis. 


“The Tangguh Expansion Project will include Onshore and Offshore fact 


where the Onshore expansion is proposed to Include: 


an additional 3.8Mtpa LNG train, Onshore Receiving Facilties (ORF), an additional LNG jetty, LNG storage tank, condensate storage 


tank, applicable utiities and flar 


'and permanent worklorce is proposed to ba part of the work scope. 


This pre-gualfcation relates to ihe tender of Front End Engineering Design (FEED) and the Engineering Procurement & Construction 
(EPC) for the Onshore expansion works. The new LNG facilties and associated utilties will be located adjacent to the existing plant 


on the Tangguh site in West Papua. 


This pre-gualfication precedes the tender process which is divided Into two (2) stages: 
Peataga T-To solotI We (2) Onshore LNG PE tonvacto io eracuto FELD vavks In paralel Adelverabl ofihe FEED scope 


will be an EPC prof 


. In addition, marine and onshore infrastructure to support logistics and the increase in the temporary 


posal 
» Stage 2. To select One (1) of he two (2) Onshore LNG FEED coniractors (selected in stage 1) to perform the subseguent Onshore 
EPC contraci, which Includes engineering procurement and construction work and certain support services in Ihe Commissioning, 


Stari-Up, and eariy operating phase 


This pre-gualfication exercise addresses the FEED and EPC contracts. The tender process subseguent to this pre-guallfcation 
exercise will focus on the FEED work but will address reguirements for the EPC contract. Interested parties must be capable of 
performing the LNG Plant and Its associated fadlties FEED and EPC Works, elther individually or in a consortium with others, in full 

-and guidelines which prevall within Indonesia, Interested parties must have experience, 
skilled personnel and other resources available in a timely manner to eficientiy perform the various scopes and phases of Work as 
further explained In the pre-gualification document. Only potential bidders who have passed this pre-guallfcation process shall be 
invited to partioipate in further tender process for FEED and EPC for the LNG Plant and its associated faclties works. 


compllance with the respective laws, regulat 


No SUBJECT 


BID NO. | avauiricaTIoN 


WORK 
CLASSIFICATION 


PROPOSED LOCAL CONTENT 
TARGET (FOR FEED AND 
EPC CONTRACTS) 


. JONSHORE LNG FEED AND EPC. 
CONTRAGT FOR TANGGUH. 
EXPANSION PROJECT 


4420000171| BIG SCALE 


COMPANY 


B.01.04. Onshore 
Production 
Facilities 


350 


AI potential bidders who are Interested In partioipating In this pre-guallfication process must record their Interest by registering and 


mania tis okt netlpora: 
“Application letter to participate 


.. Company shareholder / Consortlum member structure 
. Company Consortium Organization chart 

|. Valid original and copies of applicable business licenses (SIUP/UT) 
Valid original and coples of Certificate of Company's Registration (TDP) 
3. Confirmation letter of bidders' commitment to achieve minimum Local Content regulrement as reguested above, signed over 


stamp Rp. 6000 


“The above documents must be submitted to 


Registration period 


Pregualification document shall be available from 


BP Berau Ltd. Procurement Committee 


Perkantoran Hijau Arkadia, Tower D, 181 Floor 
Jl. TB Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520 


INDONESIA 


24 September — 28 September 2012 (9.00 am to 1.00 pm each day) 


atthe above address 


atthe above address. 


1 October 2012 to 3 October 2012 (9.00 am to 1.00 pm each day) 


The pre-gualfication document wil be provided after payment of Rp.500,000 (Five Hundred Thousands Indonesian Ruplah) and the 
detail bank account will be provided In the invitation letter to bidders. 


Jakarta, 26 September 2012 
BP Berau Ltd. Procurement Committee 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


———SSEREMONTANL— 


Cipaganti Raih Indonesia 
Brand Champion 2012 


NDOX 


Markplus 1 


ight di enam kota besar di Indone: 


ertempat 
di Hotel 
Four Season 


Kuningan, Jakarta, PT 
Cipaganti Citra Graha 
meraih Indonesia 
Brand Champion 2012 
sebagai Best Travel 
Category. Raihan ini 
berdasarkan hasil 
survei Marketeers dan 
a, yakni Jakarta, 


Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Predikat 
di atas memang layak disandang oleh Cipaganti karenaselain 
berdasarkan hasil survey, juga didukung beberapa fakta yaitu 
memiliki kantor cabang dan outlet yang tersebar di kota-kota se- 


Jabotabek dan Bandung Priangan. Lalu, memi 


i varian merek 


terlengkap (Isuzu Elf, Kia Pregio, dan Hyundai HI), beberapa 

kali meraih penghargaan di antaranya Top Brand 2010, S9 Brand 

2010, SSEA 2010, dan BSEA 2010 dari MarkPlus Inc. Cipaganti 

juga tercatat dalam Rekor Muri 2010 untuk kategori Pemakai 
Terbanyak Satu Merk kendaraan. P'/VTOJ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


! 
| 
| 


(Ki- Ka) GM Marketing PT Ts 


(TAMI) Edy J Oekasah, Pre 


Christoforus Ronny. 


Astra Motor Indonesia 
iden Direktur IAMI Te 

Ishikawa, Marketing Director CV IAMI Takeo Shindo, 
dan Sales Planning dan CR Department Head IAMI 


(Isuzu Serahkan Dana 


ertempat 
di booth 


Indonesia 
International 
Motor Show, 
PT Isuzu 
Astra Motor 
Indonesia 
(IAMI) secara 
simbolis 
menyerahkan 
dana 


| pendidikan kepada 12 anak sopir truk Isuzu yang ada di area 


Jakarta dan Jawa Barat (28/9). Ini merupakan program dana 
pendidikan “Pintar Bersama Isuzu” yang memberikan dana 
pendidikan masing-masing Rp 1 juta bagi 50 putra-putri sopir truk 
Isuzu. “Program ini adalah salah satu dari kegiatan Isuzu di bidang 
pendidikan. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini, 
tetapi terus berkelanjutan," ujar VP Director IAMI Budi Santoso. 


| Pyvroj 


Polytron Meluncurkan Dua 
Produk Android Terbaru 


ks 


olytron meluncurkan 
produk ponsel 
terbarunya, yang kali 


ini berbasis Android dengan 
kemampuan yang semakin 
baik. Produk terbaru tersebut 
memiliki dua tipe baru W3430 
dan PW1100S, keduanya berada 
di dalam keluarga Wizard. 
W3430 memiliki layar Super 
AMOLED berukuran 4.3 inci, 
dengan OS Android Ice Cream 


Sandwich versi 4.0.3, dan memori 4 gigabyte. Sementara PW1100S 
merupakan upgrade seri W1350 dengan kemampuan 3G (HSDPA), 
A-GPS, front camera, dan berlayar 8,5 inci. Dengan produk baru 
ini, Marketing Director Polytron Tekno Wibowo menargetkan 
mampu menguasai 10 persen pasar Android di dalam negeri. 
Tekno berharap, pertumbuhan penjualan semester kedua tahun 
ini mengarah ke ponsel pintar dan semakin baik menjelang Natal 
dan Tahun Baru. “Kebutuhan mobilephone dipastikan meningkat 
menjelang hari besar itu,” ujarnya seusai pembukaan display 
Polytron Mobile Phone di Erafone Jakarta (25/9). (#/VTOI 


| Indonesia Power Kembali Raih Juara 
' Pertama Annual Report Award 2011 


(kiri-kanan) Sekretaris Perusahaan Eri Prabowo, Direktur Niaga Antonius 
RTA, Direktur Produksi Mustiko Bawono, Direktur Utama Djoko Hastowo, 
Direktur Keuangan Dewi Srie Wahyunie, dan Kepala Satuan Manajemen 
| Resiko Noesita Indriani, 


ajang Annual Report Award (ARA) 2011 yang diadakan 


P: Indonesia Power kembali meraih juara pertama pada 


Selasa (18/9) malam di Jakarta. Anak usaha PT PLN di 
bidang pembangkitan ini kembali mempertahankan prestasi yang 
sama pada ajang ARA 2010 lalu. Tahun lalu Indonesia Powerjuga 
meraih juara pertama untuk kategori Private Non Keuangan Non 


| Listed. P/VTOI 


OLAHRAGA 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


CATATAN GP2 


Rio Haryanto Perlu 
Pikirkan Pindah Tim 


ebalap andalan Indonesia yang berlaga di ajang GP2, Rio 
Piavaso mengakhiri musim pertamanya dengan hasil 

yang belum memuaskan. Dari 35 pebalap, Rio menempati 
posisi ke-14 di klasemen akhir dengan 38 poin. 

Dari 12 seri yang dijalani, Rio merebut poin di delapan seri 
dan bertangan hampa di empat seri lainnya. Podium juga tidak 
pernah diinjak pebalap yang disponsori PT Pertamina itu. Finis 
terbaiknya adalah di posisi kelima, di Valencia, 22-24 Juni lalu, 


Rio juga pernah merebut posisi terdepan pada babak kuali- 


fikasi di seri Belgia. Namun, ia 


stru mengalami kesulitan 
dengan ban yang baru sehingga memelintir dan posi 


melorot ke urutan ke-22 meskipun masih dapat bangkit, finis 


di posisi sepuluh besar, 


Pengamatan Kompas yang mengikuti perjalanan Rio di be- 
berapa seri GP2 menunjukkan perkembangan adaptasi Rio 
terhadap mobil GP2 cukup baik. Penguasaannya terhadap ken- 
dali mobil dan tombol-tombol pendukung semakin lama se- 
makin optimal sehingga dia mampu bertarung dengan para 
pebalap lain untuk menembus posisi sepuluh besar. 


babak kodiPakasi s 
Pada babak kuali 
lima besar, Kesuli 


, Rio hanya dua kali merebut posi 
Jan pada babak kualifikasi disebabkan oleh 


Namun, ada dua masalah mendasar yang sering menyulitkan 


masalah kecepatan mobil dan kondisi kepadatan lintasan. Rio 
sering kesulitan mencari momen yang tepat untuk memacu 
mobil dan mencapai waktu terbaik. Di sisi lain, mobil Rio 


sering kurang optimal. 
Pada s 
sepuluh besar dari posi 


at balapan, Rio sanggup bersaing untuk menembus 
belasan. Namun, ia sering kesulitan 


bertarung melawan para pebalap papan atas, 


Padahal, teknik dan ke- 
mampuan Rio untuk menya- 
lip di tikungan dan lintasan 
lurus cukup baik. Kondisi itu 
aneh karena mobil yang di- 
gunakan setiap pebalap sama. 

Masalah kecepatan mobil 
terjawab jika melihat kom- 
posisi mekanik yang me- 
nangani mobil Rio di tim 
Carlin. Mekanik yang disedi- 
akan tim Carlin bagi Rio ada- 
lah para mekanik yang baru 
terjun ke GP2. Sementara ba- 
gi Max Chilton, anak dari p 
milik tim Carlin, disediakan 
tim mekanik yang senior. 

Sinyo Haryanto, ayah Rio, 
mengatakan, para mekanik 
baru itu sering coba-coba da- 
lam menyiapkan 
tukaran informas 


stelan mobil. Di s 
dan data antara mekanik baru dan mekanik 


Rio Haryanto 


i lain, tidak ada per- 


senior di tim Carlin. Kondisi itu membuat Rio hampir tidak 


pernah mendapat setelan mobil yang prima, 


tetapi pada kualifikasi Jika Rs tertinggal 1,5 detik darinya," 


kata Sinyo, 


Dengan kondisi yang tidak menguntungkan itu, Rio perlu 
memikirkan opsi untuk pindah tim yang menyediakan mekanik 


berkualitas un 
apa pun tidak 4 


ul. Di balapan mobil, talenta pebalap sebesar 
an berbuah manis jika tidak didukung mobil 


yang andal dan tugas mekanik untuk menyiapkan mobil itu, 
Menurut Sinyo, pihaknya juga mempertimbangkan opsi un- 
tuk pindah tim. Tim Dams dan tim Addax menjadi pilihan 
utama, Namun, Rio dapat bertahan di tim Carlin jika Chilton 
naik ke FI dan Rio dapat menggunakan tim mekanik senior. 


Di tengah 
Senior Sponsot 


smua masalah itu, Rio boleh sedikit lega karena 
hip Manager PT Pertamina Stella Octaviani 


Bustan mengatakan, PT Pertamina tetap berkomitmen untuk 
mendukung Rio di GP2 musim 2018 dan berharap Rio merebut 


hasil terbaik. (CAESAR ALEXEY) 


Pemain Chelsea, Os 


kartu kuning oleh wasit karena aksi diving-nya. 


LIGA INGGRIS 


AP PHOTO/SANG 


r (tengah), ditekel pemain Stoke City, Ryan Shaweross (tengah bawah), pada laga Liga Primer di Stamford Bridge, London, Sabtu (2/9). Oscar diganjar 


Memberantas Kepura-puraan 


Persoalan diving dalam sepak bola selalu memicu 
kontroversi, tergantung dari pihak mana yang 
dirugikan dan bagaimana melihat peristiwanya. Laga 
antara Stoke City dan Chelsea di Liga Primer pekan 
lalu, misalnya, masih menyisakan ketidakpuasan dan 


menyulut kegeraman. 


H nah untuk persiapan 


pertandingan berikutnya. Na- 
mun, apa yang terjadi pada laga 
terakhir masih belum bisa di- 
lupakan, Manajer Stoke City 
Tony Pulis berkeras akan me- 
lanjutkan kampanyenya, mem- 
berantas diving di Liga Primer, 
Ini adalah satu cara untuk 
memberangus pertandingan 
yang penuh kepura-puraan. 
Fakta lain, justru di beberapa 
pemberitaan disebutkan, ben- 
turan antara bek Stoke, Ryan 
Shaweross, dan gelandang Chel- 
sea, Oscar dos Santos, itu me- 
rugikan Chelsea. Akibatnya, Os- 


r jar kartu kuning ken- 
dati Shawcross memenangi pe- 
rebutan bola, Bahwa kalaupun 
Oscar melanggar, wasit Michael 
Oliver telah memberikan sanksi, 
Menurut Pulis, pihak berwe- 
nang di sepak bola tak cukup 
melakukan sesuatu untuk 
menghentikan kepura-puraan di 
Liga Primer, tidak hanya terkait 
kasus ini, Ta pun menghimpun 
dukungan di Kalangan 
untuk Patah $ 


yang e berakhir LO untuk Chelsea 
ini, Pulis merasa menjadi kor- 
ban aksi Oscar yang pura-pura 
jatuh. Ta menyatakan rasa si 
pati kepada Oliver yang h 


mengatasi situasi itu. Tni Ing- 
gris. Kita bermain di (Liga) Ing- 
gris. Kita tidak bermain di Ero- 
pa dan kita tidak bisa diam saja 
melihat orang melupakan dan 
enggan membicarakannya lagi,” 
tutur Pulis. 


Kasus Shelvey 

Kasus lain adalah pada per- 
tandingan antara Liverpool dan 
Manchester United, yang ber- 
akhir 2-1 untuk MU, Jonjo Shel- 
vey diacungi kartu merah ka- 
rena menekel bek MU, Jonny 
Evans, yang langsung ramai di- 
perbincangkan di media sosial 
seperti Twitter, 

Upaya Glen Johnson meng- 
halangi Antonio Valencia berbu- 
ah terjatuhnya Valencia di kotak 
penalti, Banyak yang melihat 
tiadanya kontak badan Johnson 
dan Valencia, tetapi upaya 
menghalangi pemain dari bela- 
kang ini fatal, Lagi-lagi kontro- 
versial 


t Mark Halsey yang me- 
mimpin laga Liverpooi versus 


MU serta-merta dicecar kritik 
"Ini adalah laga besar dan ini 
tentang tekel-menekel. Saya kira 
tekel Jonjo tidak salah. Jika sa- 
lah, tekel Evans juga salah. Ini- 
lah konsistensi yang kami ha- 
rapkan dari wasit,” kata kapten 
Liverpool, Steven Gerrard, se- 
perti dikutip ESPN. 

Sebaliknya Pelatih MU Alex 
Ferguson berargumen, kartu 
merah untuk Shelvey sangat je- 
las. "Aksi Jonjo berbahaya. Ta 
menyalahkan saya, tetapi ia ma- 
sih muda dan ia akan menyadari 
kebodohannya," kata Ferguson. 

Cercaan terhadap Halsey di 
Twitter bahkan melampaui ba- 
tas dan Halsey keberatan de- 
ngan isi twif itu, Satu akun ber- 
nama ajohnwareingl menulis, 
a harap Mark Halsey men- 
derita kanker lagi dan mati”. 
Akun lain, alfejohn259, menulis, 
"Mark Halsey sepatutnya mati 
karena kanker”, Menanggapi hal 
itu, Professional Games Match 
Officials Limited mengumum- 
kan, "PGMO membenci segala 


bentuk penghinaan terhadap 
petugas pertandingan, baik di 
dalam maupun di luar stadion.” 

Belum ada tanggapan dari FA 
mengenai diving atau inkor 
tensi wasit dalam memimpin la- 
ga. Menurut Pulis, aturan dari 
FA tidak konsisten. Insider 
siden yang terlewat oleh off 
selama laga boleh dilihat lagi. 
Akan tetapi, FA tidak menin- 
daklanjuti insiden itu, 

Pulis mencontohkan, Bra- 
nislav Ivanovic mengantukkan 
siku lengannya ke kepala Mi- 
chael Kightly. Itu terjadi bebe- 
rapa hari setelah insiden Andy 
Wilkinson yang menyikut Mario 
Balotelli, Ivanovic tidak dihu- 
kum karena wasit tidak melihat 
dan Wilkinson dihukum karena 
wasit melihat. 

"Ini seperti ada orang 
merampok bank. Karena polisi 
melihatnya, maka perampok di- 
lepas. Kalau polisi tidak meli- 
hatnya, maka perampoknya di- 
tahan. Ini konyol," kata Pulis. 

(AFP/IVV) 


PANAHAN PON 2012 


Belajar dari "Kesuksesan” Jawa Timur 


i PON Riau 2012, Jawa 
mengonversi lebih dari 


tujuh peluang mereka meraih 
medali emas cabang panahan 
menjadi hanya lima emas, tiga 
perak, dan dua perunggu. Raih- 
an itu meleset dari target se- 
mula, yaitu juara umum dengan 
enam emas, 

Divisi ronde nasional, putra 
dan putri, yang semula menjadi 
salah satu andalan harus direla- 
kan kepada tim lain. Di satu s 
ini mencemaskan (bagi Jatim), 
di sisi lain kondisi ini mem- 
perlihatkan perkembangan po- 
sitif bagi panahan Indon: 
Panahan tak lagi menjadi milik 
satu provinsi, Jatim, 

Kini, hampir semua daerah 
peserta memperoleh medali. Ri- 
au, Papua Barat, dan Lampung, 
daerah yang mungkin dalam be- 
berapa kali penyelenggaraan ca- 
bang ini tak pernah berkesem- 
patan unjuk gigi, mampu meng- 
gaet medali. Tim ronde nasional 
putri Riau, bahkan, di luar du- 
gaan mengandaskan Jatim pada 
babak final. Suatu hal yang lang- 
ka dalam beberapa PON sebe- 
lumnya. 


Konsistensi 


Salah satu yang bisa dipelajari 
dari tim Jatim, meski pencapai- 
annya meleset dari target, ada- 
lah kemampuan para pemanah 
mereka untuk tetap menjaga 
konsistensi permainan dan ke- 
tangguhan mental saat mema- 
nah. Lihat saja pertarungan an- 
tara Diananda Choirunnisa, pe- 
manah muda Jatim, dan Rina 
Dewi Puspitasari (eks Jatim 
yang kini memperkuat DKI Ja- 
karta) pada babak semifinal di- 
visi recurve putri 

Atau ketika nanda berta- 
rung dengan Titik Kusumawar- 
dhani, pemanah DI Yogyakarta 
yang memperkuat tim SEA 
Games 2011 dan pra-olimpiade. 

Diananda yang baru beberapa 
tahun terakhir berlatih mampu 
tampil konsisten. Rina dan Ti- 
tik, dengan pengalaman segu- 
dang, tak mampu menandingi 
konsistensi Diananda. Kuncinya: 


“KOMPAS/YUNTADHI AGU! 


Pemanah mengikuti babak kualifikasi nomor recurve perseorangan cabang panahan PON Riau 2012 
di Kompleks Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Rabu (12/9). 


berlatih. Berlatih. Berlatih, dan 
memanah dengan cepat serta 
yakin dengan akurasi hasilnya. 

Beberapa pelatih menga- 
takan, hasil latihan bertahun-ta- 
hun, dengan sistem penilaian 
yang telah mapan, diakui atau 
tidak, membuat tim Jatim men- 
jadi tim unggul. Bakat-bakat ba- 
ru bermunculan dengan ke- 
mampuan menembak yang le- 
bih dibandingkan dengan dae- 
rah lain. 

Hal lain yang patut dicontoh, 
menurut beberapa pelatih, ada- 
lah dukungan pemerintah pro- 
vinsi yang sangat besar bagi pe- 
ngembangan olahraga ini. Hal 
yang bisa disaingi oleh Peme- 
rintah Provinsi Kalimantan Ti- 
mur dan Papua Barat. Dukung- 
an ini yang membuat iklim 
olahraga menjadi sangat hidup. 


Konflik 


Catatan tersendiri diberikan 
para manajer kontingen panah- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


an ketika pertandingan cabang 
ini usai, Hal yang patut 

diingat adalah catatan ofisial 
kontingen Jawa Barat, yaitu, 
pertama, mengenai penghentian 
lomba hanya untuk seremonial 
pembukaan, yang dinilai 
mengganggu ritme bertanding 
atlet. 

Kedua, konflik internal di 
Pengurus Provinsi Perpani Ja- 
tim. Ihwal kepindahan Rina De- 
wi Puspitasari dari Jatim ke 
DKI yang seharusnya kelar ja- 
uh-jauh hari (sebelum SEA Ga- 
mes masalah ini telah mencuat) 
pun belum bisa diselesaikan ke- 
tika partai divisi recurve putri 
akan berjalan. Akibatnya? Laga 
dihentikan setengah hari. Pe- 
nonton bosan. Pemanah ter- 
ganggu mood-nya. Semua terke- 
na dampak. 

Belum lagi usai, kita akan ter- 
heran-heran melihat tiga pema- 
nah SEA Games 2011 asal Bo- 
jonegoro, Jatim, yaitu Ika Yu- 


liana Rochmawati, Erwina Sa- 
fitri, dan I Gusti Nyoman Pu- 
ruhito Praditya Jati, berjualan 
at panahan di sekitar lo- 
kasi pertandingan. Mereka ha- 
nya tersenyum ketika ditanya 
mengapa tidak berlaga membela 
bendera Jatim. 

Boleh jadi, jika alasan tidak 
mengikutsertakan mereka ada- 
lah karena prestasi mereka 
sudah "pantas” untuk level 
internasional, hal itu masih 
bisa diterima. Apalagi Ika, 
yang pernah masuk babak per- 
empat final Olimpiade London 
2012. 

Namun, jika konflik internal 
yang membuat mereka tak bisa 
berlaga di PON, semua harus 
kembali berkaca. Apakah sudah 
benar keputusan ini atau hanya 
dilandasi emosional semata? Ja- 
ngan sampai atlet-atlet potensial 
terkena getahnya karena ego pe- 
latih dan pengurus organisasi. 

(MAHDI MUHAMMAD) 


PANJAT TEBING PON 


Peta Kekuatan Masih Sulit Ditebak... 


anjat tebing terbilang ca- 
Pisa yang masih baru di- 
pertandingkan di ajang 
n Olah Nasional. PON 
Riau 2012 yang baru lewat ada- 
lah PON kedua bagi panjat te- 
bing, 


ah jika pada PON 2012 
ini hasilnya jauh dari perkiraan. 
Jawa Timur, yang begitu men- 
dominasi cabang ini pada PON 
2008, tersungkur ke peringkat 
ketiga perolehan medali panjat 
tebing pada PON 2012 dengan 
hanya dua emas, tiga perak, dan 
tiga perunggu. 

Jawa Tengah yang tampil 
tanpa beban justru memetik ha- 
sil sangat memuaskan dengan 
meraih enam emas, tiga perak, 
dan satu perunggu. Kaltim me- 
nyodok di posisi kedua dengan 
dua emas, empat perak, dan tiga 
perunggu. Juara umum PON 
2012, DKI Jakarta, hanya mam- 
pu meraih satu emas, satu pe- 
rak, dan satu perunggu. 

”Para atlet kami bertanding 
tanpa beban. Kami juga tidak 
membebani atlet dengan tar- 
get-target, yang penting bertan- 
ding sebaik mungkin. Kami cu- 
ma meminta mereka fokus. 
Yang penting main bagus, 
sportif, itu saja” ungkap Tik 
Suryati Azizah, manajer tim 
Jateng. 

Latihan ketat selama hampir 
dua tahun membuahkan hasil 
baik bagi tim Jateng Para pe- 
manjat Jateng memang terlihat 
tampil tenang dan tidak ”ter- 
provokasi” lawan yang meman- 
jat dengan buru-buru. 

Di nomor speed track perse- 
orangan putri, contohnya, Santi 
Wellyanti tampil dengan catatan 
waktu konsisten, yaitu hampir 
selalu di bawah delapan detik. 

Di nomor speed track beregu 
putri, tim Jateng yang terdiri 
dari Susanti Arfiah, Santi Wel- 
Iyanti, dan Defi Rahmiati juga 
tampil tenang dan saling 
mendukung sehingga mampu 
mengalahkan Kaltim di posisi 
kedua dan Jatim di posisi 
ketiga. 

Sementara itu, tim Jatim 
yang semula optimistis bisa 


3 


Kami juga 
membebani atlet 
dengan target-target, 
yang penting 
bertanding sebaik 
mungkin. 
lik Suryati Azizah 


kembali menjadi juara umum di 
cabang ini akhirnya harus 
mengakui keunggulan Jateng 
dan Kaltim. 

"Kalau disebut overconfidence, 
saya rasa enggak juga. Hanya 
kurang beruntung. Di panjat te- 
bing, yang menduduki peringkat 
pertama pada kualifikasi pasti 
akan mendapatkan beban lebih 
berat karena tampil belakang- 
an,” ujar kapten tim putra Ja 
tim, Ronald Novar Mamarim- 
bing, soal prestasi timnya. 

Menurut Ronald, ketika men- 
dengar tepuk tangan dan teriak- 
an-teriakan yang menandakan 
lawan sudah berhasil menyele- 
saikan tugasnya, beban atlet 
akan bertambah. "Itu yang ter- 
jadi dengan tim putra Jatim di 
nomor boulder putra,” katanya, 

Di nomor lain, para pemanjat 
Jatim kerap mencatat hasil ter- 
baik pada babak kualifikasi, te- 
tapi kemudian kalah pada ba- 
bak-babak berikutnya. Hal itu 
mengindikasil bukan hanya 
kesiapan fisik yang harus diper- 
hatikan di panjat tebing, me- 
lainkan juga kesiapan mental. 


Potensi besar 


Meski Jateng mendominasi 
pada PON 2012, sejumlah dae- 
rah lain memperlihatkan poten- 
si besar mereka di cabang ini, 
yaitu Kaltim, Riau, dan Bali. Ke- 
tiga provinsi itu mampu meraih 
satu atau dua emas dari panjat 
tebing. Tak mustahil pada PON 
berikutnya ketiga provinsi itu 


bisa lebih sering berkibar. Ka- 
rena itu, peta kekuatan di panjat 
tebing masih sulit ditebak ka- 

ih terus menggeliat di 
daerah, di Pulau Jawa 
Pulau Jawa, 

Faktanya, cabang panjat te- 
bing termasuk yang mempere- 
butkan banyak medali emas, 
yaitu 14 emas, pada PON 2012. 
Banyaknya medali emas yang 
diperebutkan itu tentu akan 
membuat banyak daerah menyi- 
apkan diri lebih baik sehingga 
besar kemungkinan pada PON 
2016 ada daerah lain yang mam- 
pu mendongkel dominasi Jateng 
pada PON 2012. 

Cabang ini juga memiliki ba- 
nyak penggemar, khususnya di 
lingkungan kampus, sehi: 
dak sulit untuk men 
bit-bibit atlet yang bisa dibina 
serius oleh setiap daerah. 

Sejumlah nama pemanjat te- 
bing pun layak dibina lebih se- 
rius sehingga bisa menjadi atlet 
nasional yang bisa diandalkan 
dalam turnamen berskala regio- 
nal dan internasional. 

Yang jelas, PON 2012 menun- 
jukkan bahwa kita sesungguh- 
nya memiliki banyak atlet ber- 
bakat di cabang ini. Selain na- 
ma-nama atlet yang sudah ber- 
kibar di SEA Games lalu, mun- 
cul juga sejumlah nama baru 
yang tak bisa dipandang enteng, 

Di kelompok putri antara lain 
Wilda dan Fifi Lia Anggraeni 
(Jatim), Santi Wellyanti dan In- 
dahwati (Jateng), Tita Supita 
dan Syarifah (DKI Jakarta), Ma- 
ria P Nasution (Kaltim), dan 
Nadya Putri Virgita (Bali). 

Di kelompok putra antara la- 
in Temi Teli Lasa (Jateng), Sabri 
(Kaltim), Aan Aviansyah (Ja- 
tim), Tonny Mamiri (Jateng), 
Nurmansyah (Jatim), Eka Bayu 
Prabowo (Riau), Amri (Jabar), 
dan Rakmad Afmi Topa (Kal- 
tim). 

Menjadi pekerjaan rumah ba- 
gi para pengurus KONI, Kemen- 
terian Pemuda dan Olahraga, ju- 
ga KOI untuk memperjuangkan 
panjat tebing bisa dipertanding- 
kan setidaknya di pesta olahraga 
regional. (OKI) 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


AGENDA 


Sara Ertani (ITA) vs Johanna Larsson 


Roberta Vinci (ITA) vs Pauline 


Jankovic (SRB) 6-2, 7:5 Jarkko Nieminen (FIN) vs Yuichi Sugita — Hiroki Moriya (JPN) vs Robin Haase 


(SWE) 63, 7-6 (7/1) Parmentier (ERA) 6-3, 6-1 Caroline Wozniacki (DEN) vs Daniela — pny 6-1: Sugita mundur (NED) 226, 7-6 8/69, 63 

TENIS Nadia Patrova (RUS) vs Simona Halap Maria Sharapova (RUS) vs Heather Dominika Cibulkova (SVK) vs Zheng Jie — Hantuchova (SVK) 7-6 (7/3), 6-1 M TN 

(ROM) 7-6 (1/0), 6-0 Watson (GBR) 6-7 (7/9), 6-3, 6:4 (GAN) 620, 63 DudiSela SR es Marsa.Chiudinel 
TURNAMEN WTAPAN PACIFIC OPEN” Li Na (CHN) vs Anastasia Urszula Radwanska (POL) vs Ana Victoria Azarenka (BLR) vs Tamira TURNAMEN ATP THAILAND OPEN SUI) 6-4, 6-4 SEPAK BOLA 

Pavlyuchenkova (RUS) 7-5, 4-6, 6-2 Ivanovic (SRB) 3-6, 6-4, 6-2 Paszek (AUT) 6-1, 6-1 Fernando Verdasco (ESP) vs Tatsuma Ito LIGA SPANYOL 
Selasa (25/9) Marion Bartoli (FRA) vs Julia Goerges Jamie Hampton (USA) vs Kala Kanepi Lucie Safarova (CZE) vs Klara Takambabakoatana ”—————” Ta babak aer JPN) 316, 6-0, 6-2 
Babak kedua (GER) 6-2, 7-5 (EST) 5-7, 6-2, 63 Zakopalova (CZE)j Zakopalova mundur.) S#asa,Dabakperama oo” ——————————— 
Petra Martic (CRO) vs Petra Kvitova ”— Angeligue Kerber (GER) vs Ayumi Morita Samantha Stosur (AUS) vs Francesca — karena cedera Viktor Troicki (SRB) vs Sergiy Donald Young (USA) vs Lu Yen-Hsun Rao Vallecano 0 - 2 Real Madrid 
(C2) 6-4, 6-4 (UPN) 6-3, 6-4 Schiavone (ITA) 4-6, 6-2, 7-5 Aanieszka Radwanska (POL) vs Jelena ”— Stakhovsky (UKR) 6-7 (4/7),7:5,6:3—— (TPE) 5:7, 6-2, 7-5 Deportivo La Coruna 0 - 2 Sevilla 


Trofi Piala Dunia 


ARP/VANDERUEI ALMBIDA 


Trofi Piala Dunia Sepak Bola 2014 dibawa ke Brasil, negara tuan rumah, dari kantor pusat FIFA di Swiss oleh Cafu, mantan pemain tim 
nasional Brasil. Trofi dipajang di Barra Shopping Center, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (25/9). 


Pemanasan Pas Rooney 


Wenger Turunkan Stok Pemain Muda Melawan Coventry 


MANCHESTER, SELASA — Sudah sebulan striker 
Manchester United, Wayne Rooney, absen karena 
cedera. Pelatih Sir Alex Ferguson menyatakan, Roo- 
ney hampir pulih dan bisa tampil pekan ini, Duel 
Piala Liga lawan Newcastle United di Old Trafford, 
Rabu (26/9), pemanasan pas bagi Rooney meski 


cadangan, 


Rooney menderita cedera pa- 
ha saat menghadapi Fulham di 
Old Trafford, sebulan lalu, se- 
telah bertabrakan dengan striker 
Hugo Rodallega. Setelah istirahat 
sebulan, striker berusia 26 tahun 
itu siap tampil lagi, pekan ini. 

"Dia tidak lama lagi (bisa tam- 
pil)" kata Ferguson kepada war- 
tawan, Selasa. "Dia banyak ber- 
latih, dan berlatih keras.” 

Duel melawan Newcastle Uni- 
ted pada putaran ketiga Piala 
Liga, Rabu ini, menjadi pema- 
nasan yang baginya sebe- 
jika dinilai siap dan fit 100 
persen—tampil menghadapi Tot- 
tenham Hotpsur di Liga Inggris, 
Sabtu mendatang. 

Ferguson belum memastikan 
apakah Rooney bisa tampil, Rabu 
ini, atau tidak. Pelatih Skotlandia 
berusia 70 tahun itu hanya me- 
mastikan gelandang Darren Flet- 


cher, yang absen hampir 10 bulan 
karena keluhan kronis di perut, 
bakal tampil lawan Newcastle. 

Fletcher sudah turun sebagai 
pemain cadangan saat Manches- 
ter United (MU) memukul Ga- 
latasaray, 1-0, di Liga Champions, 
pekan lalu. "Dia (Fletcher) pasti 
akan tampil melawan Newcastle. 
Itu laga yang sempurna bagi 
kata Ferguson. "Setelah itu, kami 
akan menghadapi Tottenham 
dan dia mungkin bisa tampil lagi, 
tergantung bagaimana penampil- 
annya Rabu ini?” 

Ferguson memastikan kondisi 
Fletcher sudah pulih berkat ke- 
disiplinannya menjaga diri, ter- 
masuk dalam diet makanan. 

Pemain lainnya, Ashley Young, 
masih cedera lutut dan diperkira- 
kan baru sembuh Oktober men- 
datang. Untuk Piala Liga, Fergu- 
son biasa memberikan kesem- 


n kepada pemain-pemain la- 
pis kedua atau yang tidak turun 
pada laga sebelumnya. 

Bek Alexander Buttner, gelan- 
dang Anderson, dan Tom Cle- 
verley kemungkinan akan ditu- 
runkan Ferguson. Ketiganya ma- 
suk bangku cadangan ketika MU 
memukul Liverpool, 2-1, di Liga 
Inggris, Minggu lalu, tetapi tidak 
mencicipi pertandingan. 

Tim kuat Newcastle 

Sebaliknya, Newcastle diper- 
kirakan bakal turun dengan tim 
kuat mereka, Fabricio Coloccini 
dan Cheick Tiote kemungkinan 
tampil starter: Pemain lain 
perti Shola Ameobi, Dar 
dan Sylvain Marveaux 
dimainkan. "The Magpies”—ji 
lukan Newcastle— tidak pernah 
memetik kemenangan di Old 
Trafford sejak 1972. 

Pelatih Newcastle Alan Par- 
dew sadar betul timnya meng- 
hadapi laga berat di Old Trafford 
meski tim tuan rumah tampil 
dengan pemain lapis kedua. 
Kiper Tim Krul tidak akan turun. 
Pardew akan memilih kiper ve- 
teran Steve Harper atau Rob El- 
liot, yang tampil di Liga Europa 
melawan Maritimo, pekan lalu. 

Laga MU versus Newscatle itu 


merupakan duel paling menarik 
di antara enam laga putaran ke- 
tiga Piala Liga, Rabu ini. Lagalain 
juga mempertemukan tim-tim 
Liga Primer, seperti (ucens Park 
Rangers vs Reading dan West 
Bromwich Albion vs Liverpool. 

Klub-klub Liga Primer lainnya 
juga bakal tampil, seperti Arsenal 
menjamu Coventry City, Totten- 
ham Hotspur bertandang ke Car- 
lisle United, dan Norwich City 
menjamu Doncaster Rovers. 

Putaran ketiga Piala Liga yang 
juga bergulir, Rabu dini hari WTB 
tadi, juga disebut "Piala Capital 
One” terkait sponsor perusahaan 
keuangan di ajang ini. Tujuh klub 
yang berlaga di kompetisi Eropa 
(Arsenal, Chelsea, Liverpool, 
Manchester City, Manchester 
United, Newcastle United, dan 
Tottenham Hotspur) langsung 
tampil pada putaran ketiga. 

Saat menjamu Coventry City, 
Rabu ini, Pelatih Arsenal Arsene 
Wenger kemungkinan menurun- 
kan para pemain muda, salah 
satunya gelandang Nico Yennaris 
(49 tahun). Ia bergabung dengan 
Arsenal sejak usia 7 melalui aka- 
demi klub itu. Yennaris men- 
jalani debut Liga Primer saat 
Arsenal menjamu MU dan kalah 
1-2, (AFP/REUTERS/BBC/SAM) 


LIGA SPANYOL 


”Mudah-mudahan Mourinho Senang” 


MADRID, SELASA — Tak ada 
yang menohok bagi para pemain 
bintang, profesional, dan bergaji 
tinggi selain saat komitmen me- 
reka diragukan. Satu pekan lebih 
sejak kalah O-l di Sevilla, pemain 
Real Madrid merasakan tampar- 
an itu dari Pelatih Jose Mourinho 
dan kini mulai membuktikan ko- 
mitmen itu lewat kemenangan 
2-0 atas Rayo Vallecano di Mad- 
id, Senin (24/9) atau Selasa dini 
hari WIB. 

Striker Karim Benzema, yang 
sebelumnya mandul di ajang liga, 
membuka kemenangan Madrid 
dengan gol menit ke-13. Menit 
ke-70, Cristiano Ronaldo yang 
pernah mengaku sedih di klub- 
nya menggandakan kemenangan 
menjadi 2-0 lewat titik penalti. 

Ini kemenangan kedua Madrid 
dari lima penampilan awal liga. 
Meski baru awal dan masih terus 
berproses, catatan ini mence- 
ngangkan. Tim polesan Mourin- 
ho itu sementara harus puas di 
peringkat ketujuh dengan nilai 
tujuh, terpaut delapan poin di 
bawah pemuncak klasemen, Bar- 
celona, yang selalu menang da- 
lam lima laga. 

Catatan buruk itu akibat dua 
kekalahan mereka, 1-2 di Getafe 
dan 0-1 di Sevilla. Dua kekalahan 
hingga laga keempat lalu itu sama 
dengan angka kekalahan Madrid 
musim lalu, situasi yang mem- 
buat Mourinho meragukan ko- 
mitmen pemainnya. 

Itu sebabnya, kemenangan 2-0 
atas Rayo pada laga yang mundur 
sehari dari jadwal semula akibat 


AEP/PIERRE PHILIPPE MARCOL 


Bintang Real Madrid asal Portugal, Cristiano Ronaldo (kiri), menghindari kiper Rayo Vallecano, 
Ruben Martinez, pada laga Liga Spanyol antara Rayo Vallecano dan Real Madrid, Senin (24/9), 


di Madrid. 


sabotase jaringan listrik stadion 
sangat penting artinya bagi Mad- 
rid. "Yang terpenting, kami me- 
nang dengan sangat sulit di la- 
pangan. Mudah-mudahan pela- 
tih senang atas apa yang kami 
lakukan,” kata Angel Di Maria, 
gelandang Madrid, pengumpan 
gol Benzema. 

Mourinho boleh jadi senang. Ta 
juga memainkan bek Sergio Ra- 
mos yang diparkir cadangan ke- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tika Madrid memukul Manches- 
ter City 3-2, di Liga Champions, 
Namun, ia terlihat belum puas. 

”Tim adalah satu tim (malam 
ini), tetapi kami masih bisa tam- 
pil lebih bagus,” ujar Mourinho. 
”Selama rentang waktu panjang 
musim lalu, kami selalu men- 
capai target dan melibas tim-tim 
lawan, Namun, kini kami tidak 
bermain bagus. Kami tidak punya 
rasa percaya diri.” 


Koreksi itu masukan berharga 
bagi pemain Madrid. Persaingan 
ke depan kian keras. Pada hari 
yang sama, Senin, Sevilla me- 
nekuk Deportivo La Coruna, 2-0, 
lewat gol Alvaro Negredo dan 
Ivan Rakitic. Tak seperti Madrid, 
mereka belum terkalahkan dan 
kini di urutan keempat klasemen, 
empat poin di atas Madrid. 
(AP/REUTERS/ 
FOOTBALLESPANA/SAM) 


LIGA ITALIA 


Beban AC Milan Tampil di San Siro 


MILAN, SELASA — Bertan- 
ding di Stadion San Siro, Milan, 
tiba-tiba menjadi tambahan be- 
ban bagi AC Milan saat melawan 
Cagliari, Rabu (26/9), di Liga Ita- 
lia. AC Milan bukan hanya akan 
menghadapi Cagliari, tim tanpa 
stadion, melainkan juga melawan 
nasib sial yang membuat mereka 
tidak pernah menang di kandang 
sendiri sejak awal musim ini. 

Di San Siro, Milan kalah O-1 
dari Sampdoria dan Atalanta di 
Serie A. Di Liga Champions, Mi- 
lan ditahan Anderlecht, 0-0. 

"Kami harus membuyarkan 
kutukan San Siro sejak awal mu- 
sim ini. Kami harus menang atas 
Cagliari dan bangkit menuju po- 
sisi yang pantas kami dapatkan. 
Saya sangat tenang menghadapi 
tekanan ini,” kata Massimiliano 
Allegri, Pelatih AC Milan, Selasa, 
di Milan, 

Allegri sedang dalam posisi su- 
lit karena terus dicecar setelah 
timnya kalah 1-2 dari Udinese. 
Dari empat laga, AC Milan hanya 
menang sekali dan kalah tiga kali 
sehingga terlempar di urutan 
ke-15 klasemen. 

Setelah Zlatan Ibrahimovic 
dan Thiago Silva dijual untuk 
menyeimbangkan neraca ke- 
uangan tim, lini depan Milan 
terasa sangat tumpul. Bari 
pertahanan pun tidak solid se- 
hingga Milan hanya mampu 
mencetak empat gol dan kema- 
sukan lima gol. 

Namun, Allegri mengatakan, 
timnya banyak belajar dari ke- 
kalahan saat melawan Udinese. 
Kini, Milan sedang berkembang 
menjadi tim yang lebih solid 
meskipun sebagian pemainnya 
bukan pemain kelas satu. 

Di barisan depan, Allegri 
mengandalkan Stephan Fl Shaa- 
rawy dan Giampaolo Pazzini un- 
tuk  menggedor pertahanan 
Cagliari. Shaarawy mempertun- 


5 


Kami harus 
membuyarkan kutukan 
San Siro sejak awal 
musim ini. 


Massimiliano Allegri 


jukkan kebolehannya menjebol 
gawang Udinese dengan ten- 
dangan jarak jauh yang keras. 

"Saya gembira dapat mencetak 

gol pertama bagi Milan, tetapi 
tidak akan berhenti di sini 
. Kami harus lebih berkon- 
sentrasi saat menghadapi Cag- 
liari di kandang agar dapat me- 
rebut kemenangan pertama di 
sana," kata Shaarawy. 
Sayang, ketajaman Shaarawy 
dan Pazzini tidak akan didukung 
oleh permainan agresif Cristian 
Zapata dan Kevin-Prince Boa- 
teng, Keduanya mi terkena 
sanksi larangan bermain karena 
mendapat kartu merah. 

Di sisi lain, AC Milan juga 
didera cedera sehingga empat pe- 
main mereka tidak dapat tampil 
saat melawan Cagliari. Keempat 
pemain itu adalah Robinho, Ale- 
xandre Pato, Daniele Bonera, dan 
Mathieu Flamini, 

Sementara itu, Cagliari juga 
sedang dirundung masalah ps 
kologis. Federasi Sepak Bola Ita- 
lia (FIGC) menghukum mereka 
dengan kekalahan 0-3 dari AS 
Roma karena Stadion Is Arena 
yang baru selesai dibangun di- 
nyatakan belum layak untuk 
menggelar pertandingan Serie A. 


Massimo Cellino, Presiden 
Cagliari, menyatakan protes atas 
keputusan itu, Fokus tim juga 
belum banyak beralih dari ma- 
salah itu. 

Secara statistik, Cagliari baru 
mencetak dua gol dan kemasuk- 
an empat gol dari tiga pertan- 
dingan jika sanksi FIGC tidak 
dihitung. Dua gol itu dicetak Al- 
bin Ekdal yang menjadi gelan- 
dang dan Marco Sau yang me- 
rupakan pemain pengganti. 


Napoli vs Lazio 

Pertarungan yang lebih ketat 
bakal terjadi di Stadion Sao Paolo 
saat Napoli menjamu Lazio, Ra- 
bu. Napoli yang berada di posisi 
kedua klasemen berusaha keras 
untuk memenangi pertandingan 
ini agar dapat menipiskan jarak 
atau merebut posisi puncak dari 
Juventus. 

Pelatih Napoli Walter Maz- 
zarri mengatakan, timnya akan 
berusaha tampil agresif untuk 
menekan pertahanan Lazio guna 
merebut kemenangan. Keme- 
nangan akan menjaga posisi Na- 
poli di papan atas dan, jika Ju- 
ventus kalah dari Fiorentina, 
akan membuat Napoli melaju ke 
puncak klasemen. 

Ambisi Mazzarri didukung se- 
makin produktifnya para pemain 
depan dan gelandang dalam 
mencetak gol. Dari empat laga, 
Napoli mencetak delapan gol dan 
baru kemasukan dua gol. 

Christian Maggio, Edinson Ca- 
vani, dan Marek Hamsik sangat 
diharapkan Mazzarri dapat ber- 
main taktis saat melawan Lazio. 

Sebaliknya Pelatih Lazio Vladi- 
mir Petkovic juga berjanji timnya 
akan bermain menyerang dan 
berusaha mengalahkan Napoli. 
Pertandingan diperkirakan ber- 
langsung seru karena kedua tim 
memiliki banyak keunggulan. 

(AP/REUTERS/ESPN/ECA) 


KEUNTUNGAN LEBIH BERSAMA 
HP LASERJET SUPER PROMO 


Periode : September - Oktober 2012 


DAPATKAN BERBAGAI HADIAH MENARIK 


UNTUK SETIAP PEMBELIAN HP LASERJET TIPE TERTENTU 


HP LaserJet Pro P1102 


1m: 


GRATIS HP GRATIS HP International GRATIS HP 

Power Bank Power Adaptor Exclusive Jacket 

Setiap Pembelian: Setiap Pembelian: Setiap Pembelian: 

“HP LaserJet M1132 “ HP LaserJet P1102 “ HP Laserjet CP1025 

“HP Laserjet M1212NF “ HP LaserJet P1102W “ HP LaserJet CP1S25N 

» HP LaserJet M1536DNF « HP LaserJet Pro 200 Color 
M25IN 

Syarat & Ketentuan : 


1, Hanya berlaku untuk produk tipe HP LaserJet diatas yang telah ditempel sticker promo 
2. Proses klaim menggunakan SMS ke 9333. Baca keterangan klaim lebih lanjut di dalam box 
3. Untuk keterangan promo lebih lanjut, hubungi :021-7806878 

4. Berlaku selama persediaan masih ada 


KUNJUNGI: LAYANAN PURNA JUAL: KLIK: 
HPStore dan Dealerterdekat — 9800-111-2111 (bebas pulsa) Dwwwtoeoid NP ehanyatpuntukku 
08.00 -17.00 WIB (B3 mwwfacebook.com/hpindonesia 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


YUDIANTO HINUPURWADI 
Simfoni Wayang 


pa bisa orkes simfoni dimainkan se- 
akan gending Jawa untuk mengiringi 
lakon wayang? Pertanyaan itu mun- 


simfoni bisa memainkan 
gending Jawa. 
Wahyu Sri Makutharama 


cul saat konduktor Jakarta Philharmonic 
Orchestra, Yudianto Hinupurwadi (58), ber- 
cerita di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

”Bisa saja, justru inilah tantangannya. 
Saya harus menerjemahkan gending Jawa di 
lakon Wahyu Sri Makutharama," kata Yudi 
yangakan menjadi pengarah musik bersama 
Ki Joko Suprayitno sebagai penata musik 
dan komposer serta Jose Rizal Manua sela- 
ku sutradara. 

Pria kelahiran Yogyakarta yang juga pe- 
main alat musik tiup obo ini yakin orkes 


bertutur tentang Begawan 
Kesowosidi, 

Kresna, titisan Dewa Wisnu 
dan pemelihara dunia, yang 
menitiskan makna Wahyu 
Sri Makutharama ke 
calon pemimpin terpilih, 
yakni Arjuna. 

Arjuna diharapkan me- 
nguasai Hastinapura, tetapi 
dengan bekal kepemimpinan seperti di- 
gambarkan dalam hastabrata atau memiliki 


jelmaan Sri 


Tok 


Lontar di Teater Jakarta, Taman Ismail 
Marzuki, 24 November 2012. (HAR) 


MARUSYA NAINGGOLAN 
Menjadi seperti Awan 


delapan sifat alam, dari air erada di antara teman-teman dan dekat itu. 
hingga matahari. B 


”Lakon ini muncul kare- 


piano, Marusya Nainggolan dengan berse- — Tentang perkembangan musik dalam negeri, 
mangat menerima permintaan memainkan — menurut Marusya, masyarakat kurang menghargai 


na langkanya pemimpin ki- 
ta yang punya sifat has- 
tabrata,” katanya. 

Seperti apa Yudi akan 
menerjemahkan orkes sim- 
foni dengan rasa gending 
Jawa itu, kita tunggu per- 
tunjukan yang digagas 
penggiat musik Neneng Ra- 
hardja bersama Yayasan 


beberapa lagu, 


Jakarta, pekan lalu, 


Kompas. 


AISHWARYA RAI 


Duta 


anak-anak. Mereka 


yakin bisa melakukanny 
dan keprih: 


The Pink Panther 2 (2009). 


N IMAGES /ANDREAS RENT 


Tu 
nan setiap ibu serta hai 
anak-anak kita,” ungkap Aishwarya 


HIW/AIDS 


A tunjuk sebagai Duta HIV/AIDS oleh Per- 


ktris Bollywood, Aishwarya Rai (38), di- 


serikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu misi 
yang diembannya adalah membantu 
menghentikan penyebaran virus HIV 
kepada anak-anak dan mempromosikan 
akses untuk mendapat pengobatan 
antiretroviral, 


Aishwarya yang baru melahirkan anak per- 
tama pada November 2011 akan bekerja de- 
ngan Badan PBB untuk Masalah AIDS 
(UNAIDS). Salah satunya untuk advol 
program mengu 
HIV kepada anak-anak dan membuat 
para ibu tetap hidup. 
”Saya akan menyebarkan isu kesehatan, 
terutama yang berhubungan dengan wanita dan 
slalu menjadi priorita: 
aktor Abhishek Bachchan ini. 
Untuk tugasnya yang baru itu, ia yakin bisa melakukannya 

dengan baik. "Sebagai ibu yang baru mempunyai anak, saya 
ni terkait dengan kegembiraan 


Sebagai Duta FITV/ATDS, dia akan fokus di 22 negara, terma- 
suk India dengan 90 persen infeksi baru FTV pada anak-anak, 
Negara lain yang bakal menjadi perhatian Aishwarya di anta- 
ranya adalah yang berlokasi di kawasan Sub- 


Komposer dan pianis itu memainkan dua lagu 
ciptaannya dalam acara pelepasan Duta Besar RI 
untuk Italia, Malta, dan Siprus August Parengkuan 
dan istri, Sonya, di rumah Irawati Batangtaris, 


Perempuan kelahiran Bogor, 24 Agustus, itu 
memainkan ”Kau” dan "Awan”. “Kau' itu lagu 
untuk sahabat. Kita harus memberi kes 
kepada sahabat karena kita mengasihi 
Marusya. Ia berteman lama dengan August, 
mantan Pelaksana Flarian Pemimpin Redaksi 


pemusik yang belajar sungguh-sungguh. Meski 
begitu, dia pantang patah. "Aku masih mengajar 
dan membuat komposisi.” (NMP) 


Tentang "Awan?, dia mengatakan, lagu itu 
diciptakan setelah peristiwa bom Bali per- 
tama, Kejadian itu membuat dia marah karena 
korbannya orang tak berdosa, Pada Marusya 
yang belajar musik hingga ke Australia, kema- 
rahan itu menghasilkan komposisi musik. 
"Setelah bom Bali, suasana seperti men- 
dung. Biarpun begitu, awan tetap memberi 
kesejukan. Kita harus seperti awan, mem- 
beri kesejukan, memberi air sejuk,” tutur 
mantan Direktur Gedung Kesenian Jakarta 


KOMPAS /NINUK MARDIANA PAMBUDY: 


angi penyebaran virus 


ya,” ungkap istri 


pan yang baik untuk 
ng bermain dalam film 


ahara, Afrika. 
(REUTER, 


YOUR PRIVATE SEAT TO THE BEST VIEW IN PENANG, MALAYSIA 


Terletak di plot terakhir dalam Ovayside, 
ANDAMAN seri adalah kondominium 
mewah tepi laut yang berdiri di lahan yang 
terbentang seluas 8.5 hektar, Tim arsitek 
kami dengan cermat mensejajarkan setiap 
tower agar 75K unitnya — memiliki 
pemandangan lepas ke arah laut, marina 
Straits Ouay, waterpark, atau pesisir pantai 
ke arah Gurney Drive. 


“Seri Tanjung Pinang adalah rancangan 
hunian tepi laut kelas dunia terbesar di 
Penang, Malaysia 


@ Freehold kondominium terletak di 8.5 hektar 
tanah tepi laut, 283 hektar taman, 
1,82 hektar waterpark dan clubhouse- elit 
Takan bagi penghuninya 
» Seri Tai Pinang 
KN cry "jung # Andaman menawarkan servis dan finishing 
arie standar hotel bintang 5 


“Hotel ERO 
2. #Hanya berjarak beberapa menit dari 


Straits Ouay, retail mal, sekolah internasional 
dan rumah sakit 


Tanjung 


EA @ Penang adalah satu dari Top 10 kota yang 

Lepas layak ditinggali di Asia: dan George Town 

& dianugerahkan status “Worid Heritage Site" 
oleh UNESCO 


www.guaysideresort.com 


PELUNCURAN PERDANA DI INDONESIA 
Sabtu & Minggu | 29 & 30 Sept 20121 10.00 - 19.00 
Krakatau Room, Grand Hyatt Hotel, Jakarta 
Jalan M.H, Thamrin Kav 28-30, Jakarta, Indonesia 


UNDANGAN SEMINAR GRATIS 

29 Sept 2012 | 11.30 dan 15.30 

30 Sept2012 | 15.30 

8 hal yang harus anda ketahui tentang 
Penang dan Aspek Legalitas Pembelian 
UANG MUKA RINGAN Properti di Malaysia 
DEPOSIT MULAI HANYA 5 DAN DISKON MENARIK 


Marketing agent: 
021 5696 7679 


AN 


PRIME ONE 


Untuk keterangan lebih lanjut: 
Jimmy 6281281550516 
Agus 62857 1558 1001 
Paul 62818 08917669 
Steven — 628989880123 


»k SERI TANJUNG PINANG 


PENANG - MALAYSIA 


Diwepar 5 END Pengety Wurwngl in Bh CBN) OK. BAN IAMON OLI CEM/I/TON » NUN A4 MAN AN/SN TNO AKUN (UTARA ROWONARN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PAJAK HADIAH DITANGGUNG BNI 


Slip gaji membawa keberuntungan 


Lebih Prudent, Lebih Menguntungkan 


Untuk menjaga prinsip kehati-hatian namun tetap 
memberikan nilai lebih kepada nasabah, BNI menjadi 
salah satu bank pertama yang menjalankan peraturan 
Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran dengan 
Menggunakan Kartu (APMK) tahun 2012 tentang 
pengajuan aplikasi kartu kredit dengan melampirkan 
copy slip gaji atau bukti penghasilan 


Dodit W. Probojakti selaku General Manager BNI Cards 
Business menjelaskan "Dengan ketentuan ini, BNI 
membantu nasabah menyesuaikan batas kredit 
dengan kemampuan finansialnya sehingga mengurangi 
resiko nasabah untuk berbelanja lebih besar pasak 
daripada tiang, Tak hanya itu, BNI juga kerap melakukan 
edukasi berbelanja bijak agar kehadiran Kartu Kredit BNI 
tidak hanya praktis dan membantu transaksi sehari-hari 
melainkan juga lebih menguntungkan dengan berbagai 
promo menarik” 


Appiy/Update & Win 


Kepada nasabah yang mengajukan aplikasi baru 
Kartu Kredit BNI dengan copy bukti penghasilan atau 
nasabah pemegang Kartu Kredit BNI yang memperbaharui 
data dengan menyertakan copy bukti penghasilan, 
BNI memberikan kesempatan memenangkan hadiah 
bulanan 1 Daihatsu Terios dan 3 Honda Scoopy dengan 
program “Apply/Update & Win”. Yang lebih menarik 
lagi, pajak hadiah program ini ditanggung oleh BNI. 


Hadiah ini diperuntukkan untuk aplikasi yang diajukan 
dan disetujui serta nasabah yang memperbaharui 
data dengan melengkapi copy slip gaji atau bukti 
penghasilan selama periode Agustus hingga tanggal 
31 Desember 2012 


SRUTI RESPATI 
”Karapan Sapi” 


ski hanya bermodal latihan be atu jam, penam- 
pilan bareng pesinden Sruti Respati (32) dan Emerald- 
BEX menuai tepuk tangan hadirin pada acara Solo City 
012, Sabtu (22/9), di Solo. 

Dalam acara ini, Sruti tampil tiga nomor bersama Emerald, 
kelompok fusion yang berjaya pada 1980-an. "Cublak-cublak 
Suweng”, "Pura Dewa”, dan "Karapan Sapi” dibawakan Sruti dan 
Emerald. 

”Karapan Sapi” adalah nomor instru- 
mental yang mengantarkan Emerald me- 
raih penghargaan Silver Grand Priz 
lam ajang World Final Band Explosion di 
Tokyo tahun 1989. Emerald kini ber- 
anggotakan Iwang Noorsaid (keyboard), 
Roedyanto (bas), Morgan Sigarlaki (gi- 
tar), dan Yandi Andaputra (drum). 

”Sruti telah membuat lagu ini leng- 
kap,” kata Roedyanto, 

Iwang bahkan merasa seperti di awang-awang saat mendengar 
Sruti melantunkan ”Karapan Sapi”. 
dalam lagu ini, Syair yang berarti tepuk tangan, « 
berpesta, berjoget, dan adu kekuatan itu merupakan t 
atas musik yang didengarnya, 

”Kami belum pernah bertemu. Saya hanya dikirimi musik 
Emerald lewat e-mail, lalu saya interpretasikan. Kami Teralan 
bareng satu jam ketika Emerald tiba di Solo. 
terhormat bisa tampil bareng Emerald yang legend 
Sruti balik memuji. (EKD 


KOMPAS /SRI KEJEKI 


Daihatsu Terios 


3 


(honda scoopy 


per bule 


per bulan 


Dodit menjelaskan, bukti penghasilan tidak hanya 
berupa copy slip gaji tetapi termasuk juga dokumen 
informasi penghasilan seperti surat setoran pajak (SPT) 
atau bukti dokumen lain yang menunjukkan penghasilan. 
Bukti dokumen lain sebaiknya didukung oleh fotokopi 
mutasi rekening atas nama pribadi atau kas perusahaan 
(bagi calon pemegang kartu dengan profesi pengusaha/ 
professional). 


Perbaharui Data Anda 


Jika Anda sudah menjadi nasabah BNI, Anda juga bisa 
mengikuti program ini hanya dengan memperbaharui 
data dengan menyertakan copy slip gaji atau bukti 
penghasilan terkininya selama periode program 


Dengan perbaruan data yang melampirkan copy slip gaji 
atau bukti penghasilan, nasabah dapat menyesuaikan 
credit limit yang didapat serta dapat menerima 
informasi terkini mengenai kartu kredit atau 
program-program promosi yang menguntungkan 
untuk berbelanja dengan lebih praktis dan hemat 
ujar Dodit 


Program promosi berhadiah ini juga berlaku untuk 
nasabah yang membuka kembali Kartu Kredit BNI 
dengan kurun waktu minimal satu tahun dari saat 
penutupan kartu 


Jadi, kirimkan segera pengajuan aplikasi Kartu Kredit 
BNI dengan menyertakan copy slip gaji atau bukti 
penghasilan Anda atau kirimkan data penghasilan 
terbaru Anda dengan informasi nomor Kartu Kredit 
BNI melalui fax ke (021) 5729342 untuk kesempatan 
mendapatkan 1 Daihatsu Terios atau 3 Honda Scoopy 
setiap bulannya. 


ea "2 
ee BEN BAN Ba SS BNI 


$ Pertanian Palawija: 
Tak Ada Lagi Cerita 
Gagal Panen 

HAL 41 


Industri Rumahan: 
Kopi ”Ireng” Muria, Bertahan 


dari Gempuran Kopi Saset 
HAL 36 


«Ah 
KOMPAS | ras, 20 SEPTEMBER 2012 


TEROPONG 


TNI dan Heli Serang Apache AH-64D 


Di arena Pameran 
Kedirgantaraan Singapura 
(Singapore Airshow) 
Februari 2012 silam, 
Menteri Pertahanan 
Purnomo Yusgiantoro 
sempat berkeliling arena 
bersama sejumlah pejabat 
TNI AD. Salah satu dari 
berpuluh pesawat dan 
helikopter yang mendapat 
perhatian khusus Menhan 
adalah helikopter serang 
Apache buatan Boeing. 


33 


RAY 


F-16 menembakkan rudal Maverick. 


Maverick Persenjatai F-16 RI 


aat itu, Menteri clain menjual heli serang Apache, AS juga diberitakan akan 
Pertahanan (Menh- S 
an) mengatakan, 


Indonesia berminat 


melengkapi F-16C/D bekas yang dijualnya kepada RT 
dengan rudal udara-ke-darat serta perlengkapan lain untuk 
mendukung armada jet tempur ini. Berbeda dengan penjual: 


membeli heli yang 
sudah punya reputasi combat proven 
atau teruji di medan tempur', seperti 
Perang Teluk 1991, Invasi AS ke Irak 
(2003) dan Afganistan, Pada Februari 
itu pula Wamenhan Sjafrie Sjam- 
soeddin juga mengumumkan ren- 
cana pembelian Apache (Antara, 
12. 

etelah sekitar tujuh bulan berlalu, 
berita tentang pembelian Apache 
muncul kembali pekan silam saat 
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clin- 


KOMPAS/NINOK LERSONO 


Apache AH-64D Longbow milik Angkatan Darat Singapura di tengah keramaian Singapore Airshow 2012. 


takan penentangannya terhadap 
penjualan ini. Misalnya saja dari East 
Timor Action Network (ETAN) yang 


duksi, dan penyerahan dimulai dari 
pabrik MeDonnell Douglas di Mesa, 
California, tahun 1984, tahun ketika 


APACHE AH-64 


Apache yang tidak disebutkan harganya, rudal untuk F-16 ini 
bernilai 25 juta dollar AS (Reuters/Jakarta Post, 27/8/2012). 

Rudal yang dimaksud adalah AGM-65K2 Maverick (sebanyak 
18) dan rudal latih (captive air training, sebanyak 36) serta rudal 
latih perawatan. Selain itu, juga masih ada suku cadang, per- 
lengkapan uji, dan pelatihan personel. Sebagaimana untuk 
Apache, Pemerintah AS telah memberi tahu Kongres untuk 
maksud penjualan ini. 

Maverick yang dibuat oleh pabrik Raytheon Co ini merupakan 
rudal serang presisi yang dioperasikan oleh kekuatan udara, laut, 
dan marinir di lebih dar . Rudal yangtahun ini tepat 40 
tahun dioperasikan disertifikasi untuk lebih dari 25 jenis pe- 
sawat, termasuk di dalamnya helikopter dan pesawat tempur, 


@ Terbang perdana: 30 September 2 YA 

1975 juga pesawat serang dan patroli. 

Situs Raytheon (30/8/2012) menyebut pihaknya telah mem- 
produksi lebih dari 69000 rudal, dan lebih dari 6000 telah 
digunakan di medan tempur, dengan tingkat kena ran (kill 
rate) sebesar 98 persen. Sasaran yang dituju oleh rudal ini 
beraneka ragam, dari kendaraan lapi m pertahanan 


ton berkunjung ke Indonesia. Saat 
bertemu dengan Menlu RI Marty 
Natalegawa, Menlu AS menyampai- 
kan, penjualan delapan heli Apache 
Longbow AH-64D dimaksudkan un- 
tuk memperkuat hubungan keaman- 


melalui situsnya (wwwetan.org) 
khawatir bahwa heli serang ini akan 
digunakan TNI untuk mendukung 
operasi-operasi di Papua dan mem- 
perburuk konflik (30/3/2012). 


Apache Longbow 


Hughes Helicopters menjadi bagian 
MeDonnell Douglas, yang menyusul 
restrukturisasi industri pertahanan 
AS lalu menjadi bagian dari Boeing. 

Sebagai heli tempur, Apache di- 
lengkapi dengan peralatan penetap- 


# Garis tengah rotor: 48 kaki (se- 
kitar 15 meter) 

4 Panjang: 48 kaki 2 inci 

€ Tinggi: 15 kaki 3 inci 

# Ketinggian terbang maksimal: 
21.000 kaki (sekitar 6.500 m) 


an antara AS dan Indonesia (Reu- an sasaran dan penglihatan canggih 4 Sa an AN dalan udara, kapal, angkutan darat, hingga fasilitas penyimpanan bahan 
ted Press, 20/9). Saat mengumumkan rencana guna meningkatkan kemampuannya $ Wadan P0 Kurban GE bakar, 

pakatan 1 's pembelian, Wamenhan menyatakan, sebagai alat pendukung serangan da- berdaya 1.900 HP Konfigurasi Maverick AGM-65 didasarkan pada tiga pencari 

kuat kemitraan komprehensif kita hal itu dilakukan untuk memenuhi rat. Peralatan dimaksud dikenal de- —# Kecepatan tertinggi: 192 MPH (televisi, inframerah, dan laser) serta hulu ledak yang terdiri dari 

dan membantu meningkatkan ke- kebutuhan Indonesia dan bukan me- ngan nama Target Acguisition and (307 km/jam) dua macam. Ta dilengkapi dengan perangkat lunak yang me- 


amanan di kawasan,” kata Clinton. Designation Sight/Pilot Night Vision 
i Sensor (TADS/PNVS). 

Lalu untuk mengurangi ongkos 
operasi dan perawatan, s untuk 
menyederhanakan logistik, Apache 


&@ Meriam: Hughes Chain Gun 
30-mm dengan 1,200 peluru 

# Roket: Empat pod untuk ma- 
sing-masing 18 roket 70 mm 

# Senjata antilapis baja: 16 rudal 
Hellfire 


rupakan inisiatif AS. Sebagaimana 

Dari politik keamanan, pe- tank Leopard 2 yang segera dibeli 
merintahan Presiden Barack Obama dari Jerman, di lingkungan ASEAN 
tampak berusaha mendorong pe- har ngapura yang mengopera- 
ningkatan hubungan pertahanan de- sikan Apache Longbow yan 


mungkinkan rudal digunakan kapan saja terhadap sasaran yang 
disebut di atas, Sistem pengarahnya disebut punya ketelitian 
hingga satu meter, Ini disebut bisa mengurangi kemungkinan 
terjadinya kerusakan kolateral saat digunakan untuk operasi 
dukungan udara jarak dekat (close air support/CAS) di per- 


ngan Indonesi y dengan ber- — rupakan versi paling canggih dari menggunakan mesin T700 yang juga kotaan. 
alihnya fokus perhatian dari pepe- ini. digunakan oleh heli serbaguna Si- Sumber: Boeing, The Diracton Karena setiap kali ditambah dengan teknologi baru, khususnya 
rangan lama di Irak dan Afganistan —— Dari sejak awal, Apache memang  korsky UH-60 Black Hawk dan sau- AA, 1 untuk sistem pen saran dan sistem pengarahnya, meski 


Of Modern Military Weapons 


ke wilayah Asia-Pasifik. Hal ini telah telah memperlihatkan tanda-tanda 
diperlihatkan dengan ditingkatkan- sukses, Tahun 1983, Hughes He 
nyakerja sama militer dengan sekutu — copters Inc, yang lalu berubah jadi 
isionalnya, seperti Filipina dan” MeDonnell Douglas Helicopter Sys- 
tems, memenangi Medali Collier 

an heli Apache menyusul yang bergengsi untuk desain heli 
kesepakatan penjualan dua lusin jet yang diharapkan bisa lolos dari me- Dari versi AH-64A, AS terus me- 
tempur bekas F-16 di mana Indo- dan tempur berat ir ngembangkan heli yang sangat lincah 
nesia harus mengeluarkan 750 juta Prototipe Apache, seperti dikutip  ini—sebagaimana diperlihatkan di 
dollar AS untuk memutakhirkan pe- oleh situs Boeing, terbang pertama sejumlah pameran kedirgantaraan 
sawat dan meng-overhaul mesin-me- — kali tahun 1975 sebagai YAH-64, dan dunia, mulai dari Paris Le Bourget 
sinnya. Namun, untuk Apache sen- setahun kemudian Hughes mene- — hingga Singapura—menjadi tipe yang 
diri tidak disebutkan berapa harga rima kontrak untuk pengembangan lebih canggih, yakni Apache Long- 
pembelian. skala penuh heli ini. Akhirnya, pada bow (AH-64D). Varian yang terbang 
Sementara penjualan Apache ma- — tahun 1982 Angkatan Darat AS me- sebagai prototipe tanggal 14 Mei 1992 
sih harus menunggu persetujuan nyetujui program yang lalu dikenal ini punya avionik dan radar kontrol 
Kongres, beberapa kalangan menya- sebagai AFI-64 Apache untuk dipro- penembakan yang memungkinkan 


daranya yang dioperasikan oleh Ang- 
katan Laut AS, SH-60 Sea Hawk yang 
dioperasikan kapal induk AS, ter- 
masuk Abraham Lincoln, yang mem- 
bantu operasi kemanusiaan saat tsu- 
nami Aceh 2004. 


sudah beredar selama 40 tahun, Maverick masih diminati banyak 
negara. Sekadar catatan, rudal ini pertama kali diproduksi dan 
iserahkan kepada Angkatan Udara AS pada Agustus 1972. 

Salah satu hal yang amat membanggakan pembuatnya adalah 
kemampuan Maverick menyergap sasaran yang beberapa di 
antaranya bergerak dengan kecepatan lebih dari 70 mil (sekitar 
110 km) per jam. 

Tidak bisa dimungkiri bahwa agar bisa memiliki daya peng- 
gentaran (deterens) yang kredibel, salah satu yang harus dimiliki 
kekuatan udara adalah rudal penyerang yang juga andal, Dalam 
konteks inilah rencana akuisisi F-16 tambahan memberi bobot 
yanglebih bermakna dibandingkan dengan pembelian jet tempur 
yang tidak disertai dengan rudal penyerang, baik untuk an- 
tipesawat maupun anti-sasaran darat dan laut. Dengan Maverick 
AGM-65, F-16C/D TNI AU yang akan datang tak bisa lagi disebut 
"elang tanpa patuk” (sebagai pengganti "harimau tanpa taring”). 

(NIN) 


pilot dengan 
menggolongkan, 
dan mengunci 
na aman, dan praktis 
cuaca (Sebutan Long- 
bow sendiri adalah untuk sistem aku- 
i sasaran dan radar pengendali 
tembakan yang ditambahkan di 
ujung tiang di atas rotor utama.) 

Tentu saja, bersama tank besar 
seperti Leopard 2, Apache akan 
memberi TNI-AD daya pukul yang 
ampuh. (NINOK LEKSONO) 


cepat mendeteksi, 
mempriori: 


Jadwal Beli Kursi 
Sekarang - 28 September 2012 


Jadwal Terbang: 
1 Oktober - 15 November 2012 


Promo tersedia untuk pembelian di: 
www.airasia.com 

- Sales Cali Center : (021) 2927 0999 
Sales Office 
Kelapa Gading : JI. Boulevard Ra" 
Dharmawangsa : Komp. Rukan Dharm: 
Sarinah 
ATSC: A 
Pom Bensin Jl. Bouleyard Barat Raya, Klp Gading 
Sales Kiosk Carrefour te 

y (| - Travel Agent terdekat 


rinah Plaza, LC 


ria Jendela Wisata - Ph (O21 


tentu 


Keterlambatan penerbangan lebih dari 
1 jam" kami ganti sebesar Rp 600.000 


“Hanya berlaku untuk pembelian AirAsia Insure selama promo ini berlangsung. 
& hanya untuk penerbangan dari Indonesia. Syarat & ketentuan berlaku 


(1222 


INDONESIA 


PENERBANGAN (AZ) DIOPERASIKAN OLEH PT INDONESIA AIRASIA, PENERBANGAN (AK) OLEH AIRASIA BERHAD, PENERBANGAN (FD) OLEH THAI AIRASIA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


D teropong « NASIONAL 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Anatomi ”Konflik” 
Bersenjata di Papua 


Papua masih terus 
memanas. Aksi 
bersenjata yang dahulu 
hanya di daerah 
pedalaman kini 
merembes ke 
perkotaan. Bahkan, 
Jayapura, ibu kota 
Provinsi Papua, yang 
disebut "kota damai”, 
terguncang oleh teror 
penembakan misterius 
baru-baru ini. 


OLEH MARULI TOBING 


ejak Perserikatan Bang- 
Bangsa (PBB) menye- 
an daerah ini kepada 
1 Mei 1963, Papua 
tidak pernah berhenti bergolak 
dan masih akan terus bergolak. 
Dalam radiogram dan telegram 
rahasia Kedutaan Besar Amerika 
Serikat di Jakarta tahun 1969 
dikemukakan, akibat represi mi- 
liter dan keadaan ekonomi yang 
terus memburuk, rakyat Papua 
melakukan perlawanan. 
Ditambahkan, sentimen an- 
ti-Indone telanjur meluas di 
alangan rakyat Papua, Jika akar 
ahnya tidak segera d 
an, Peme ah Indon 
an menghadapi masalah serius 
di masa depan. 

Prediksi Kedubes AS di Ja- 
karta 48 tahun lalu itu terbukti. 
Operasi militer membebani ang- 
garan negara dari tahun ke tahun. 
Namun, perlawanan bersenjata 
dan suara menuntut referendum 
tidak surut. 

Lantas, mengapa konflik Pa- 
pua berlangsung hampir 50 ta- 
hun, dan belum menunjukkan 
tanda-tanda akan berakhir? 


Penembakan 

Setelah sempat reda sejak 15 
Juli 2012, aksi bersenjata 
buh lagi 
gota Satgas Yonif 408 cedera aki 
bat penghadangan oleh kelom- 
pok bersenjata di Arso Timur, 
Kabupaten  Keerom, — Jumat 
40/89. Di Kabupaten Paniai, 
Mustafa (22) tewas ditembak di 
Kampung Obano, Distrik Paniai 
Barat, Jumat (17/8). Dua rekan- 
nya kritis. 

Di Kabupaten Keerom, Sabtu 
(48/9), pejabat Dinas Kehutanan 
Kabupaten Sarmi, Ayub Nata- 
nubun (52), tewas setelah mo- 
bilnya ditembaki di Di: 
Skamto. Di Kabupaten P 
Brigadir Yohan Kisiwaito, ang- 
gota Polres Paniai, tewas ditem- 
bak di dekat Bandara Enarotali, 
Selasa (21/8). Pelaku membawa 
kabur senjata milik korban. 

Tentara Pembebasan Nasio- 


nal/Organisasi Papua Merdeka 
(TPN/OPM) Wilayah Paniai, 
pimpinan Jhon Yogi, mengaku 


bertanggung jawab atas penem- 
bakan ini dan sebelumnya. 

Hari berikutnya, Rabu (22/8), 
empat pria bersenjata api dan 
parang menyerang kamp per- 
usahaan kontraktor PT Putra De- 
wa di Kampung Watiyai, Distrik 
Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, 
karyawan tewas dan dua 
Deiyai termasuk daerah 
operasi TPN/OPM pimpinan 
Jhon Yogi. 

Pada Rabu (29/8) pukul 17.15 
WIT, iring-iringan 30 truk yang 
mengangkut bahan makanan dan 
bangunan dari Wamena menuju 
Mulia, ibu kota Kabupaten Pun- 
cak Jaya, ditembaki di Jembatan 
Besi, Distrik Tingginambut, Pun- 
cak Jaya. 

Korban aksi bersenjata di Pa- 
pua selama Agustus 2012 tercatat 
13 orang. Lima orang di anta- 
ranya tewas, tujuh orang kritis, 
dan seorang luka ringan. Dari 
jumlah korban tewas, satu orang 
di Kabupaten Keerom, dua orang 
di Paniai, dan dua orangdi Deiyai, 
pecahan Kabupaten Paniai tahun 
2008 dan masih satu polres de- 
ngan Paniai. 

Ini mengindikasikan episen- 
trum kekerasan bergeser ke Pa- 
niai. Sebelumnya, di kawasan PT 
Freeport Indonesia di Mimika. 
Kemudian bergeser ke Kabupa- 
ten Puncak Jaya. Terakhir di 
Kodya Jayapura, Mei-Juni lalu. 

Aksi bersenjata di Papua bu- 
kan peristiwa yang berdiri sen- 
diri. Laporan Sekretariat Ke- 
adilan & Perdamaian Keuskupan 
Jayapura, Oktober 1998, mem- 
beri gambaran awal yang jelas. 

Dalam laporan itu dikemuka- 
kan, pimpinan gerakan pengacau 
keamanan (GPK) OPM, Tadeus 
Jhony Yogi, menyerahkan diri 
kepada ABRI (sekarang TNT) le- 
wat Koramil Enarotali tahun 
1985. Namun, setelah menyerah, 
dia dibiarkan berkeliaran dan 


Mahasiswa asal Papua yang menamakan diri Nasional Papua Solidaritas menggelar aksi terkait pelanggaran hak 


asasi mani 


menimbulkan gangguan  ke- 
amanan, termasuk mengambil 
paksa — perempuan-perempuan 
menjadi istrinya. 

Dengan membebaskan Tadeus 
Yogi, berbagai tindak kekerasan 
dan peme a- 
rakat di sejumlah Tenttg, di 
Paniai dan Tigi. Dengan alasan 
i Tadeus Yogi, aparat me- 
sir kampung-kampung pada 
tengah malam. 

Empat belas tahun setelah la- 
poran itu dituli: 
lum berubah, Tadeus Yogi mi 
mang sudah uzur dan gener: 
sinya hampir punah. Namun, be- 
berapa tahun lalu ia merampung: 
kan proses alih generasi deng: 
menunjuk putranya, Jhon M: 
temperamet 

agai penggantinya selaku 
Panglima TPN/OPM Wilayah 
Paniai, 

Regenerasi ini membuat pos- 
tur TPN/OPM lebih dinamis dan 
agresif. Markas TPN/OPM yang 
dibangun Tadeus Yogi tahun 
1990-an di Kampung Eduda, 
kitar lima kilometer dari En: 
rotali, ibu kota Kabupaten Paniai, 
menjadi semarak. 

Jhon Yogi kerap terlihat di 
Enarotali. Pada 26 Februari 2011, 
ia dan rekannya, Isak Yaweme, 
ditangkap setelah keluar dari 
Bandara Nabire. Saat itu, polisi 
menemukan puluhan butir pe- 
luru dan uang Rp 30 juta di ransel 
Isak. Setelah dua hari diperiksa, 
keduanya dibawa ke Markas Pol- 
da di Jayapura. Beberapa pekan 
kemudian, dia dikembalikan ke 
Polres Nabire, 


bagaimana kelan- 
hukum keduany 
26 April 2011 se- 
kitar 30 anggota TEN/OPM pim- 
pinan Jhon Yogi muncul di ka- 
wasan penambangan emas ilegal 
di Dageuwo, Kabupaten Paniai. 
Mereka membawa enam pucuk 
senjata AK-47 dan Mauser, Se- 
lebihnya panah dan parang, 

Kelompok Jhon Yogi kemu- 
dian menduduki areal tambang 
PT Martha Mining dan menyan- 
dera 100 pekerjanya. Mereka me- 
nuntut tebusan Rp 1,5 miliar dan 
mengancam — akan — merusak 
alat-alat berat milik perusahaan. 
Sebelumnya, mereka mengum- 
pulkan Rp 800 juta dari para 
pedagang dan beberapa kilo, 
oi dari para pendulang ilegal. 

Kepala Bidang Humas Polda 
Papua saat itu Komisaris 
Agus Rianto mengatakan, pol 
setempat membantu mediasi. 
Kelompok Jhon Yogi akhirnya 
meninggalkan lokasi tambang 
(29/4/2011) setelah menerima 
uang Rp 100 juta dan satu ki- 
logram emas murni dari PT 
Martha Mining. 

Ketua Dewan Adat Pani 
John Gobay sempat gusar. Ta 
mengatakan, tugas polisi bukan 
mediator dengan kelompok yang 
meresahkan masyarakat, mela- 
inkan menegakkan hukum dan 
menjaga keamanan. 


Operasi pengejaran 

Tanggal 16 Agustus 2011, ke- 
lompok TPN/OPM pimpinan 
Jhon Yogi kembali membuat 
ulah. Ta bersama pasukannya me- 
rampas dua pucuk AK-47 di Mar- 
kas Polsek Komopa, Distrik Aga- 
dide, Kabupaten Paniai, 

Aksinya kali ini membal. 
dakan Polres Paniai 18 ha 
belumnya. Saat itu, polisi yang 
melakukan razia kendaraan me- 
nyita pistol Jhon Yogi berikut 
peluru dan uang Rp 50 juta. Ia 
gusar karena Polres menolak me- 
ngembalikannya. 

Jhon Yogi juga menolak me- 
ngembalikan senjata polisi. Al- 
hasil, Polres Paniai meminta Ma- 
bes Polri mengirim pasukan Bri- 
mob membantu operasi penge- 
jaran Jhon Yogi. 

Pasukan Brimob dan TNI ke- 
mudian menyisir dari kampung 
ke kampung sejak pertengahan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


September 2011. Menurut Ketua 
Sinode Gereja Kemah Injil Papua 
Benny Giay, rumah-rumah warga 
diobrak-abrik untuk mencari 
senjata milik Polri. 

Akibatnya, penduduk panik. 
Mereka mengungsi ke Enarotali 
atau ke gereja-gereja di kampung 
yang relatif n. Rumah, kebun, 
dan ternak ditinggalkan. Namun, 
ketika mereka kembali, semua 
ludes dijarah orang. 

Setelah tiga bulan pengejaran 
tanpa hasil, pasukan Brimob dan 
TNl akhirnya menyerang markas 
TPN/OPM di Kampung Eduda, 
(43/11/2011). Markas tersebut 


berhasil diduduki setelah kontak 
ser lama empat jam. Na- 


mun, tidak seorang pun anggota 
TPN/OPM yang tertangkap. 

Jhon Yogi lenyap entah ke ma- 
na, Namun, akibat perbuatannya 
ribuan penduduk menderita. Me- 
ngutip laporan gereja-gereja di 

aniai, Benny Giay mengatakan, 
selama Agustus-Desember 2011, 
lebih dari 50 warga meninggal di 
pengungsian akibat kelaparan 
dan penyakit menular. 


Episode baru 

Celakanya, ketika penduduk 
mulai membenahi sumber naf- 
kahnya, tiba-tiba kelompok Jhon 
Yogi muncul, Agustus lalu, Salah 
satu di antaranya menembak ma- 
ti Brigadir Yohan Kisiwaito dan 
merampas lanya di tempat 
terbuka di Enarotali, 21 Agustus. 
Paniai kini dalam episode baru 
n lama, 
penembakan, Enarotali 
mendadak senyap. Toko-toko tu- 
tup. Jalanan lengang karena tidak 


jata ini 


KOMPAS /RONY ARIYANTO NUGNOHO 


sia di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/6). 


ada kendaraan yang melintas, ke- 
cuali aparat keamanan. 

Situasinya semakin mencekam 
menyusul kontak senjata antara 
aparat keamanan dan TEN/OPM 
pukul 1400-1700. Warga penda- 
tang dicekam ketakutan dan 
mengungsi ke kantor polisi dan 
TNI setempat. RSUD Eranotali 
sempat kosong, Perawat, dokter, 
n memilih pulang ka- 
utan, 

Suasana mencekam berlang- 
sung hampir sepekan. Aktivitas 
ekonomi lumpuh dan roda pe- 
merintahan terhenti. Polres 
niai meminta warga tidak keluar 
setelah pukul 18.00. Lan- 
pa yang diuntungkan? 


Kambing hitam 


Nicholas Jouwe (85), salah 
tu pendiri OPM, dan Nich 
Messet, mantan menteri luar m 
geri OPM, beberapa waktu lalu, 
mengatakan, OPM sudah lama 
berakhir. OPM saat ini adalah 
binaan kelompok tertentu untuk 
memuluskan proyek bernilai tri- 
liunan rupiah setiap tahun. 

Pihak TNI/Polri menolak me- 
ngomentari pendapat — kedua 
mantan tokoh OPM itu demi 
menghindari polemik  berla- 
rut-larut. Jouwe dan Messet yang 
bermukim di Eropa 
kembali ke Indonesia p 

Masalahnya bukan lagi soal 
TPN/OPM asli atau gadungan, 
melainkan banyak pihak mem- 
butuhkan jasa kelompok bersen- 
ing maraknya pem- 
bentukan kabupaten baru dan 
penyelewengan uang negara. 

"Sekitar 80 persen pemerintah 


Papua tingkat kabupaten, kota, 
dan provinsi tidak efektif, 
Ketua Komisi I DPR Mahfudz 
Siddig dalam diskusi di Jakar 
Juni lalu. Hal ini berimbas pada 
sikap negatif rakyat Papua ter- 
hadap pemerintah pusat. 

Lebih parah lagi, roda peme- 
rintahan di sejumlah kabupaten 
n lumpuh — digerogoti 
korupsi. Para bupati dengan mu- 
dah menuding TPM/OPM dan 
kelompok M (merdeka) sebagai 
kambing hitam. Pemerintah pu- 
sat seolah tutup mata, 

"Banyak pejabat di Jakarta ke- 
cipratan dana panas dari da 
ini,” kata salah seorang anggota 
Majelis Rakyat Papua (MRP), 
lembaga yang dibentuk peme- 
rintah sebagai simpul otonomi 
khu 


elain sebagai kambing hitam, 
para elite politik lokal dan elite 
birokrat juga membutuhkan jas 
TPN/OPM dalam pemilihan 
umum ke daerah (pilkada), 
termasuk dalam kisruh Pilkada 
2011 di Kabupaten Puncak yang 
menewaskan 52 orang dan ra- 
tusan orang lain cedera, 

Ketua MRP Timotius Murib 
mengatakan, politik lokal dan eli- 
te birokrat membuat situasi Pa- 
pua kisruh dan tidak aman demi 
jabatan dan uang. Ral 
dibiarkan telantar dan sen, 

Maka, konflik Papua menjadi 
berlaru: a hampir 50 
tahun. Enam presiden Indonesia 
telah berganti, Namun, belum 
ada tanda-tanda konflik akan 
berakhir kecui i 
keterbelakangan menjadi abadi 
membelenggu rakyat Papua. 


KOMPAS /SRI RETEKI 


Yasmin (7) dan Rachel (8), dua sahabat yang berbeda 
agama, mengamati sebuah lukisan dalam acara Pameran Karya 
Seni Sobat Anak Solo yang digelar di Balai Soedjatmoko, Solo, 
Jawa Tengah, Senin (17/9). 


SOBAT ANAK SOLO 


Menebar Benih 
Kebersamaan... 


awan ayo kita menghormat// Pada orang yang beda 
k agama// Kawan ayo kita menghormat// Pada orang yang 
beda pendapat// Ada Islam, Allahu Akbar// Ada Budha, 
Amitabha// Ada Kristen, Haleluya// Ada Hindu, Om Santi Santi// 
Ada Konghucu, Sancai Sancai// Kita semua bersaudara.... 

Lagu "Ayo Menghormat” dinyanyikan secara bersemangat 
oleh hadirin yang datang saat pembukaan Pameran Karya Seni 
Sobat Anak Solo (SAS) di Balai Soedjatmoko, Solo, Jawa Tengah, 
Senin (17/9) sore. 

Berbekal secarik kertas bertuliskan syair lz 
bagikan panitia, para undangan mulai dari orang dewa 
anak bernyanyi sambil menggoyang-goyangkan balon war- 
na-warni yang dipegang. Balon berwarna-warni ini disebut sang 
pembawa acara sebagai simbol keragaman yang indah. Se- 
belumnya, mereka juga menyanyikan lagu "Satu Nusa Satu 
Bangsa” serta "Dari Sabang Sampai Merauke”, 

Ada puluhan karya lukis yang dipamerkan hingga 19 Sep- 
tember, yang menggambarkan persahabatan, kerukunan, per- 
mn, dan kebersamaan. Karya lukis ini dibuat anak-anak 
bung dalam Sobat Anak Solo (SAS) yang didukung oleh 
reja St Antonius, Purbayan, Solo: 

asura, Sukoharjo: Komisi Anak 
en Jawa (GKJ) Manahan, Solo: Komisi Anak GKJ 
: Komunitas Anak Vihara Dhamma 


ngti 
Pendidi 


Gereja Ki 
Dagen, Palur, Karangany: 


Salatiga, dan Komunitas Anak LPH YAPHI, Solo. 
Ada lukisan tentang anak-anak dalam pakaian daerah dengan 


latar belakang gugusan kepulauan Nusantara. Paling banyak 
lukisan yang menggambarkan kerukunan antarumat be 
ng div an dengan gambar tempat ibadah dari semua 
ama yang ada di Indonesia, seperti yang dibuat Arvin (10) dari 
kolah Minggu Dagen, Palur. Ta menggamb: 
kunjung ke Pondok Pesantren Al Muayyad, Windan, Sukoharjo, 
untuk mengenal tradisi puasa dan pesantren dalam rangka Hari 
Anak Nasional yang digelar 22 Juli lalu. 

"Kegiatan ini bagus untuk melatih anak saling menghormati," 
kata Elfi (34), ibunda Arvin. 

Koordinator SAS, Br Heri Irianto, mengatakan, SAS yang 
terbentuk Juni 2011 merupakan upaya menciptakan ruang bagi 
anak untuk saling mengenal. Ruang bermain ini perlu dibangun 
agar pergaulan anak-anak tidak dibatasi sekat suku, sosial 
4, dan agama. Dengan demikian, anak akan m 
k pengalaman dari keberagaman teman bermain. 
Mereka j juga bisa belajar menerima dan menghargai perbedaan 
ikannya sebagai harta ya ga 

Saat ini ada 60 anak yang terlibat dalam SAS yang mengusung 
moto bersahabat, bermain, dan belajar. Kegiatan yang sudah 
diselenggarakan SAS, antara lain naik bus tingkat keliling Kota 
Solo untuk mengenal keragamannya, peringatan Hari Kemer- 
dekaan RI, per 


Nan Ban menyusun Bala 
”Kami berharap, apa yang kami tabur 
depan dalam wujud kerukunan dan kebersamaan antar-anak 
bangsa,” kata Heri, (SKD 


Sejak 1957 Bambi telah ada untuk mendukung usaha Anda dengan mempelopori bidang pet 
Pertumbuhan ekonomi dengan berbagai tantangannya menuntut kami untuk terus berinovasi, memberikan yang terbaik 
bagi pertumbuhan usaha Anda. Kini, Bambi dan Anda adalah sinergi yang saling mengalirkan manisnya hasil karya. 


Saksikan replika kue raksasa terbuat dari ordner Bambi di Mangga Dua Sguare Hall B, 


@bambi 


26 September - 2 Oktober 2012. 


The Files Specialist 
since 1957 


arsipan. 


Rubrik ini disajikan atas kerja sama Tim Iklan Kompas dan Tim Otamotifnetcom 


Ng — ng - na Ng Aang Aoa 
ut Op | D | 1 “ KOMPAS RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


OTOPARTSHOP ”— 


ONLINESHOP OTO BURSA TUMPLEKBLEK 


TAK DIMUNGKIRIJIKAKEBERSAMAAN BERSAMA 
KELUARGA ADALAH PRIORITAS BAGI BANGSA 
INDONESIA. TERMASUK DALAM BEPERGIAN 
DENGAN KENDARAAN #TAKHERAN JIKAAMOBIL 
KELUARGASTIPE MPV TUJUH PENUMPANG 
MENJADI PRIMADONA DI SINI. 


ertepatan dengan ajang Indonesia International Motor 
Show (IIMS) 2012, PT Mazda Motor Indonesia (MMI) 

| menghadirkan MPV tipe atap tinggi, Mazda Biante, 

sebagai salah satu pilihan bagi keluarga Indonesia. Sebagai 
pendatang baru, Mazda Biante menawarkan beberapa keunggulan 
bagi konsumennya, 

Di antaranya desain eksterior yang terlihat agresif dengan tujuan 
untuk menarik perhatian pengguna jalan lainnya. Terlihat, headlamp 
yang memanjang dari pilar A ke depan dengan sudut tajam dan gril 
besar dengan emblem sayap khas Mazda di tengah, serta rumah fog 
lamp segitiga yang unik. Kesan tajam juga diteruskan ke samping 
melalui siluet bodi hingga ke belakang lewat bentuk rear lamp: 
segitiganya 

Masuk ke kabin, Mazda Biante menawarkan kelapangan ruang 
duduk bagi para penumpang di tiap baris bangkunya. Berkat 
penempatan jendela samping yang luas dengan lis rendah, serta 
pilar A yang besar memberikan kesan lapang bagi penumpang di 
dalamnya. Rancangan ini memungkinkan penumpang di baris kedua 
dan ketiga untuk dengan mudah melihat sekeliling dan membuat 
perjalanan menyenangkan. Bagi yang ingin mengangkut lebih banyak 
barang, kabin Mazda Biante juga memiliki bermacam variasi lipatan 
kursi di tiap barisnya. 

Keunggulan Mazda Biante yang tak ditemukan di MPV sejenis ada 
pada sistem pemurnian udara di dalam kabin "Nanoe", Teknologi anti- 
allergenic filter dengan manfaat katekin dan teh hijau yang sudah 
terpasang pada sistem pendingin ini berfungsi untuk menangkap 
allergen, virus, dan lain sebagainya sehingga udara dalam kabin tetap 
sehat dan bebas dari virus, 

Beralih ke sektor sumber penggerak, Mazda Biante dibekali 
mesin bensin MZR DISI bervolume 1.998 cc. Mobil yang dilengkapi 
transmisi otomatis 5 percepatan ini mampu menyembur tenaga 


» Agar Kaki-kaki Tetap Sehat 


BAN alias kaki-kaki adalah bagian kendaraan yang sangat vital, Selain menentukan keamanan berkendara, 
kondisi ban juga memengaruhi kenyamanan. Agar tetap “sehat”, pastikan untuk selalu memeriksa 
kondisinya, Mulailah dengan menjaga kebersihan ban—jangan lupa bagian ini saat mencuci mobil, 
Berikutnya, periksa kemungkinan kerikil atau kotoran yang menyelinap di sela-sela kembangan ban, Kerikil 


Foto-Foto DOK MAZDA 


sampai 150 ps di 6.200 rpm dan torsi 190 Nm pada 4.500 rpm. Yang tajam apabila dibiarkan dapat merobek ban sehingga air dapat mengenai anyaman kawat baja di 

Mazda Biante ditawarkan dengan harga Rp 380 juta On The Road dalam konstruksi ban. Bila ini terjadi, ban rentan kempes dan rusak, serta pecah. Periksa pula ketebalan 
Jakarta, dengan pilihan warna Clear Water Blue Metallic, Radiant ban. Lakukan penggantian ban jika sudah terlihat gundul. Jangan lupa untuk mengecek tekanan angin dan 
Ebony Mica, Aluminum Metallic, Crystal White Pearl Mica, dan mengencangkan penutup pentil. (BYUJ 


Brilliant Black. Untuk melihat langsung sosok Mazda Biante, kunjungi 
Booth Mazda di Hall A-1 Jl EXPO, IIMS 2012. IOTOMOTIFNET.COMI 


st: 


- HIVI RAN :. .CAPPUCINO 
Sabtu 29 Sep 2012 ||" Ji 
Minggu 30 Sep 201211, 1 “dan nan 


jadi jangan 


mrioperkoran @ & 


& teropong « NUSANTARA 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


INDUSTRI RUMAHAN 


Kopi 


”Ireng” Muria, Bertahan 


dari Gempuran Kopi Saset 


Industri rumah tangga 
pembuatan kopi rakyat di 
Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah, berupaya 
mempertahankan pasar. 
Industri itu harus berjuang 
bertahan hidup di 
tengah-tengah produksi 
massal kopi saset 
industri-industri raksasa. 


ahulu toko-toko kecil men- 
D jadi pangsa pasar kopi rak- 

yat. Begitu pula warung-wa- 
rung minuman di pelosok-pelosok 
kampung selalu mengandalkan kopi 
rakyat yang kerap disebut kopi ireng 
atau kopi hitam Muria. 

Beberapa tahun terakhir, sedikit 
demi sedikit kopi rakyat terdesak. 
Toko kecil dan warung minuman 
selalu menyediakan atau menawar- 
kan kopi-kopi saset produksi pab- 
rikan besar. 

”Badhe ngunjuk punapa? Capu- 
cino, ABC, Kapal Api, Indocafe, 
punapa kopi ireng? (Mau minum 
apa? Capucino, ABC, Kapal Api, In- 
atau kopi hitam?),” begitu 
tawaran yang kerap dilontarkan pe- 
milik warung minuman di tepi jalan 
atau di kampung-kampung di Ku- 
dus. 

Kopi ireng Muria mempunyai se- 
jarah panjang. Sejarah kopi yang 
ditanam di Pegunungan Muria itu 
tidak terlepas dari masa Pemerintah 
Hindia Belanda. Pada 1895, Peme- 
rintah Hindia Belanda mendirikan 
kebun kopi Jolong di Kecamatan 
Gembong, Kabupaten Pati. 

Wilayah perkebunannya berada 
di lereng Pegunungan Muria, me- 
liputi Kecamatan Gembong dan se- 
bagian di Kecamatan Dawe, Ka- 
bupaten Kudus, Seiring berjalannya 
waktu, perkebunan itu dikelola 
PTPN IX seluas 527,27 hektar, dan 


KOMPAS/ALDERTUS HENDRIYO WIDI 


Sejumlah pekerja mengemas kopi bubuk robusta di rumah produksi kopi Mentari di Desa Jetak, Kecamatan 
Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (9/8). 


sebagian lagi, terutama yang ter- 
sebar di Kudus, dikelola masyarakat 
sekitar, 

Berdasarkan data Dinas Perta- 
nian, Perikanan, dan Kehutanan K. 
bupaten Kudus, budidaya kopi itu 
berada di Desa Colo, Japan, dan 
Ternadi dengan total luas lahan kopi 
550 hektar, seluas 440 hektar kopi 
robusta dan 110 hektar kopi arabika. 
Lahan kopi itu menjadi milik dan 
dikelola sekitar 600 petani secara 
tradisional. 

Perkebunan kopi rakyat di lereng 
Pegunungan Muria itulah yang me- 
munculkan industri kopi rumah 
tangga. Pusat industri itu berada di 
Desa Jetak, Kecamatan Kaliwungu. 
Dari dua industri rumah tangga kopi 
yang muncul pada 1990-an, ting 
satu yang bertahan, yaitu kopi 
merek Mentari. 

Industri kopi itu dirintis Sudir- 
man (55). Semula, Sudirman men- 
jadi pengepul biji kopi dari sejumlah 


desa penghasil kopi di lereng Pe- 
gunungan Muria. Kemudian, dia 
mencoba-coba membuat kopi bu- 
buk dari biji kopi robusta untuk 
warung-warung sekitar. 

Selama 10 tahun, usahanya itu 
berhasil menembus pasar kopi bu- 
buk di Kudus, Pati, Rembang, Je- 
para, dan Blora. Bahkan, tak jarang 
dia mengirim pesanan kopi bubuk 
ke Kendal dan Semarang. 

"Sejak 2000, kondisi pasar kopi 
bubuk produksi rakyat lesu. Kon- 
sumen lebih meminati kopi- kopi 
bubuk saset dengan aneka rasa,” 
kata Sudirman. 

Robilia Hakim (28), pengelola 
kopi Mentari, yang juga anak Su- 
dirman, mengaku setiap hari mam- 
pu memproduksi 100 kilogram atau 
t kopi bubuk. Dahulu di 
kejayaan, kopi bubuk yang 
silkan bisa mencapai 200-300 
kilogram per hari. 

Pembuatan dan pengemasan kopi 


bubuk itu masih sederhana. Biji kopi 
disangrai terlebih dahulu dengan 
wajan putar yang dipanasi meng- 
gunakan kayu bakar. Setelah itu, bij 
kopi matang digiling menjadi kopi 
bubuk, 

"Kami mengemasnya dalam saset 
plastik kecil dengan takaran 5 gram 
kopi bubuk dan 26 gram gula pa 
Satu kardus berisi 10 saset kopi 
bubuk dijual Rp 7000,” kata Ro- 
bilia. 


Kopi lelet 


Menurut Robilia, kopi jetak ma- 
sih dipertahankan karena masih ada 
masyarakat yang  mengonsi 
kopi ireng itu. Mereka termasuk 
golongan yang s menyatakan, 
belum minum kopi jika belum mi- 
num kopi ireng. 

Mereka kebanyakan dari kalang- 
an petani, nelayan, pedagang pasar, 
buruh, dan beberapa pegawai negeri 
sipil di sejumlah instansi peme- 


KOMPAS/ALDERTUS HENDAIYO WIDI 


Pekerja menyangrai biji kopi robusta di Desa Jetak, Kecamatan 
Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (13/8). 


rintahan. Merekalah yang meles- 
tarikan tradisi meminum kopi ireng, 
terutama di warung-warung kopi di 
pedesaan. 

"Pari tradisi itu, muncul istilah 
kopi lelet, yaitu membatik sebatang 
rokok dengan ampas kopi ireng 
kental dan berwarna hitam, 
Robilia, 

Kopi lelet itu menjamur di ka- 
wasan Jawa Tengah bagian timur, 
terutama di kawasan pesisir dan 
pegunungan, seperti di Rembang, 
Pati, Blora, Kudus, Jepara, dan Pati. 
Biasanya ampas kopi ditaruh di 
pek atau piring kecil untuk tempat 
cangkir. Kemudian, ampas itu di-le- 
let-kan atau dibatikkan ke batang 
rokok dengan batang korek api, tu- 
suk gigi, atau sendok kecil. 

Munawir A: alumnus Center 
for Religious 
Studies Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, mengatakan, meminum 
kopi ireng menjadi tradisi keseha- 
rian masyarakat Jawa Tengah ba- 
gian timur. Bahkan, meminum kopi 
ireng sudah menjadi ritual kese- 


harian mereka. 

Kopi ireng menjadi yang utama, 
sedangkan kopi saset lain menjadi 
pelengkap saja. Apalagi, membuat 
kopi ireng itu ada seni dan pro- 
sesnya, ada yang ditambahi garam 
dan adi ng dibuat di dalam panci 
yang dipanaskan (kopi kothok). 

”Bagi mereka, kopi dan warung 
kopi menjadi bagian dari media ko- 
BA ai dan menguatkan j de ring 

sial di antara warga tai si 
agama, ekonomi, dan pol 
Munawir, 

Di Lasem, Rembang, misalnya, 
warung kopi menjadi media untuk 
menciptakan harmoni di antara 
orang Jawa, santri, dan Tionghoa. 
Meminum kopi bagi orang Lasem 
sudah menjadi bagian dari ritual 
keseharian, yang mempertemukan 
mereka dengan isu sosial, peke 
bahkan persoalan-persoalan komu- 
nal antarwarga. Hal serupa kerap 
dijumpai di beberapa wilayah di 
Kudus yang semangat toleransi ke- 
beragamannya tinggi. 

(HENDRIYO WIDI) 


TOLERANSI 


Menjaga Keutuhan ala Medan 


OLEH MOHAMMAD HILMI FAIA 


creka awalnya kelompok-ke- 
VM lompok kecil yang dipersa- 
tukan kompeni. Cara par 


dang sebagai sesama kelompok ke 
mendorong mereka untuk saling me- 
nyesuaikan diri dan akhirnya utuh da- 
lam bingkai toleransi. 


... 


Ratusan jemaat Gereja Kristen Pro- 
testan Indonesia Medan hikmat meng- 
ikuti misa. Seketika keheningan itu 
pecah oleh ledakan dahsyat dari dalam 
gereja. Bom meledak di gereja yang 
berada di Kompleks Peri 
ngah Kodam I/Bukit Barisan, Minggu 
(28/5/2000) pukul 08.30. Sebanyak 33 
orang terluka. 

Hari itu, dalam kurun waktu lima 
jam. Empat bom meledak di gereja 
berbeda. Keesokan harinya, kejadian 
serupa terulang. 

Antropolog dari Universitas Negeri 
Medan Bungaran Antonius Simanjun- 
tak mengatakan, suasana Medan saat 

sempat mencekam, Ada upaya pro- 
asi agar muncul konflik agama dan 
is di Medan. Namun, para tokoh 
agama, tokoh masyarakat, dan aka- 
demisi Medan, segera berkoordinasi 
untuk — mengantisipasinya. "Kami 
mempunyai pikiran yang sama, bom 
ini tidak mungkin dilakukan orang 
Medan,” ujar Bungaran, 

Belakangan polisi mengetahui pe- 
lakunya adalah kelompok Imam Sa- 
mudra, terpidana hukuman mati da- 
lam kasus terorisme. 

Rentetan bom itu merupakan ujian 
berat bagi keutuhan Kota Medan yang 
heterogen baik dari etnis maupun 
agama. Masyarakat Medan lulus. Bom 
itu malah memperkuat keutuhan, 


Kumpulan kecil 


Internalisasi nilai keutuhan itu ter- 
kait erat dengan sejarah Kota Medan. 
Kota Medan dibangun Belanda di 
tengah lahan kosong yang kemudian 
dihuni orang Melayu, Jawa, China, dan 
Sigh. Mereka didatangkan Belanda. Be- 
lakangan menyusul etnis Aceh, Batak 
Mandailing, Karo, Toba, Minang, Nias, 
Banjar, dan Sunda yang kemudian me- 
nambah warna keragaman Kota Me- 
dan yang berdiri pada 1 Juli 1590 (versi 
lain, Medan berdiri 1 April 1909). 

Pada tahun 1823, John Anderson, 
orang Eropa yang pertama kali meng- 
unjungi Medan, mencatat jumlah war- 
ga Medan tak lebih dari 200 jiwa. 
Tahun 1930, jumlah warganya menjadi 
76.584 jiwa, dan kini mencapai 2,09 
juta jiwa. 

Dalam cacatan sosiolog Usman Pelly 
(1986), awalnya mereka hidup secara 
berkelompok sesuai dengan etnis ma- 
sing-masing. Kemudian mereka saling 
beradaptasi antarkelompok dan me- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TA 


KOMPAS /MOHAN MA) 


Suasana Lebaran di salah satu rumah warga yang dihadiri anak-anak muda 
dari beragam suku, seperti Batak, Jawa, Aceh, dan Padang, Selasa (21/8). 
Pertemuan seperti ini kerap mereka lakukan dengan melibatkan rekan-rekan 


yang berbeda agama dan suku. 


munculkan toleransi. 

Sejarawan Universitas Negeri Me- 
dan, Ichwan Azhari, menambahkan, 
mulanya Belanda membangun Medan 
dengan mendatangkan orang Sigh dari 
India untuk memenuhi kebutuhan su- 
su. Adapun etnis China didatangkan 
Belanda untuk bekerja sebagai pekerja 
buruh atau di bidang angkutan. Suku 
Jawa banyak bekerja di sektor buruh 
perkebunan atau sebagian kecil di bi- 
dang kesehatan dan pendidikan. 

Orang Melayu yang awalnya ber- 
pusat di daerah Labuhan, sekitar 20 
kilometer dari pusat Kota Medan, 
akhirnya berpindah ke pusat kota. Se- 
bab, mereka terikat dengan adminis- 
trasi Kesultanan Deli yang dibangun 
Belanda di pusat Kota Medan. 

Masyarakat Medan adalah kumpul- 
an kelompok-kelompok kecil yang ti- 
dak memiliki sejarah konflik atau den- 
dam karena baru dipertemukan. Me- 
reka mudah melebur dan saling ber- 
adaptasi. Tidak terjadi penguatan ni- 
lai-nilai etnik dalam interaksi 
”Mereka merasa sebagai sami 
pendatang sehingga tidak ada perasaan 
mendominasi,” kata Ichwan. 

Belanda punya peranan dalam me- 
masukkan nilai-nilai internasional. Ca- 
ra bergaul, berkomunikasi, dan bahkan 
kuliner Medan menjadi khas Medan. 
Para priayi Jawa yang datang ke Me- 
dan, biasa berkumpul di warung kopi 
bersama rakyat jelata, meskipun ber- 
beda suku. Mereka bergaul secara ega- 
liter. 

Ini terbawa sampai sekarang. Di 
warung-warung kopi, kita dengan mu- 
dah menemukan sekelompok anak 
muda dari berbagai suku yang begitu 
guyub bercengkerama atau bercanda. 
Mereka biasa berbagi rokok atau ma- 
kanan. Ini menjadi tabiat anak muda 
Medan. 

Bahkan, tidak sedikit warga Medan 


yang hidup rukun dalam satu atap 
meskipun mereka berbeda agama, Erni 
sinting (42) yang Kristen dan Edi 
Rubianto Ginting (82) yang Muslim 
adalah satu contoh. Kakak beradik ini 
tinggal serumah dan rukun. “Sering 
juga kalau pas bulan puasa aku di- 
masakin kakak," kata Edi menggam- 
barkan kerukunan itu, 


G 


Penyelesaian konflik 


Pun demikian, bukan berarti Kota 
Medan bebas konflik. Konflik individu 
maupun antarkeluarga bebe kali 
terjadi, Tetapi, mereka memiliki me- 
kanisme penyelesaian yang unik. Ke- 
tegangan yang muncul dapat dikelola 
secara memadai sehingga tidak me- 
munculkan ledakan konflik. 

Kedua belah pihak yang berkonflik 
ditengahi oleh pihak ketiga. Mereka 
mencari silsilah keluarga dengan ber- 
ijak pada nama marga masing-ma- 
sing Ujung-ujungnya mereka berda- 
mai karena ternyata berasal dari nenek 
moyang yang sama. "Tni terutama ber- 
lakujika yang berkonflik itu batak Toba 
dan Mandailing," kata Ichwan. 

Bagaimana bila terjadi terhadap su- 
ku lain? Penyelesaian tak jauh berbeda. 
Warga Kota Medan telah kawin-mawin 
antarsuku. Proses ini menghasilkan 
persepsi bahwa semua suku adalah 
saudara. "Orang yang shalat, yang ke 
gereja, yang ke kuil, dan lainnya itu 
saudara kita,” kata Bungaran yang me- 
miliki menantu China dan juga punya 
adik ipar beragama Islam. 

Di kalangan anak muda Medan 
muncul ungkapan, "Lebih baik dibilang 
tidak beragama daripada dibilang tidak 
beradat,” kata Dedy Sinuhaji (28). Adat 
yang dimaksud Dedy adalah meng- 
utamakan harmoni dan memandang 
perbedaan sebagai keniscayaan dan 
oleh karenanya harus saling dijunjung, 
bukan untuk dipertentangkan. 


perdana 


KONICA MINOLTA 


It's easy to go to Sydney 


for FREE 


Sebagai tanda terima kasih kami, setiap pembelian Konica Minolta production printing C6000, 
(C7000, C8000 atau paket photobook, Bizhub Pro C65 HC sebelum 31 Januari 2013 anda langsung 
mendapatkan paket perjalanan yang akan membuka wawasan tentang 
Inovasi dunia digital printing di 


SYDNEY ( KONICA MINOLTA DIGITAL IMAGING SOUARE) 
AUSTRALIA 


dan tour ke berbagai tempat wisata pilihan seperti Sydney Opera House, 
Hunter Valley Winery dan lainnya 
Bisnis jalan, sementara anda jalan-jalan 


PT, PERDANA JATIPUTRA 


utoplaotomo 


ta 37 


KOMPAS RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Rubrik ini disajikan atas kerja sama Tim Iklan Kompas dan Tim OTOMOMF 


PEUGEOT, PABRIKAN OTOMOTIF DUNIA ASAL PERANCIS 

INI KEMBALI MENUNJUKKAN TARINGNYA KEPADA 

PUBLIK TANAH AIR. BERSAMAAN DENGAN MOMENTUM 
DISELENGGARAKANNYA PERHELATAN INDONESIA 
INTERNATIONAL MOTOR SHOW (IIMS) 2012, PEUGEOT 
TAMPIL PENUH PERCAYA DIRI MENGHADIRKAN JAJARAN 
PRODUK BERKELAS. IMAGE MOBIL PREMIUM DAN KUALITAS 
STANDAR EROPA MEMBUAT PRODUK-PRODUK PEUGEOT 
SELALU MENDAPAT TEMPAT TERBAIK DI KELASNYA. 


1 YOUR EMOTIONS" pada IIMS 
2012 ini, Peugeot mengajak 

ss” pengunjung untuk menikmati 
dan mendorong kreativitas serta turut 
berpartisipasi dalam berbagai program 
penjualan dan ragam aktivitas menarik. 

Selain itu, pada IIMS 2012 kali ini 
eksistensi Peugeot ditunjukkan dengan 
menghadirkan sembilan mobil yang ramah 
lingkungan dan telah memenuhi standar 
emisi EURO 4 dan EURO 5, Di antaranya 
107 City Car, 207 Mini Sedan, 308 
Hatchback, 3008 Crossover, 408 Sedan, 
508 Premium Sedan, 5008 MPV, Sportcar 
RCZ, dan penampilan perdana New 208 
Hatchback di Indonesia. 

Semua produk unggulan Peugeot ini 
dapat dijumpai di area booth seluas lebih 
dari 500 m? yang berada di Hall C2 Gedung 
JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Di mana 
area Peugeot terbagi dalam dua area, yaitu 
area utama yang menampilkan jajaran 
produk unggulan Peugeot. 

Area pendukung diperuntukkan khusus 
untuk La Boutigue dan pojok aksesori yang 
dapat dinikmati pengunjung, entertainment, 
serta dealing area. 

Booth Peugeot sendiri didesain dengan 
dominasi warna putih pada lantai, warna 
hitam pada dinding, serta dikombinasikan 
dengan grafis berwarna biru dan logo 
Peugeot dalam ukuran besar untuk 
menunjukkan konsep yang elegan, modern, 
dan dinamis. 

Tak lupa nuansa kehangatan kota Paris 
juga dihadirkan pada beberapa sisi dinding, 
lengkap dengan sejarah dan kiprah Peugeot 
di dunia otomotif selama satu abad terakhir, 


1 ) engan mengusung tema “DRIVE 


RCZ jadi pusat perhatian 

RCZ, sport car terbaru Peugeot yang 
baru setahun dilansir di Tanah Air menjadi 
pusat perhatian pengunjung pada pameran 
kali ini. Letaknya yang berada di sudut 
area memungkinkan para pengunjung 
yang melintas untuk sejenak menghampiri, 
sekadar berfoto maupun mencoba duduk di 
kabinnya. 

RCZ sendiri adalah sport car yang 
punya desain eksotis dipadukan teknologi 
terkini andalan Peugeot. Sedan dua pintu 
berkapasitas dua penumpang termasuk 
pengemudi ini dibekali sumber tenaga 
tipe EPGCDT berkapasitas 1.598 cc yang 
dilengkapi turbo. Berbagai fitur keselamatan 
seperti 4 smart airbag dan sistem 
pengereman ABS, EBD, EBA, dan ESP 
menjadi standar kelengkapannya. 


Penampilan perdana New 208 

Selain RCZ, yang mampu menyedot 
perhatian khusus adalah New 208 
Hatchback, Apalagi pada penampilannya 
untuk pertama kalinya di Indonesia ini, 
produk ini ditempatkan pada sebuah 
panggung khusus yang berdekatan dengan 
RCZ. 

Peugeot 208 sendiri merupakan sebuah 
tonggak sejarah bagi Peugeot dalam 
pencapaian kinerja CO2 yang dihasilkan 
melalui perubahan berat kendaraan, 
aerodinamika, serta pilihan mesin bensin 
generasi baru, 

Kendaraan berdimensi kompak, 
ekologis, inovatif, dan berteknologi baru ini 
diperkenalkan untuk meneruskan kesuksesan 
seri 205, 206 maupun 207 sebelumnya. 
“Kami perkenalkan terlebih dahulu, nantinya 
akan banyak varian yang ditawarkan," jelas 
Danik Irawati, Public Relations Departement 
Head PT Astra International-Peugeot. 

Rencananya New 208 Hatchback akan 
tesmi diluncurkan dan dijual di Indonesia 
pada awal tahun 2013. 


City Car 107 tampil menggoda 

Peugeot juga punya jagoan baru di 
segmen city car yang selama ini belum 
dimasuki. 107 yang baru saja resmi 
diluncurkan beberapa bulan lalu ini tampil 
menggoda lewat beberapa sentuhan 
modifikasi. Konsentrasi utamanya ada di 
sektor interior, 

Di kabin utama, semua jok dan trim 
pintu telah berganti bahan material kulit 
yang lebih sporty berwarna kombinasi merah 
dan hitam, Kemudian sejumlah peranti 
audio-video turut dijejalkan di bagasi. 
Seperangkat speaker, subwoofer, dan LCD 
monitor LCD tertata rapi dalam kemasan 
boks berbalut bahan kulit. 


Promo program berhadian 
Peugeot punya beberapa aktivitas 
hiburan stan selama pameran berlangsung. 
Yakni photo contest, kuis ASBAK (Ayo 
Semua Tebak), weekend entertainment 
seperti Paris Festival, A tribute to Indonesia, 
Casual and Sport, dan Fantastic Sunday. 
Selain itu, berbagai program berhadiah 
disiapkan. Di antaranya Daily Lucky 
Draw, Direct Gift, Best Deal, dan Peugeot 
SurPRIZE, Program terakhir berlaku untuk 
setiap pembelian satu unit Peugeot tipe apa 
saja di IIMS sampai dengan bulan Desember 
2012 akan mendapatkan satu kesempatan 
berhadiah yang akan diundi pada awal 
tahun 2013. ITIM OTOMOTIF 


Agar Tampilan Tetap Segar 


DOK PEUGEOT 


NAUGHIY 


"X, 


DEPENDS ON THE TIME OF DAY. 


BOSAN dengan tampilan yang itu-itu saja, tetapi dana belum tersedia untuk membeli mobil 
baru. Sembari menabung, salah satu siasat yang bisa dilancarkan adalah melakukan modifikasi 
terhadap kendaraan lama. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum 
melakukan modifikasi. 


Pertama, konsep. Menentukan konsep modifikasi yang akan dilakukan menjadi langkah penting 
Untuk mengetahui bagian atau komponen apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan konsep 
tersebut. 

Ada beberapa konsep yang umum dipilih: sporty, racing, klasik atau extreme style yang 


mengubah bentuk mobil secara total. Biaya untuk melakukan modifikasi memang sangat 
bervariasi. Namun, dengan menentukan konsep sc awal, Anda bisa memperoleh perkiraan 
dana yang diperlukan. 


Kedua, bikin daftar komponen yang diperlukan menjadi hal lain yang penting dilakukan. 
Langkah ini juga bisa membuat Anda mendapatkan besaran biaya yang lebih tepat untuk 
modifikasi, lantaran kualitas setiap komponen tentu memiliki banderol harga berbeda. Kalau YEARS 
Anda menginginkan kualitas komponen nomor w: tentu biaya diperlukan akan lebih tinggi MARKARTY, 
Demikian pula kalau komponen yang Anda cari ada di luar kota atau di luar negeri, yang berarti 20001 ' 


butuh ongkos lagi untuk pengiriman. 
NEW PEUGEOT 408 


Ketiga, teliti mencari informasi dari rekan, teman, maupun media massa. Hal ini penting untuk 
mendapatkan rekomendasi tempat maupun komponen terbaik. Cara ini bisa dilakukan untuk 
mendapatkan bengkel tepercaya yang mampu memberikan servis yang optimal. (ASP1 


MOTION & EMOTION PEUGEOT 


ptudtor PISTRIBUTORTUNGGAL :PTASTRA INTERNATIONAL Tbi. 
MO LTNE JAKARTA (021): Sunter M 45) 2325 - Cilandak 7500 334 » Tendean A1 7179 0415 » Kalmalang M 863 1)14-5 


sk BANDUNG (022): # 717 3721 SEMARANG (024): W 350 35489 SURABAYA (OI): W Bad 2106 
(15)500 898 MEDAN (061) H 4522661 BANJARMASIN (US| |) 325 7619 BALIKPAPAN (OS41) 735000 MAKASAR (Ok 1): WP 4AS7N7 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


i Indonesia, maskapai 
| yang mampu 
N menghadirkan semua 
itu barulah Garuda 
! Indonesia. Mereka tak 
hanya memikirkan 
bagaimana mengantarkan 
penumpang ke tujuan dengan selamat, 
tetapi juga memikirkan kenyamanan dan 
keamanan penumpang sebelum, selama, 
dan sesudah penerbangan. 

Kepada koran ini, Direktur Utama 
Garuda Indonesia Emirsyah Satar pernah 
mengatakan, maskapai pelat merah ini amat 
serius dalam memanjakan penumpang. 
Selama penerbangan, baik tujuan domestik 
maupun mancanegara, penumpang 
mendapat suguhan makanan dan minuman, 
Di beberapa pesawat, tersedia fasilitas 
hiburan berupa monitor di setiap kursi yang 
menyuguhkan film dan musik. 

Koran ini pernah menjajal terbang dari 
Yogyakarta menuju Osaka, Jepang, dengan 
transit di Denpasar, Bali, menggunakan 
kelas bisnis. Pelayanan dan fasilitas yang 
diberikan bukan main. Setelah tinggal 
landas dari Denpasar, pramugari Garuda 
tak bosan-bosannya berusaha membuat 
penumpang nyaman. Mulai dari menyajikan 
hidangan pembuka sampai menawarkan 
beragam menu makanan yang bercita rasa 
oke, 

Di kelas ekonomi tak jauh beda. Semua 
penumpang yang kebanyakan warga 


KOMPAS 
Rabu, 26 September 2012 


Terbang akan terasa menyenangkan bila 


pesawat yang digunak: 


n merupakan produk 


terbaru dengan sistem avionik yang advance. 


Apalagi, bila selama p 
dapat duduk den 
suguhan makanan lez 


nerbangan, penumpang 


ganinyaman, mendapat 


menerima pelayanan 


yang ramah oleh banyak kabin, dan dapat 
mengakses hibura seperti film atau musik. 


Jepang itu mendapat pelayanan istimewa, 
Mereka duduk di kursi yang nyaman sambil 
mengudap makanan atau mencicipi wine, 
Dari ruang kokpit, pilot Garuda selalu 
menginformasikan kondisi di luar kabin, 

Namun untuk menikmati penerbangan 
dengan beragam fasilitas itu, penumpang 
harus membayar harga yang mahal. Meski 
demikian, penumpang pesawat di kelas 
premium ini cukup banyak, Itu terbukti 
dengan Garuda berhasil membukukan lebih 
dari 300 penerbangan setiap hari, 

Industri penerbangan Indonesia dalam 
beberapa tahun terakhir, juga diramaikan 
oleh penerbangan berbiaya hemat (LCC). 
Di kelas ini, maskapai hanya menyediakan 
kebutuhan dasar dari penumpang, 
semisal fasilitas bagasi 20 kilogram dan 
ketersediaan koneksi penerbangan lanjutan. 

Di kelas LCC ini, maskapai Lion Air 
masih menjadi “raja”. Lion membuka 
puluhan rute penerbangan, mulai dari 
Jakarta hingga ke daerah-daerah kecil yang 
selama ini dilayani penerbangan perintis, 
Maskapai berlogo singa ini juga memiliki 
begitu banyak koneksi rute penerbangan. 
Contohnya, Anda bisa terbang dari Jayapura 
menuju Aceh dengan transit di Jakarta. 
Anda pun dapat sampai di Aceh pada hari 
yang sama. Anda juga bisa terbang dari 
Jakarta ke Banyuwangi dengan transit di 
Surabaya. 

Hal itu dimungkinkan karena Lion 
bersama anak usahanya, Wings Air, 


Maskapai nasional Malaysia, Malaysia Airlines, tampak 
semakin serius menggarap pasar penerbangan 

di Indonesia. Mereka saat ini memiliki enam kali 
penerbangan dalam sehari untuk rute Jakarta- 


Kuala Lumpur. 


ilihat dari jadwalnya, rute 
Jakarta-Kuala Lumpur ini 
cukup “mengerti” kebutuhan 
konsumen, baik yang hendak 


| pergi — berbisnis — maupun 
| melancong. Dari Jakarta, 
1. Malaysia Airlines terbang 


mulai pukul 5 pagi, sedangkan dari Kuala 
Lumpur, penerbangan mereka paling malam 
pukul 21.40, 

Armada yang mereka gunakan adalah 
B737-800. Ini merupakan pesawat ultramodern 
dari seri next generation Boeing. Pesawat yang 
didesain untuk kapasitas 160 kursi yang terdiri 
atas 16 kursi di kelas bisnis dan 144 kursi di 
kelas ekonomi ini, memiliki tata ruang khas 
Boeing, yakni New Boeing Sky Interior yang 
salah satunya berupa sistem pencahayaan 
kabin yang nyaman. 

Berkaitan dengan perayaan ulang tahun 
yang ke-40, Malaysia Airlines menggelar 
promosi “Fabulous Kuala Lumpur". Promosi ini 
menyediakan tiket di kelas ekonomi dan bisnis 
dengan harga yang cukup kompetitif, Tiket 
promosi ini dapat dipesan di situs Malaysia 
Airlines dan agen wisata hingga 5 Oktober 2012 
dan digunakan untuk penerbangan hingga 31 
Maret 2013. 

Sebagai penerbangan kelas dunia, Malaysia 
Airlines telah menjadi bagian dari Oneworld 
Alliance yang penunjukannya dilakukan pada 
saat penyelenggaraan International Air Transport 
Association's 2011 World Air Transport Summit, 
di Singapura. Memiliki keanggotaan penuh 
dalam aliansi ini, akan meningkatkan brand 
awareness Malaysia Airlines dan memperluas 
jaringan untuk menyediakan penerbangan 
dengan jangkauan yang lebih mendunia. 
Melalui jaringan Oneworld, Malaysia Airlines 
akan mampu merengkuh 800 destinasi di 150 
negara. 

Sampai saat ini, Malaysia Airlines. telah 
mendapat kepercayaan yang kuat dari pelanggan 
yang berada di Asia Tenggara, Asia Utara, 
China, Asia Selatan, dan pada rute Kangaroo 
antara Eropa dan Australia. Malaysia Airlines 
juga mengoperasikan penerbangan transpasifik 


mrloperkoran @ 1e & 


antara Kuala Lumpur dan Los Angeles via Tokyo, 

Semua usaha untuk menjadi maskapai 
kelas dunia ini telah dimulai dengan program 
peremajaan pesawat dengan memesan 45 
Boeing B737-800 dan 15 Airbus A330-300, 
dengan opsi tambahan 10 pesawat B737- 
800 dan 10 pesawat A330-300 pesawat. 
Pengiriman pesawat-pesawat baru ini akan 
dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, 
penggunaan pesawat seperti B737-400 yang 
sudah “lanjut usia” secara bertahap akan 
dihentikan, Berangkat dari rencana saat itu, 
Malaysia Airlines berusaha mengurangi usia 
armadanya menjadi 5,6 tahun pada akhir tahun 
depan. 

Malaysia Airlines telah membangun sebuah 
citra yang kuat dalam industri penerbangan 
untuk layanan yang unggul dan sistem 
keselamatan penerbangan. Atas usaha tersebut, 
Malaysia Airlines telah menerima lebih dari 100 
penghargaan dalam 10 tahun terakhir, seperti 


dari badan independen internasional yang 
bermarkas di Inggris, Skytrax, 
Tahun ini, Malaysia Airlines telah 


mengoperasikan pesawat superjumbo Airbus 
A380. Hal tersebut juga menandai keberhasilan 
Malaysia Airlines menjadi maskapai bintang 
lima yang statusnya telah dikukuhkan oleh 
Skytrax. Dengan status itu, bisa dibayangkan 
keunggulan pelayanan yang diberikan kepada 
penumpang selama penerbangan. 

Semua pelayanan berkualitas — yang 
didapatkan penumpang tak lepas pula dari peran 
awak kabin, Pelayanan awak kabin ini sejak 
lama menjadi kekuatan dari Malaysia Airlines. 
Hal itu ditegaskan dengan penghargaan World's 
Best Cabin Staff di World Airline Awards 2012. 
Penghargaan ini telah diraih Malaysia Airlines 
sejak tahun 2001. 

Sekarang — Malaysia 
menerbangkan sekitar 37 


Airlines — sudah 
ribu penumpang 


setiap hari menuju 80 tujuan di seluruh 
dunia. Maskapai ini juga memiliki dua 
anak perusahaan, Firefly dan MASwings. 
IIKLAN/Y/TYSI 


memiliki begitu banyak armada. Mereka 
telah mengoperasikan lebih dari 70 
pesawat Boeing B737-900ER dan hendak 
menerbangkan 30 pesawat ATR 72-500. 
Tahun lalu, Lion menjadi bahan berita di 
sejumlah media dalam dan luar negeri 
karena memborong ratusan pesawat 
generasi terbaru buatan Boeing, AS. 

Lion bahkan tengah membidik rute 
ke sejumlah negara di Asia dan Timur 
Tengah. Juni lalu, kepada media, Direktur 
Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, 
setelah pesanan pesawat B787 Dreamliner 
datang, mereka akan terbang ke Jepang, 
Korea Selatan, China, Australia, dan Timur 
Tengah, dengan layanan full service. B787 
Dreamliner adalah pesawat ultramodern 
terbaru dari Boeing. 

Lion tidak sendirian, Di kelas LCC, ia 
memiliki pesaing, yakni Indonesia AirAsia 
yang juga memiliki citra kuat sebagai 
penerbangan berbiaya hemat. Dengan 
mengiklankan diri secara gencar di media 
massa, AirAsia acap menjadi rujukan bila 
seseorang hendak mencari tiket murah, 

AirAsia tak hanya menyediakan jasa ri 
penerbangan. Mereka juga menyediakan 2 | 
semacam paket perjalanan berupa 
pemesanan tiket penerbangan dan hotel, 
AirAsia juga terbang ke sejumlah destinasi 
yang atraktif, semisal Jepang, Thailand, 
Taiwan, Filipina, Hongkong, Makau, Korea 
Selatan, dan Australia. 

Sejak pertama hadir di Indonesia, 


AirAsia telah mengandalkan internet sebagai 
sarana membeli tiket. Situs mereka kini 
telah berkembang sedemikian menarik 

dan atraktif. AirAsia juga memelopori 
penggunaan tiket elektronik yang dapat 
menghemat biaya penerbangan. 

AirAsia semakin serius menggarap 
industri penerbangan di Tanah Air dengan 
mengakuisisi maskapai Batavia Air beberapa 
waktu lalu, Hal ini setidaknya dapat 
menambah rute penerbangan yang selama 
ini tidak mereka miliki. 

Dengan berkembangnya industri 
penerbangan di Indonesia, penumpang 
menjadi yang paling diuntungkan. Untuk 
rute-rute gemuk seperti Jakarta-Denpasar, 
Jakarta-Medan, atau Jakarta-Makassar, 
penumpang memiliki banyak pilihan 
maskapai sesuai dengan kantongnya. 


Dari tren yang berkembang saat ini, 
LCC amat diminati, Penerbangan selama 
satu-dua jam tanpa layanan makan dan 
minum, bagi sebagian besar penumpang, 
tak menjadi masalah. Mereka naik pesawat 
untuk pulang ke rumah, bukan untuk 
makan-makan. Yang penting sampai tujuan 
dengan selamat dan segera berkumpul 
bersama keluarga. 

Ketidaktepatan waktu yang sering 
dialami beberapa LCC pun, tetap tak 
mengurangi minat penumpang untuk naik 
kembali. Penumpang kita sepertinya cukup 
pemaaf, Jika pesawatnya telat satu-dua 
jam mereka akan geram, tetapi setelah 
terbang dan bertemu keluarga, kejengkelan 
tadi seolah dilupakan. Esok hari mereka 
menumpang maskapai yang sama lagi, 
IIKLAN/TYSJ 


TYAS ING KALBU, 


pa 
K Iikterbangi 6 Kali'se 
Sa SN 23 2 


( 1 
“DARI JAKARTA 
KELAS £ EKONOMI 


Syarat dan Ketentuan: Harga yang tertera mej 
diatas sesuai dengan tanggal 
berlaku 


dak ter 1 
Harga tidak termasuk 


Periode Booking: Sekarang hingga 5 Oktober 2012 
Periode Perjalanan: Sekarang hingga 31 Maret 2013 


Nikmati keramahan dalam pelayanan dari “World's Best Cabin Staff" selama penerbangan anda ke 
Kuala Lumpur. Baik terbang dengan kelas bisnis maupun kelas ekonomi, anda akan mendapatkan 
kenyamanan yang terjamin dari Malaysia Airlines, yang telah dianugrahi “World's 5 Star Airline" 
oleh Skytrax. 


Eksi 


Tersedia pula penawaran ke berbagai destinasi lainnya dan harga spesial untuk kelas bisnis. 


Pesan sekarang juga di www.malaysiaairlines.com, atau kunjungi kantor Malaysia Airlines dan 
travel agent terdekat, atau hubungi call centre Malaysia Airlines 021-5229690. 


JOURNEYS ARE MADE BY 
THE PEOPLE YOU TRAVEL WITM. 


malay. sa H 


ySI3 


KOMPAS 
Rabu, 26 September 2012 


ENWIKIPEDIA ORG 


ejumlah 
laporan — menyebutkan, 


baru 
sekitar 60 persen dari 240 
juta penduduk Indonesia yang 


menggunakan transportasi 

udara. Bandingkan dengan 

Singapura yang penduduknya 
hanya sekitar lima juta orang, tetapi bisnis 
penerbangannya bisa mendapatkan penumpang 
hampir 10 juta per tahun, 

“Jadi bisa dibayangkan, — Indonesia 
mempunyai potensi yang masih tersembunyi 
yang cukup besar untuk bisnis penerbangan," 
kata SM Marketing & Communication Citilink 
Aristo Kristandyo, Senin (24/9). 

Aristo — menambahkan, 


jika ditinjau 


mbelian tiket 


4 angkata 1 


mrioperkoran @ & 


dari sektor 
pariwisata, 
Indonesia yang 
memiliki sejumlah 
pulau dengan potensi 
wisata yang tinggi 
memerlukan 
transportasi udara 
agar hubungan 
antarpulau — menjadi 
lebih mudah, 
“Hubungan 
antarpulau sering 


terkendala jarak dan 
biaya. Dengan pesawat 
terbang, kendala tersebut 
dapat diatasi." 

Di sinilah Citilink hadir 
dan. mengambil peran sebagai 


penyedia jasa penerbangan 
yang memberikan layanan dengan 
menyenangkan, harga terjangkau, dan 


andal, yang berciri khas Indonesia. "We are 
Indonesian LCC (low cost carrier). Jadi ikut 
bersaing dengan LCC asing yang menganggap 
Indonesia sebagai home ground mereka, Itulah 
cara kami menjawab," ujar Aristo, 

Untuk saat ini Citilink masih menyasar 
kota-kota di Indonesia. Mereka baru berencana 
memperlebar sayap ke pasar internasional 
pada akhir 2013. Aristo menjelaskan, saat 
ini dalam sehari, Citilink telah mencapai 76 
frekuensi penerbangan. Pada awal tahun lalu, 
mereka baru merengkuh sekitar 50 frekuensi 
penerbangan per hari. Akhir tahun nanti mereka 
menargetkan dapat mencapai 137 frekuensi 
penerbangan per hari, 

Saat ini Citilink sudah terbang ke beberapa 


kelas menenga 


kota, yakni Jakarta, Medan, Balikpapan, 
Batam, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, dan 
Makassar, Mereka juga baru saja membuka 
penerbangan ke Lombok. Tak ketinggalan, 
Citilink juga menggarap rute Bandung-Denpasar. 

Bulan depan Citilink menyasar Yogyakarta. 
Selanjutnya ada kota-kota baru yang akan 
diterbangi, seperti Padang, Riau, Pekanbaru, 
dan Palembang. Ada juga rute baru yang akan 
disediakan, misalnya Jakarta-Makassar dan 
Batam-Surabaya. 

“Kami menggarap Bandung. Selain slot- 
nya masih ada, juga karena Bandung menjadi 
second town di Jawa bagian barat setelah 
Jakarta, Jadi, orang Bandung sekarang tidak 
perlu ke Jakarta dulu untuk berwisata ke Bali. 
Ini memang masih awam, tetapi untuk Bandung 
akan booming. Sama juga orang Bali, banyak 
yang mau menikmati wisata di Bandung. Jadi 
ini ada hubungannya dengan peningkatan 
pariwisata domestik,” jelas Aristo. 

Untuk tahun ini, Citilink menargetkan 
dapat mengangkut 4 juta penumpang. Tahun 
depan mereka berusaha menerbangkan 7 juta 
penumpang, Jumlah target penumpang itu 
akan terus bertambah, misalnya tahun 2014 
dapat menggaet 11 juta penumpang dan pada 
tahun 2015 mencapai 17 juta penumpang, 
Sampai bulan September ini, Citilink sudah 
mengantarkan 2-3 jutaan penumpang ke 
berbagai tujuan. Angka-angka tadi menunjukkan 
betapa cepatnya pertumbuhan usaha Citilink. 

Untuk mengejar target belasan juta 
penumpang, Citilink akan terus memperbanyak 
armadanya, Sekarang, kata Aristo, Citilink 
mempunyai 16 pesawat dan akhir tahun nanti 
menjadi 21 pesawat. Tahun 2013 akan datang 
10 pesawat, 2014 tambah lagi 10 pesawat, 


Pembelian tiket 26 


Sep - 31 


Keberangkatan 


dan 2015 kembali mendapat kiriman 10 
pesawat. “Jadi pada tahun 2015 nanti ada 
sekitar 50 pesawat," terang Aristo, 

Ke depan, Citilink — hanya — akan 
mengoperasikan satu tipe pesawat, yakni Airbus 
A320 yang menjadi salah satu pesawat terlaris 
di dunia. Menurut Aristo, menggunakan satu 
tipe pesawat menjadi salah satu strategi LCC, 
Hal itu akan mempermudah pengadaan suku 
cadang dan rotasi pesawat yang berkapasitas 
sama. Dengan demikian harga murah bukan 


berarti penurunan kualitas, tetapi karena 
efisiensi kerja. 

Untuk menghadapi kompetisi dengan 
maskapai domestik lainnya, di samping 


'S 2012 


SP: citilink 
B  caitilink 


menambah frekuensi penerbangan dan jumlah 
pesawat, Citilink juga menerapkan strategi 
membangun hubungan baik dengan agen 
penjualan tiket. Sistem pembelian tiket melalui 
internet juga akan dikembangkan lebih jauh dan 
yang tak kalah penting adalah meningkatkan 
kinerja ketepatan waktu. 

“Yang membuat Citilink berbeda adalah 
karena kami mempunyai 'cita rasa' Indonesia. 
Terbang bersama kami juga terasa lebih 
menyenangkan, young, dan enerjik. Semua itu 
akan semakin terlihat dari citra aktivitas, jejaring 
sosial, website, dan lain-lain dalam waktu 
dekat," pungkas Aristo. (IKLAN/ADT/TYSI 


DOK, CITILINK 


onesia 


EASY, BUY, & EASY, PAY 


citilink.co.id 
0804 1080808 


iniaturisasi memang menjadi tren 
sekaligus kenyataan sehari-hari 
dalam dunia teknologi informasi dan 
komunikasi, Lihat laptop yang dulu 
bentuknya “gemuk” dan beratnya 
bisa lebih dari 3 kg, sekarang 
ukurannya begitu kompak dengan 
bobot yang tidak begitu berarti, tetapi tetap mengusung 
kecanggihan teknologi yang mungkin tidak pernah 
dibayangkan sebelumnya. 

Bentuk evolusi tersebut tentu menjadi sebuah 
konsekuensi logis dari beberapa hal, Salah satunya adalah 
teknologi jaringan yang semakin mapan sehingga mengubah 
pandangan tentang bekerja yang tidak harus terikat dimensi 
ruang dan waktu, Hasil akhirnya bisa ditebak: mobilitas yang 
mewarnai kehidupan modern dan mensyaratkan perangkat 
bergerak yang ringan, kompak, tetapi tetap mumpuni untuk 
melahap berbagai tugas dan pekerjaan. 

Sementara di sisi lain, mobilitas tersebut didukung pula 
oleh skala keekonomian yang membuat banderol harga 
laptop lebih terjangkau. Dibarengi dengan desain yang 
elok, dapat dimaklumi jika popularitas laptop di Tanah Air 
menjadi semakin fenomenal dan perlahan mulai menggeser 
komputer desktop. 

Dengan potensi pasar yang demikian besar, persaingan 
tentu semakin tak terelakkan dan menyebabkan terjadinya 
perang harga. Banderol yang lebih rendah secara otomatis 
membuat harga yang ditawarkan merek lain ikut terseret. 

Bukan cuma soal harga. Bermacam strategi pun 
dilakukan oleh para pemegang merek seperti Hewlett- 
Packard, IBM, Dell, Acer, Sony, dan lain-lain untuk merebut 
hati konsumen laptop, termasuk menjual unit usahanya. 

Hal ini terlihat ketika IBM menjual notebook Thinkpad 
yang begitu populer kepada perusahaan RRC Lenovo, 

Apa yang dilakukan Lenovo dan IBM menjadi cermin 
dari strategi bisnis di era globalisasi dan mereka bukan satu- 
satunya, Ingat ketika Hewlett-Packard memutuskan untuk 
membeli Compag atau ketika Sony Inc membeli Columbia 
Pictures pada tahun 1989? 

Ya merger maupun akuisisi seperti antara Lenovo dan 
IBM tentu saja bertujuan untuk meningkatkan dominasi 
dalam persaingan dan membuat banyak orang meletakkan 
harapan besar bahwa hal itu bisa melahirkan produk yang 
impresif dan memberi kejutan. 


Jajaran baru 

Harapan yang dialamatkan pada Lenovo nyatanya 
memang bukan harapan kosong. Lewat portofolio 
produknya, perusahaan yang sebelumnya menggunakan 
merek Legend ini mampu memosisikan diri sebagai 
perusahaan kaliber dunia. 

Tengok salah satu produk andalannya kini, ThinkPad 
Edge E430.Dikenal luas sejak dulu, terutama di kalangan 
pebisnis dan profesional TI, varian terbaru ini memiliki layar 
berukuran 14 inci, ThinkPad Edge E430 diisi dengan fitur- 
fitur berteknologi mutakhir untuk memenuhi kebutuhan 
bisnis tanpa mengesampingkan kebutuhan pribadi sang 
empunya. 

Fitur-fitur tersebut antara lain fast boot up yang bakal 
menjamin proses booting menjadi lebih cepat, kapasitas 
penyimpanan hingga 1 TB, port USB 3.0, dan web camera 
beresolusi tinggi. 

Tampil dengan desain yang solid dan kokoh, ThinkPad 
Edge E430 menggunakan prosesor Intel Core generasi 
ketiga atau Ivy Bridge, yang bakal mendorong performa 
menjadi lebih cepat. 

Untuk melengkapi pengalaman saat menggunakan 
produk ini, fitur-fitur pendukung untuk memenuhi kebutuhan 
hiburan pun tak lupa dimasukkan dengan tampilan visual 
dan audio yang oke. 


mrioperkoran @ & 


Masih dari keluarga 
Thinkpad, — Lenovo juga 
menghadirkan ThinkPad 
Edge E130 yang menyasar 
segmen UKM. 

Menggunakan 
layar 


DOK, LENOVO 
berukuran 11,6 inci, 
Lenovo berharap laptop ini bisa 
mengoptimalkan performa sekaligus mobilitas 
pebisnis UKM antara lain dengan prosesor yang sama 
dengan yang digunakan ThinkPad Edge E430. 

Melengkapi fitur ThinkPad Edge E130, Lenovo 
menambahkan fitur lain, seperti Dolby@ Advanced Audio 
dan Integrated HD 720p camera with face tracking and 
InteI@ HD graphics. 


Fleksibel 

Salah satu hal yang menjadi titik perhatian dalam dunia 
TIK adalah pengembangan komputasi awan atau cloud 
computing. Mengedepankan komputasi berbasis internet, 
cloud computing adalah "makhluk" yang memiliki prinsip 
efisien dan efektif. 

Seperti yang diamini Daniel Pungky, 
Product Manager - IA Server & System 
Management, Infrastructure Services and 
Solutions, Fujitsu Indonesia. 

la mengatakan bahwa dengan adanya 
ledakan data dan fleksibilitas serta efisiensi 
yang ditawarkan oleh implementasi cloud 
computing, perusahaan-perusahaan 
berusaha maksimal untuk dapat mengolah 
“banjir” data tersebut juga secara real-time 
dan diubah ke bentuk informasi business 
intelligent yang dapat diakses secara 
fleksibel dan aman oleh lebih banyak 
pengguna secara anytime, anywhere. 

Oleh karena itu, sistem dengan 
performa mumpuni, scalable, efisien, dan 
aman menjadi satu paket kebutuhan dan 


@06e6 


ASK SMB 


pe 


ThinkPat. 


20 YEARS OF INNOVATION 


DOK. FUJITSU 


Fujitsu 
PRIMERGY 


TX150 S7 


KOMPAS 
Rabu, 26 September 2012 


Memenuhi Mimpi 
Konsumen Teknologi 


Untuk keperluan kantor maupun urusan pribadi, 
perangkat komputer menjadi kebutuhan bagi 
siapa pun. Lebih-lebih komputer jinjing atau 

laptop yang akhir-akhir ini kepopulerannya 
menggeser komputer desktop, bahkan di mata 
para pengguna pertama kali (first user). Bentuk 
tipis, bobot ringan, dan performa tinggi menjadi 
nilai tambah dari perangkat teknologi tersebut 
sekaligus makin mengekalkan tamsil barat, 


small is beautiful. 


menjadi 
trem. 
Sementara 

untuk server, masih 
kata Daniel, dibutuhkan 
dengan profil teknis yang seimbang 
antara unjuk-kerja dan — konsumsi 
energinya serta memiliki fitur scalable 
sehingga dapat dikembangkan di kemudian hari 
saat dibutuhkan. 

“Satu produk tidaklah cukup dalam memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan ini, Oleh karena itu, Fujitsu 
menyediakan produk yang lengkap pada lini server 
yaitu PRIMERGY tipe Tower, Rack, Blade bahkan Cloud 
Extension yang memiliki tingkat performansi yang sangat 
tinggi dan mendapatkan banyak predikat dalam mencapai 
rekor performa tertinggi di kelasnya,” kata Daniel. 

Sementara untuk memenuhi kebutuhan media 


penyimpanan data digital, Fujitsu memiliki Fujitsu ETERNUS 
Storage yang cocok digunakan karena berhasil mencapai 
rekor dunia dalam hal kinerja pada sebuah storage, 
Sementara itu, Fujitsu secara khusus mendesain dan 
membuat mainboard dari semua lini server PRIMERGY 
sehingga menciptakan sebuah server yang memiliki daya 


Lenovo recommends Windows" 7 Professional, 


Ie | 


tahan 
dan 
performa 
yang tinggi. 
Fujitsu juga 
menanamkan teknologi Cool- 
SafeTM pada seluruh lini sehingga menjaga 
kestabilan sistem. Untuk storage, Fujitsu ETERNUS 
memiliki kelebihan dan fleksibilitas tinggi karena dapat 
meningkatkan kemampuan sebuah storage dari kelas 
standar ke kelas yang lebih tinggi dengan meng-upgrade 
controller tanpa perlu mengganti storage yang sudah ada, 

Menjawab pertanyaan soal lingkungan, — Daniel 
mengatakan bahwa Fujitsu sangat memperhatikan dampak 
perkembangan teknologi terhadap lingkungan. Oleh karena 
itu, Fujitsu mencanangkan visi “Green Policy 21” yaitu 
“Everything Green", 

“Dari visi ini, banyak teknologi yang dihasilkan, seperti 
0-Watt Adapter, Halogen Free dalam pembuatan mainboard, 
power supply dengan tingkat efisien di kelas Platinum, 
modular komponen, dan banyak teknologi lain, Teknologi- 
teknologi ini telah ada pada produk-produk Fujitsu saat ini," 
pungkas Daniel. (IKLAN/ASP) 


BIG BUSINESS FEATURES b 
FOR HIGH PERFORMANCE 


ThinkPad” Edge E430 


Intel" Core"15-2520M processor (3M Cache, 2.50 GHz up to 3.20 
GHz) e DOS e 4GB DDR3#@ 750GB HDD@14" HD Antiglare e DVD- 
RW Multiburner @ 1 Year warranty 


@066 


#2: 1or 6.819.000 


ALSO AVAILABLE: | 22s4n23 


Genuine Windows" 7 Professional 64-bit 


Genuine Windows" 7 Professional 
64-bite 750GB HDD # 16GB MSATAs 
NVIDIA GeForce GT 630M 2GB 


Lenovo B475 


AMD" Guad-Core A6-3400M APU 
(1.4Ghz with Turbo Core Technology up 
to 2.3Ghz, 4MB L2 Cache) # DOS # 2GB 
DDR3 @ S00GB HDD @ AMD" Radeon” 
HD 6520G Graphics « 14" WXGA LED # 
DVD-RW Multiburner « 1 Year warranty 


Ior 3.899.000 


3002 1087 / 3002 1005 


“10x 8.199.000 


“Erg 
AG? | 


IoR 9.199.000 


Lenovo B480 


Inter” Core” 13-2330M processor 
(3M Cache, 2.20GHz) « DOS # 
2 GB DDRI # SIOGB HDD # NVIDIA" 
GeForce” B10M 1GB e 14" WXGA 
LED « 1 Year Warranty 


50329727 | 
1or 4.499.000 


RX idsmb@lenovo.com 


@0e6 


@ og 17.00 


Think Exelusivo Stora: Semarang (024): Matrix 7091-9136: Surabaya (D1) Surya Wincam 546-7403 


Jakarta (O21), CPU Com 7592-1175/426-3009: Notebook-00 576-2480/8905-8115 Paradisa 681-0018/612-801: Makro IT 612-1985/428-3005: Columbia 
5385-4301/5793-8350: IT Galeri 7502-1292/B00-0357, Bhinneka 422-95555/6230-1383: Sinar Mula 576-3131: Int Bisnis Multimedia 352-002 Karawaci 
(021): Pesan Computer 5421-0318 Bagor (0251): IT Galeri 840-3610/032-9224 Bandung (022): Platinum 4286-4150) Liburty 7002-3908: Yogyakarta (0274): SG 
Computer 641-1498/433-2725/120-200: Computa 585-956: Kana 520331 Surabaya (O31): ACK 592-1237: Surya Satwika 531-35181 Wiranet 504-0808: PJM 
534-805: Logidata 532-8754 Makassar (0811): Elotra 4307078: HnD 32-9000 Madan (OB1): Dayamega Pratama 415-8388: Inti Sanho 733-0000 Matang (0341): 


Maxima 954-1482 Manado (OA31): RC Com 837-777 


Tistings fon further detas, 


What EFFICIENT means for you ? 


Fujitsu provides end to end approach solution that improves your business productivity and reduce cost. 
With Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 : 


1. Suitable for any kind of applications such as application server, database server, 
file server, print server and many more, 


2.Very easy to maintain the server even in remote area because of Integrated 
Remote Management Controller (IRMC) feature through ethernet network 


3. Combination between silver class power supply and Cool-Safe" technology will reduce the electricity cost 


PRIMERGY TX150 S7 Facts and Figures: 


(Lenovo, the Lenovo logo, ThinkPad ara trademarks ar registered trademarks of Lenovo. G2012 Lenovo. Al rights reserved. Microsoft, Windows and 
Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation. Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel 
Corporation in the U.S. and/or ather cauntriss. For more Information about the Intal processor feature rating, please rafar to wwwiintel.cam/9O/ 
rating, Every effort has bean made to check for accuracy. Lenovo Wil not be able for any inadvertent error which may occunin editaral or typography. 
in this adventisemont. AT! imngas wrn far Mlustrative purpose aniy. Certain fentures are nat avaliabie on BT configuratians. Please check datallad model 


« Single socket Intel Pentium or Intel Xeon processor up to 3GH2 
« Capability to expand the memory up to 32GB 
« Up to 4 internal SASISATA HDDS with RAID protection 
« Redundant Power Supply as an optional 
T150S7FIDSO2 / Intel Xeon 4Core 2.40GHz, 4GB RAM, 500GB HDD 
Connect with Fujitsu Indonesia 
(S @Fujitsu ID 
@rujitsu Indonesia 
Wfujitsu Indonesia 


ma DAN 


AII company or ptoduct names mentianed herein are tradumarks or rogistered 
tademarks ol their respective ownets, Informatian provided in this advertisement is 
ccwate at time ol publication and is subject ta change without advante notice 


For more information please contact : 
MD 021 - 5293112 EJinfo@id,fujitsu.com 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


teropong « NUSANTARA 


@ 


PERTANIAN PALAWIJA 


Tak Ada Lagi 


Senja hampir tiba, matahari sebentar lagi terbenam, 
Sabtu (25/8). Dari balik hamparan tanaman jagung di 
Dukuh Krajan, Desa Panunggalan, Kecamatan 
Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, muncul 
beberapa petani. Menyusuri pematang, beberapa petani 
terlihat membawa jagung yang masih terbungkus kulit 
yang baru saja dipetik di ladangnya. 


ri wajah para petani di desa ini. 

Seperti tahun-tahun sebelum- 
nya, tahun ini mereka kembali me- 
nikmati hasil panen jagung yang 
ditanam sejak Mei lalu. Bukan hanya 
bebas dari serangan hama, jagung 
yang mulai dipanen sejak perte- 
ngahan Agustus atau beberapa hari 
sebelum Lebaran tiba itu benar-be- 
nar memuaskan petani, 

Secara fisik tinggi batang jagung 
yang ditanam petani di desa ini 
mencapai lebih dari dua meter. Se- 
tiap rumpun jagung terdiri dari dua 
tanaman yang masing-masing berisi 
satu tongkol jagung yang isinya pa- 
dat. Satu tongkol jagung ada yang 
sampai 16-18 baris biji, tetapi 
ta-rata satu tongkol 14-16 baris bi 

"Lima tongkol jagung paling b 
nyak bisa menghasilkan sekitar 1 
kilogram jagung kering panen, Yang 
agak kecil hanya lima sampai tujuh 
tongkol sudah dapat satu kilogram,” 
ungkap Ali Muchtar (46), Sekretaris 
Kelompok Tani Kabul Lestari I di 
Desa Panunggalan. 

Supardi (60), salah satu anggota 
Kelompok Tani Kabul Lestari, pun 
terus tersenyum ketika ditanya soal 
tanaman jagungnya, ”Si punya 
seperempat bau, laku Rp 2,5 juta,” 
papar Supardi seraya menuturkan 
dari panen jagung dan kedelai be- 
berapa tahun ini, dia mampu mem- 
beli sapi dan kambing. 

Ali menjelaskan, untuk lahan se- 
perempat bau seluas (sekitar 1.800 
meter persegi) hasil panen jagung 
bisa mencapai 1420 ton atau dalam 
satu hektar bisa menghasilkan 78 
ton jagung. 

Saat ini, harga jagung mencapai 
Rp 2.300 per kilogram. “Sekarang 
harganya sedang tinggi-tingginya, 


S enyum merekah terpancar da- 


akhir Juli lalu masih Rp 2.000-Rp 
2050 per kilogram, bahkan Mei-Ju- 
ni hanya Rp 1.900-Rp 2.000 per 
kilogram,” paparnya, 

Padahal, sekitar 10 tahun yang 
lalu, hasil panen jagung petani di 
daerah ini rata-rata untuk seper- 
empat bau hanya berkisar 6-8 kuin- 
tal atau 600-800 kilogram, angka 
yang sangat jauh dibandingkan de- 
ngan panen saat ini yang dua kali 
lebih besar ketimbang tahun-tahun 
tersebut. Padahal, masa tanam ja- 
gung termasuk dalam musim ke- 
keringan, 

Dulu, setiap kali menanam ja- 
gung, petani harus siap gagal panen 
atau hasilnya tidak seperti yang di- 
harapkan, Tanaman jagung yang di- 
tanar gtidak mampu bertahan 
Sampai masa panen karena kemarau 
panjang sehingga kekurangan air. 

”Rumah-rumah di sini dulu din- 
dingnya banyak dari bambu, begitu 
juga gentengnya tipi pis. Jarang 
ada yang berlantai keramik, apalagi 
punya WC (toilet). Pendidikan pun 
masih rendah, Kalau ada yang sam- 
pai kuliah, itu pasti anak pak lurah 
atau pak camat," kenang Abdul Ka- 
rim (42) alias Dul, Ketua Kelompok 
Tani Kabul Les 

Itu cerita dulu. Sekarang semua- 
nya sudah berubah. ng hasil 
pertanian melimpah, sebutan des 
yang tertinggal lambat laun terha- 
pus. Sejak 1998, saat petani dari 
Kelompok Tani Kabul Lestari mulai 
menerapkan teknologi pertanian 
yang diajarkan Tjandramukti (al- 
marhum), perlahan-lahan pertanian 
jagung dan kedelai pun mulai mem- 
beri hasil. 

Ketika itu, Tjandramukti yang le- 
bih dikenal dengan sapaan Mbah 
Bing, yang melakukan penelitian di 


Cerita Gagal Panen 
Fr 


KOMPAS /I' RADITYA MAHENDBA YASA 


Petani mulai memanen jagung di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa 


Tengah, Sabtu (25/8). Wal 


ipun tidak ada hujan serta pengairan yang terbatas, mereka mampu memproduksi 


jagung yang terbebas dari serangan hama, Kelompok tani di desa tersebut dengan luas lahan 1400 meter 
persegi dapat memanen jagung hingga 14 ton, 


3 


Lima tongkol jagung 
paling banyak bisa 
menghasilkan sekitar 
1 kilogram jagung kering 
panen. 

Ali Muchtar 


desa tersebut, menawarkan tekno- 
logi yang ditemukannya dalam 
mengatasi kekeringan yang lang- 
ganan terjadi setiap musim kemarau 
berlangsung. 

Mbah Bing menemukan bahwa 
agar tanah tetap memiliki cadangan 
air hingga musim kemarau, sebelum 
musim hujan tiba di setiap lahan 
dibuat sumur-sumur resapan air. 


Dalam satu hektar dibuat setidaknya 
10-12 sumur sedalam sekitar 3 me- 
ter hingga meter, Dengan de- 


mikian, pada saat musim hujan la- 
han-lahan yang memiliki sumur-su- 
mur menjadi daerah resapan air. 


"Sebelum menanam jagung dan 
kedelai, kami b nya melihat su- 
mur. Kalau airnya sudah bertambah 
setengah meter dari rnya, itu 
artinya kami sudah bisa mulai ta- 
nam karena kelembaban tanah su- 
dah cukup,” papar Dul. 

Dengan kondisi seperti itu, dari 
pengalaman lebih dari 10 tahun, 
tanaman jagung apalagi kedelai di 
desa ini hampir tak pernah gagal 
panen, Di saat lahan di daerah-d 
erah lain kekeringan dan tanaman 
jagung dan kedelai tak bis 
hingga panen, di Panunggalan 
sebaliknya. Selain tanaman s 
hingga panen, produktivitas j 
dan kedelai pun tetap tinggi. 


Kehidupan perekonomian di da- 
erah ini pun meningkat. Di desa ini, 
karena langganan kekeringan, ta- 
naman padi hanya ditanam sekali 
sekali, dua masa tanam berikut di- 
gunakan untuk jagung dan kedelai, 
”Coba lihat sekarang rumah-rumah- 
nya sudah bagus. Genteng-genteng 
sudah berganti genteng tebal. 
nak sekolahnya sampai ku- 
kata Dul, 

Tidak ada lagi istilah haji "wahyu” 
(sawah payu atau istilah dari sawah 
dijual). Yang ada, petani di sini naik 
haji benar-ben: ari tabungan hasil 
panen pertanian. Bahkan, saat ini 
Kelompok Tani Kabul Lestari yang 
beranggotakan 91 orang memiliki 
asi ilai ratusan juta. Selain me- 
mil ana produksi senilai Rp 57 
juta, kelompok tani yang mengelola 
lahan seluas 36 hektar ini memiliki 
dua traktor dan satu alat perontok 
jagung dan kedelai. 


”Kami juga punya dana simpan 
pinjam dan dana sosial serta me- 
miliki dua kambing yang dirawat 
bergantian oleh anggota kami yang 
ekonominya masih rendah. Kam- 
bing dirawat sampai beranak, anak 
kambing kemudian diambil anggota 
yang merawat, Begitu seterusnya. 
Ini sudah jalan empat tahun, sudah 
ada 6-7 anggota yang menikmati 
hasilnya," ujar Dul. 


Juara nasional 


Pertanian kedelai yang dilakukan 
Kelompok Tani Kabul Lestari di 
Desa Panunggalan ini pun pernah 
mendapat meraih juara T tingkat 
nasional agrobisnis tahun 2007, Di- 
dampingi Tjandrakmukti, kelompok 
tani ini berhasil membudidayakan 
kedelai varietas grobogan yang di- 
temukan Tjandramukti. 

Dengan mengadopsi teknologi 
pertanian budi mixed farming dari 
Tjandramukti, produktivitas kedelai 
yang ditanam Kelompok Tani Kabul 
Lestari pada 1999-2000 pernah me- 
nembus 34 ton hingga 4 ton per 
hektar, jauh di atas produktivitas 
kedelai pada umumny 

Bahkan, sejak Februari 2008, be- 
nih kedelai varietas grobogan pun 
diakui pemerintah sebagai benih ke- 
Gelai varietas unggul setelah sebe- 
lumnya diteliti oleh Balai Penelitian 
Tanaman  Kacang-kacangan dan 
Umbi-umbian, Pada 2003/2004, ke- 
lompok tani ini juga mendapat 
penghargaan atas pelestarian ling- 
kungan dari Pemerintah Kabupaten 
Grobogan. 

Sayang, kisah sukses para petani 
kedelai dari Grobogan ini hanya 
sebatas mendapat penghargaan dan 
benihnya diak: ictas be- 
nih unggul na 
del pengolahan dan teknologi yang 
diterapkan petani kedelai di desa ini 
baru diadopsi beberapa kelompok 
tani di daerah Jawa Tengah dan 
sekitarnya. 

Petani di Desa Panunggalan ber- 
harap model budidaya kedelai yang 
mereka terapkan selama ini menjadi 
gerakan nasional. Setidaknya jika 
menjadi gerakan nasional bisa per- 
lahan-lahan mengatasi krisis kedelai 
yang terus berulang di negeri ini. 

(SONYA HELLEN SINOMBOR) 


Pengalaman. 
Berkomputasi 


mi 


Banyak mimpi dan harapan yang terwujud berkat 
teknologi. Gambaran-gambaran yang dulu hanya bisa 
dilihat di film fiksi ilmiah (science fiction), kini dapat 


dirasakan langsung lewat perangkat-perangkat mumpuni 


yang menjanjikan pengalaman yang impresif dan 


menyenangkan. Termasuk dalam dunia mobile computing. 


i era yang menuntut orang 
bisa bekerja secara efektif 
dan efisien kapan saja dan 
dari mana saja, membuat 
perangkat yang ringkas dan 
memiliki bobot ringan menjadi 
primadona. Fungsinya pun 
bukan semata untuk mengerjakan tugas-tugas 
standar seperti word processor atau spreadsheet. 

Dari riset yang dilakukan Intel, didapatkan 
hasil bahwa orang-orang masa kini menginginkan 
perangkat teknologi yang bukan cuma bisa 
membantu menyelesaikan pekerjaan mereka, 
tetapi juga yang bisa meningkatkan produktivitas 
dan membantu mereka meningkatkan dirinya. 
Lebih jauh, orang juga mengharapkan bahwa 
data-data mereka bisa tetap aman jika perangkat 
komputernya hilang atau dicuri, 

Hasil riset tersebut juga menunjukkan 
bahwa orang-orang memiliki keinginan untuk 
mengkreasi sesuatu dan mengekspresikan diri. 
Kreasi tersebut misalnya photo scrapbook, 
blog, film atau mencipta musik yang bisa dibagi 
dengan orang lain, entah secara langsung atau 
secara online. 

Poin-poin itulah yang antara lain mendorong 
lahirnya ultrabook, yang bisa dibilang menjadi 
subkategori baru dari jenis komputer jinjing 
atau laptop. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Fitur 
Tipis dan ringan, siapa yang tidak bakal 
jatuh cinta pada perangkat ini? Apalagi ditambah 
dengan beberapa kelebihan. 
Salah satu kelebihan tersebut adalah ketika 


Ultrabook 


dibuka, ia bisa cepat menyala kembali dari posisi 
stand by. Perangkat ini juga disebut-sebut bisa 
starting up maupun shutdown dalam waktu 
relatif singkat. Dengan demikian pengguna bisa 
memiliki waktu lebih efektif dalam bekerja. 

Ya, fitur tersebut memang menjadi salah 
satu fokus yang terus dikembangkan antara lain 
dengan Intel Rapid Start Technology. 

Ketahanan baterainya juga patut diacungi 


jempol. Bayangkan, perangkat  ultrabook 
umumnya bisa menyala antara lima hingga 
delapan jam. 


Terakhir yang tak kalah penting adalah soal 
performa yang didukung prosesor dari keluarga 
Intel Core untuk ultrabook dan keamanan yang 
bakal melindungi data. 

Dengan segala kenyamanan yang mampu 
diberikan, ultrabook bisa jadi pilihan, bukan? 
Apalagi dengan pengembangan-pengembangan 
yang terus digenjot untuk mengimbangi 
kehidupan masa kini. (IKLAN/ASP) 


“ Penawaran terbatas diberikan dari merek-merek: Toshiba, Acer, Lenovo, Axioo, ASUS, 
Fujitsu, VAIO, Samsung, HP, & Dell. Syarat & ketentuan berlaku, untuk informasi lebih 
lanjut dapat menghubungi merek bersangkutan. 


SUPPORTED BY : 


TOSHIBA acer “Ta akioo ASUS ruji VAO JP (WA Tah LAN 


TM 


Senayan City 26-30'Sept 2012 


City 


2. JADILAH YANG 


PERTAMA UNTUK 
PENAWARAN TERBAIK“ 


Ultrabook”B 


@ teropong « INTERNASIONAL 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


LAPORAN II ENVIRONMENTAL REPORTING COURSE DI BERLIN (JUNI-AGUSTUS 2012) 


Listrik Melimpah ala Distrik Vauban 


Menyusuri Distrik Vauban 
sebagai wilayah terpadat 
di Kota Freiburg, Jerman, 
Selasa (17/7), begitu 
lengang dan cenderung 
hening. Di bekas kompleks 
barak tentara ini, sekitar 
40 persen penduduk 
adalah anak-anak. Mereka 
bebas bermain dalam 
taman sekitar permukiman 
dan trotoar jalan. 


ar dilingkupi pepohonan rindang. 
Kenyamanan mendorong sebagian 
besar warga berjalan kaki dan ber- 
sepeda, 

Setiap blok rumah memiliki ke- 
bun bunga serta taman bermain 
lengkap dengan arena olahraga un- 
tuk anak-anak. Sebuah kenyamanan 
di tengah kota, amat berbeda di- 
bandingkan kehidupan di kota besar 
pada umumnya, termasuk Jakarta. 

Hal lain yang membuat kami 
makin kagum, melihat panel-panel 
surya memenuhi atap rumah pen- 
duduk. Distrik ini dikenal sebagai 
desa surya, telah 100 persen mem- 
produksi listrik sendiri, Listrik bah- 
kan melimpah pada musim panas 
seperti sekarang. 

rga setempat, Andreas Del- 
rita, kemandirian akan 
energ strik di Distrik Vauban telah 
melalui proses panjang selama 40 
tahun, Kisah tentang perjuangan 
masyarakat membangun sebuah ko- 
ta dengan sangat terencana itu tum- 
buh seiring mencuatnya isu nuklir, 

Adalah tahun 1972, pemerintah 
ingin membangun pembangkit lis- 
trik bertenaga nuklir di Freiburg. 
Ik 25 Kilometer di 


Rencana tersebut mengundang 
kontroversi. Para petani anggur 
mengkhawatirkan dampak limbah 
nuklir. Keberadaan pembangkit 
pasti memunculkan 
awan-awan hujan, yang berarti 


Distrik Vauban di Kota Freiburg, Jerman, dikenal sebagai desa 
sendiri melalui pemanfaatan tenaga surya, Panel-panel surya terpas 


mengganggu pertumbuhan tanam- 
an anggu 

Di sisi lain, penelitian kelompok 
akademisi Freiburg mendapati be- 
risiko lingkungan 


in menguat. 
masih ingat betul pada 
suatu pagi, menyaksikan ratusan lo- 
ri dan berbagai peralatan untuk 
membangun pembangkit nuklir itu 
diangkut kembali meninggalkan 
Kota Freiburg. Hari ini menandai 
keberh: penolakan masyarakat 
akan nuklir. "Saat itu saya masih 
kanak-kanak,” ujarnya. 
Walaupun pembangui 
bangkit nuklir batal ter 


n pem- 


butuhan aki 
ng baru le 
Perancis, Freiburg membutuh- 
an perencanaan tata ruang dan 
pembangunan yang memadai, 
Dewan kota setempat kemudian 
berembuk menetapkan sejum 
haluan. Syarat utama pembangunan 


dalam kota adalah pemanfaatan 
rendah energi pada setiap sektor, 
mengingat kondisi kota pada saat itu 
cukup padat, dan kebutuhan per- 
mukiman baru sangat tinggi. Ke- 
butuhan akan energi dengan de- 
mikian juga amat bi 

Sebanyak 25 arsitek berlomba 
menyiapkan konsep tata ruang kota. 
Satu di antaranya, asal Stuttgart, 
Rolfdisch, terpilih sebagai peme- 
nang, 

Rolfdiseh menawarkan konsep 
ramah lingkungan pada setiap ba- 
ngunan dalam kota. Bangunan ha 
rus mandiri menghasilkan listrik 
dengan berbagai cara. 
ng paling mudah adalah me- 


dengan mema ang panel surya yang 
langsung bakal meng 
energi panas sebagai stok listrik. 
Dewan kota kemudian mengem- 
bangkan proyek pembangunan 
perumahan rendah energi dan ber- 
biaya murah. Proyek ini disebut Susi 
Project. Andreas merupakan salah 


KOMPAS/IAMA TAMBUNAN 


urya. Kawasan ini menghasilkan listrik 
ng pada setiap bangunan. 


satu penanggung jawab proyek ter- 
sebut. 

Melalui Susi Project, barz 
bek: 


k-barak 
direhabilitasi dan di- 
pasangi instalasi energ agar 
siap huni. Hasilnya disewakan de- 
ngan harga murah bagi kalangan 
mahasiswa. 

Hingga tahun 1995, proyek ini 
menghasilkan pembangunan 10 
rumah baru di Vauban yang secara 
mandiri menghasilkan listrik. Pem- 
bangunan serupa menyebar ke d 
trik-distrik lain di wilayah Frei- 


tenta 


burg. 

Biaya — pembangunan setiap 
rumah sebenarnya tergolong mahal 
untuk masa itu. Setiap keluarga 


yang ingin membangun rumah baru 
harus membayar sekitar 4.000 Euro 
atau sekitar Rp 48 juta. Namun, 
mereka dapat memastikan tak ada 
lagi ongkos listrik, karena seluruh 
kebutuhan ini secara otomatis ter- 
penuhi melalui panel-panel surya 
yang terpasang di bagian atap. 

Jika melihat jauh ke depan, de- 


ngan pertimbangan bahwa tidak se- 
lamanya dana subsidi pemerintah 
mengalir untuk pemanfaatan mi- 
nyak bumi dan gas, pilihan pada 
tenaga surya tentulah jauh lebih 
menguntungkan dan aman, 

Untuk mendorong warga antu- 
sias menggunakan energi surya, Pe- 
merintah Jerman menyediakan da- 
na insentif yang disebut Feed in 
System. Melalui sistem ini, setiap 
rumah tangga akan memperoleh da- 
na dalam jumlah tertentu sesuai 
dengan listrik yang dihasilkan ber- 
sumber dari energi ramah lingkung- 
an. 

Kalangan rumah tangga juga tak 
perlu repot untuk membuat konsep 
rumah lengkap dengan instalasi p: 
nel surya, karena ada pihak ketiga 
yang membangunkan rumah de- 
ngan konsep yang disyaratkan de- 
wan kota. 

Setiap rumah setidaknya memi- 
liki rancangan instalasi serta model 
atap dan dinding yang menyesu- 
aikan kondisi matahari di daerah 
tersebut. Sewaktu musim panas, si- 
ang sangat terik tidak 
ke dalam rumah. 

Pada musim dingin, sinar ma- 
tahari dapat masuk ke dalam rumah 
dan berfungsi sebagai penghangat 
pasif. Setiap rumah "memiliki kaca 
jendela besar yang berhubungan 
langsung dengan matahari, dengan 
menghadap 30 derajat ke utara. 
Jendela tidak terhalang oleh ba- 
ngunan Jain sehingga penyaluran 
energi surya sejak pukul 09.00 hing- 
ga 15.00 menjadi efektif. Setiap ba- 
ngunan juga memiliki dinding 
lantai yang mampu menyerap dan 


menyimpan panas, serta memiliki 
termal massa sebagai penyerap 
energi panas, lalu memberika 


kembali energi tersebut ketika ling- 
kungan dalam kondisi dingin. Ene 
gi panas dikumpulkan ke dalam satu 
perangkat listrik. 


Tata ruang 

Kota Freiburg seluas 153 kilo- 
meter persegi memiliki kepadatan 
penduduk sekitar 1500 jiwa per 
kilometer persegi. Lokasinya di ba- 
rat daya Jerman, Kota ini hangat 
karena terletak dalam lembah yang 
dikelilingi kawasan hutan Blackto- 


jak konsep tata ruang kota ber- 


jalan, masyarakat memiliki standar 
hidup yang tinggi akan prak- 
tik-praktik ramah lingkungan. Kota 
yang berada di jantung kawasan 
budidaya anggur ini didesain sesuai 
kebutuhan layak hidup bagi ma- 
syarakatnya. Dibangun dengan se- 
jumlah persyaratan akan pemenuh- 
an energi tenaga surya, setiap ba- 
ngunan juga berfungsi sebagai hu- 
nian komunal. Satu bangunan dapat 
dihuni tiga hingga empat keluarga, 
agar instalasi tenaga surya dapat 
dimanfaatkan secara komunal. 

Dalam konsep tata ruang, pe- 
merintah mensyaratkan pihak kon- 
traktor untuk membangun tam- 
an-taman bermain dan kebun bu- 
nga di setiap blok rumah, Ada ja- 
minan kenyamanan bagi setiap ke- 
luarga, Mungkin ini salah satu sebab 
tidak banyak anak muda mening- 
galkan wilayah Freiburg. Kota ini 
pun berkembang sebagai kota wi- 
sata dan kota pendidikan, didukung 
oleh banyaknya bangunan tua ber- 
sejarah sekaligus pusat-pusat pen- 
didikan ternama, 

Setiap warga juga bertanggung 


jawab kebersihan kota. Pemi- 
lahan jenis sampah berlangsung se- 
jak di p rumah tangga sehingga 


memudahkan pemilahan pada tem- 
pat sampah umum yang terbagi 
kategori plastik, botol, ke 
sampah campuran. 
Masyarakat juga memiliki oven 
komunal — untuk —— digunakan 
bergantian. Tujuan pemanfaatan ini 
tak lain untuk menghemat energi. 
Faktor lain yang menciptakan ke- 
nyamanan kota ini adalah penataan 
sistem transportasi. Kereta, trem, 
dan bus sangat memadai sehingga 
warga merasa tak perlu lagi meng- 
gunakan mobil pribadi. Terlebih lagi 
ongkos parkir kendaraan sangat ma- 
bal. 
Jalur khusus sepeda juga tersedia 
di sepanjang jalan. Sebagian bx 
warga memilih bersepeda atau ber- 
jalan kaki menuju tempat k 
Itu sebabnya jarang kami temui 
angkutan pribadi melin an ra- 
ya pun terkesan lengang di tengah 
padatnya penduduk Kota Freiburg. 
Jika penataan kota-kota di In- 
donesia bisa seperti ini, betapa 
man menjadi w: emoga ini 
bukan untuk impian semata, 
(IRMA TAMBUNAN) 


Cerita dari Kampung Manado di Jepang 


KOMPAS/IBAN RIZAL LAYUCK 


Distrik Oarai di Jepang, tempat tinggal ribuan warga Kawanua asal Sulawesi Utara. Mereka tak sungkan 
menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. 


corang teman 
Hisita sapaan khas Jepang, s 
mimasen, kepada seorang 
pak yang melintas di depannya di. 
balas jawaban, tabea. Sumimasen 
sementara tabea, 
ucapan khas Manado, berarti me- 
nyampaika lam kepada seseo- 
rang. 

Itu terjadi ketika pada awal Sep- 
tember kami berada di kawasan Oa- 
rai, Provinsi Ibaraki, Jepang, sekitar 
150 kilometer utara Kota Tokyo. 

Oarai tak ubahnya kampung Ma- 
nado karena sekitar 1000 warga 
keturunan Jepang asal Sulawesi 
Utara bermukim di sana, Mereka 
hidup dan bekerja pada sejumlah 
sektor perkebunan dan perikanan 
selama bertahun-tahun. 

Duta Besar Indonesia untuk Je- 
pang M Lutfi mengatakan, dari se- 
kitar 22.000 warga Indoru 
bermukim di Jepang, sekita 
orang di antaranya tinggal di Pre- 
fektur Ibaraki. Menurut Lutfi, ko- 
munitas orang Manado di Oarai cu- 
kup terkenal. Sebagian dari mereka 
telah kawin dengan orang-orang Je- 
pang. 

”Oarai sudah jadi kampung orang 
Manado,” kata Lutfi di kantornya. 

Johny Galag, tokoh masyarakat 
Kawanua di Oarai, mengatakan 
tengah menjajaki kerja sama Pro- 
vinsi Ibaraki dengan Provinsi Su- 
lawesi Utara sebagai sister city. Pi- 
haknya telah mengajukan proposal 
kepada Pemerintah Provinsi Ibaraki 
dengan sejumlah nota kerja sama di 
bidang perikanan dan lebih penting 
soal tenaga kerja. 

Gubernur Sulawesi Utara SH Sa- 
rundajang ketika berkunjung ke Oa- 
rai meminta warga Sulawesi Utara 
tidak sekadar bekerja, tetapi juga 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mengadopsi teknologi pertanian di 
Jepang. "Kalau pulang ke Manado 
harus pintar bertanam,” katanya. 


Visa keturunan 


Warga Sulawesi Utara berada di 
Oarai sejak 1970-an ketika belasan 
pekerja asal Minahasa tinggal di sa- 
na, Memasuki 1980-an, jumlah pe- 
kerja bertambah banyak tanpa ada 
hambatan. Sebagian dari mereka 
masuk menggunakan visa turis yang 
kemudian menetap di Oarai. 

Masalah kemudian muncul ketika 
Pemerintah Jepang bersikap ketat 
terhadap pekerja asing asal Indo- 
nesia tahun 2000 seiring terjadinya 
peledakan bom di Tanah Air. "Kami 
dicurigai teroris,” kata Herman Pa- 
ngemanan. 

Orang Manado di Oarai pun di- 
kejar-kejar petugas imigrasi Jepang. 
Sekitar 100 orang dipulangkan ke 
Sulawesi Utara, Akan tetapi, per- 
juangan untuk bekerja di Jepang 
dengan rata-rata penghasilan sekitar 
Rp 20 juta sampai Rp 30 juta se- 
bulan tak surut. 

Adalah Sakamoto (56), warga Je- 
pang, yang kemudian mencari jalan 
keluar untuk menyiasati peraturan 
imigrasi Jepang dengan mendapat- 
kan visa keturunan bagi warga Su- 
lawesi Utara. 

Visa keturunan dikeluarkan Pe- 
merintah Jepang untuk orang In- 
donesia, termasuk warga Sulawesi 
Utara, yang memiliki darah Jepang. 
Sebagian orang Manado yang tinggal 
di Oarai adalah cucu dari tentara 
Jepang. "Dalam sejarah banyak ten- 
tara Jepang kawin dengan orang 
Minahasa. Mereka dapat long time 
residence,” kata Sakamoto. 

Michiko Makalew (45) menga- 
takan, awalnya orang Minahasa da- 


tang ke Jepang bekerja di sektor 
perikanan. Sebagian bekerja di in- 
dustri perikanan di Sendai, sekitar 
empat jam dari Tokyo. 

"Sekarang banyak pilihan kerja, di 

di kebun sayur, di 
aupun menjadi buruh 
bangunan,” katanya. 

Buruh bangunan pun memiliki 
penghasilan lumayan tinggi. Revo 
Pontoh (19) asal Kawiley, Minahasa 
Utara, yang bekerja sebagai buruh 
bangunan di Oarai, mendapat upah 
sekitar 250000 yen sebulan atau 
sekitar Rp 80 juta. 

Menurut Revo, upah pekerja di 
Jepang dihitung per jam. Upah bu- 
ruh bangunan juga dihitung per jam 
sebesar 900 yen. Dalam sehari, Revo 
dapat bekerja sekitar 10 jam. Berarti 
Revo mendapat upah 9000 yen atau 
sekitar Rp 108.000. Revo ke Jepang 
menyusul dua orangtuanya, Denny 
Pontoh dan Sandra Hami 

Biaya hidup di Jepang yang cukup 
tingsi memaksa Revo harus ber- 
hemat sebab setiap bulan ia harus 
mengeluarkan setengah dari pen- 
dapatannya untuk membayar apar- 
temen, gas, dan air, serta makan 
hari-hari, 

Frangky Kaendo, pekerja di kebun 
sayur di Oarai, mengatakan, bekerja 
di Jepang menuntut keseriusan. Ia 
pernah diberhentikan hanya karena 
datang terlambat di tempat kerja. 

Pola kerja keras yang ditunjukkan 
pekerja asal Sulawesi Utara dise- 
nangi orang Jepang. 

Menurut Sakamoto, keunggulan 
pekerja asal Manado adalah mereka 
cepat beradaptasi dengan lingkung- 
an dan pintar bergaul. "Mereka se- 
mua fasih berbahasa Jepang sehing- 
ga komunikasi dengan sacho (bos) 
cukup baik.” katanya. (ZAL) 


DAVINCI 


FLOOR SAMPLE 
CLEARANCE 


Style any room for less with Hollywood Homes 
and Signature Heritage clearance sale! 


Laguna Bed 
with 2NT 


Fairbank Leather 
Comer Sofa 


Granumans DT 
with 2AC 4 4CH 


Rp. 49.800.000 


Rp. 17.800.000,- 


LIMITED TIME OFFER @ FIRST COME FIRST SERVE # 


Audrey Sota 
342”1 Seater 


Granumans Cabinet Belvedere Writing Desk — Calais Bench 


Rp.5:980.000- Rp. 3,880,000, Rp.115801000- Rp.980.000: Rp. 16.800.000, 


Avignon Bed 
with 2NT 4 Bench 


Signature Heritage DT 
with 2 AC #6 CH 


EXTENDED TILL | 
2 Ke 2012 


Rp. 19. 800.000,- 


Rp. 39.800.000,- 


Rp. 19.800.000,- 


DA VINCI TOWER Jl. Jend Sudirman Kav. 12 Jakarta Pusat 10220 Phx "62215795 2222 
DA VINCI MELAWAI Jl. Melawai Raya No. 193 C-D Jakarta Selatan 12160 Pn: 46221724 5775 
CASA DEI MOBILI Ji, Fatmawati Raya No, 28 C (seberang Lotte Mart) Ph: 46221 766 9490 


OPEN DAILY 1.00 AM - 08.00 PM wwwdavinciasia.com 


TELEVISI “HIDUP” 


Gambar hidup dalam televisi kini terlihat kian “hidup” berkat disematkannya 

gi 3D, yang memberi sensasi berbeda saat menonton televisi. Tengok saja 
Aguos dari Sharp yang mengadopsi teknologi @uattron 3D, yang. 
menambahkan warna dasar yellow dari yang sebelumnya hanya warna RGB 
(red, green, blue). Ada beberapa pilihan TV Aguos yang bisa ditilik baik dengan 
tipe full HD ataupun yang telah dilengkapi dengan fitur untuk mengakses 
internet, salah satunya adalah LC-80LE940X - BIG A@UOS LED 80” Guattron 
Series 3D Full HD with Internet. 


DOK SHARP 


| | , | | | . KOMPAS RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


KENYAMANAN MENGHIRUP UDARA 


43 


Rubrik ini disajikan oleh Tim Iklan Kompas 


Tak selamanya berada di dalam rumah berarti bebas dari ancaman kuman dan bakteri 
yang beterbangan di udara. Bagi mereka yang memiliki riwayat alergi terhadap debu, 
umumnya tergolong rentan terhadap paparan udara kotor sehingga menimbulkan 
beragam reaksi, seperti pilek atau batuk. Itu sebabnya, menghadirkan perangkat 
penjernih udara bisa jadi solusi. LG juga menawarkan solusi salah satunya lewat 
PS-R200WC, yang menjernihkan udara dengan enam langkah tahap pemfilteran dan 
menggunakan sistem sterilizer NPI. Desainnya pun terlihat apik sehingga bisa 


boke 


digunakan sebagai salah satu pendongkrak estetika desain dalam ruangan. 


WIRAPRIMANTO 


@ Mengintip 
Isi Kulkas 


oba tilik kembali 

isi kulkas Anda 
di rumah. 

Perhatikan dengan 

saksama setiap jenis 

bahan masakan yang 

disimpan mulai dari 

bagian paling atas 

hingga bawah, 

Tanyakan kembali 

pada diri sendiri, 

sudah masuk kategori 

sehatkah makanan- 

makanan ini? 

Kulkas memang 
bisa menjadi media 
untuk becermin 
mengenai kesehatan 
diri, Apa yang 
tersimpan di 
dalamnya 
mencerminkan pola 
konsumsi individu 
dalam kesehariannya, 

Kesehatan tubuh pun bergantung pada setiap jenis masakan 
yang kita konsumsi, Bagi mereka yang tak punya banyak 
waktu untuk memasak, biasanya isi kulkas banyak berisi 
makanan cepat saji yang hanya membutuhkan dipanaskan 
sebentar untuk segera dikudap. Yang jadi pertanyaan, 
apakah rasa kenyang yang didapat sebanding dengan nutrisi 
yang seharusnya diserap? 

Setidaknya, pastikan bahwa ada cukup banyak makanan 
mengandung serat yang tersimpan di dalam kulkas. 
Makanan tinggi serat diperlukan untuk menjaga kebugaran 
tubuh. Tak ada salahnya ganti kudapan Anda dengan 
berbagai jenis buah dan sayuran mulai dari apel, jeruk, 
semangka hingga tomat, wortel, bayam, dan masih banyak 
lagi, Olahan dari sayur dan buah-buahan, misalnya 
membuat jus buah, bisa menjadi alternatif makanan 
selingan yang menyehatkan. Mengudap brokoli yang telah 
direbus pun tak kalah enak dengan rasanya yang manis. 

Tak ada salahnya pula menyiapkan racikan menu salad 
sehingga setiap kali Anda menginginkannya, bahan-bahan 
telah tersedia. Sifat sayuran yang tak tahan lama memang 
membuatnya tak bisa disimpan dalam kulkas dalam waktu 
lama. Untuk itu, tak ada salahnya jika selalu membuat 
jadwal menu per minggu dan stok kulkas sesuai dengan 
jadwal tersebut, Selain itu, gantilah minuman bersoda atau 
yang mengandung banyak pemanis buatan dengan yang 
lebih sehat, seperti susu segar atau yoghurt, Tak ada 
salahnya pula menyediakan jus buah segar dan tempatkan 
dalam beberapa kotak minuman, Tentu saja, tak boleh 
terlalu lama disimpan di dalam kulkas agar kesegarannya 
tetap terjaga. 

Untuk makanan berdaging, sebaiknya pilih bagian yang 
tidak mengandung banyak lemak, Atau, sebelum disimpan, 
'Anda bisa menyisihkan bagian lemaknya terlebih dulu. 
Membuat kebiasaan baru seperti ini otomatis akan 
membantu Anda menjaga hidup sehat setiap harinya. Setiap 
kali membuka kulkas, pilihan yang tersedia hanyalah menu 
sehat. Isi kulkas sehat, hidup pun makin berkualitas. 
Dengan olahan tepat, masakan sehat pun tetap terasa 
sedap. (ADTJ 


RT630BSL, RT77SBSL 


t dan ketentuan berlaku 
CUSTOMER SERVICE 0-800-112 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ajah dapur kini 
telah beralih rupa 
la kini juga menjadi 
representasi 
karakter sang 
penghuni yang 
memengaruhi setiap 
tatanan di dalamnya. Personalisasi 
desain yang bersandar pada kebiasaan 
dan hobi sang penghuni itupun 
menjadi napas utama untuk 
mematutkan satu elemen desain 
dengan elemen lainnya. 

Membuat dapur yang personal itu 
bisa lewat beragam cara, Di antaranya 
bermain-main dengan ragam ornamen 
penghias. Orang yang senang 
bepergian, misalnya, bisa terbaca 
lewat beragam suvenir magnet yang 
tertempel di pintu kulkas, Beragam 
bentuk dan warna yang menampilkan 
ciri khas dari setiap tempat yang 
pemah dikunjunginya itu sekaligus 
menjadi penanda dan penguat ingatan 
dari setiap petualangannya. 

Ada pula yang senang 
mengumpulkan beragam 
perlengkapan dapur dari berbagai 
negara, mulai dari tempat merica dan 
garam yang unik, tatakan piring 
hingga spatula yang menggantung di 
dinding dapur, semua menjadi 
penguat desain. 


Mengikuti perubahan tuntutan 
gaya hidup sang penghuni, kini kita 
mengenal dua jenis dapur. Dapur 
bersih dan dapur kotor, Dapur kotor 
menjadi tempat untuk memasak 
“berat”, sementara dapur bersih lebih 
untuk menyiapkan makanan ringan 
dan instan. 

Di area dapur bersih inilah, 
biasanya secara tidak disadari 
menjadi tempat pemberhentian 
sementara bagi setiap penghuni 
tumah untuk sekadar berbagi ruang 
dan kabar, Tempat untuk sejenak 
berhenti dari aktivitas dan mengudap 
sembari bercengkerama 

Itu sebabnya, ketika bicara soal 


setiap pembelian lemari es Samsung tipe: RT2ASRIH, RT2BSRIH, 
RT2ASJIS, RT2BSJIS, RT41TSGL, RT4SUSGL, RTS9MBSL, 


Periode promo: s/d 30 September 2012 


ting) www.samsung.com/id 


dapur, orang tak lagi hanya 
memikirkan cara membagi zona 
memasak, zona penyimpanan 
makanan, serta meletakkan berbagai 
perlengkapan memasak dan makan. 
Tetapi juga memperhitungkan 
kenyamanan yang bisa dirasakan 
setiap orang. 

Hal tersebut dielaborasikan lewat 
paduan setiap elemen desain dapur, 
mulai dari kitchen set, nuansa warna 
hingga berbagai perlengkapan dapur 
yang mengisinya, Ya, perlengkapan 
memasak kini juga turut beralih rupa 
tak hanya menajamkan fungsi, tetapi 
juga estetika 

Desainnya berubah seiring 
tuntutan zaman dan pergerakan tren 
desain. Sementara inovasinya 
berkembang mengikuti perubahan 
gaya hidup yang semakin hari kian 
menekankan kepraktisan, kualitas, 
dan kecanggihan 

Lemari es, yang telah menjadi 
perangkat utama di setiap dapur 
modern adalah salah satunya, Tempat 
penyimpanan bahan makanan ini 
bahkan mampu memiliki nilai prestise 
tersendiri yang sekaligus mendongkrak 
gengsi serta tampilan dapur secara 
keseluruhan. Tidaklah berlebihan 
menyebut demikian, kalau kita 
menengok pada kulkas keluaran 
terbaru dari Samsung dengan TGV-10 
Series. 


Kulkas TGV-10 Series ini terlihat 
menonjol dengan trim-less design 
sehingga seolah tak bertepi dan 
sekaligus mengangkat tampilan kulkas 
terlihat elegan, serta menawan. Kesan 
bersih, rapi, dan simpel yang 
ditonjolkannya dengan seketika 
mampu memberi aksentuasi yang 
kuat untuk dapur bergaya modem 
kontemporer. Kehadirannya di area 
dapur pun menambah sentuhan seni 
dan estetika dapur secara 
keseluruhan 

Soal kenyamanan bagi pengguna 
juga menjadi hal lain yang 


Dapatkan Lemari es Samsung Limited Design untuk keluarga Anda 


diperhitungkan dengan cermat. Hal ini 
antara lain dihadirkan dengan adanya 
LED display untuk memudahkan 
mengontrol kulkas dan mengatur 
suhu. 

Kulkas ini pun menggunakan 
pencahayaan LED yang 10 kali lebih 
adem dibandingkan lampu biasa 
sehingga kesegaran makanan yang 
disimpan dalam kulkas bisa bertahan 
lebih lama. Pencahayaan ini juga 
menjadikan kulkas 20 kali lebih 
efisien dalam menggunakan energi, 

Yang menjadi kekuatan utama 
dari kulkas ini juga tak lain 
kemampuannya dalam menjaga 
kesegaran bahan makanan. Adanya 
fitur Coolever Zone Plus-t menjaga 
kesegaran sayuran lebih lama tanpa 
kehilangan kelembapannya, Hal ini 
dikarenakan fitur tersebut secara 
otomatis mengatur kadar kelembapan 
dalam kulkas maksimal hingga 89 
persen dan mengatur pendinginannya. 

Sementara itu, fitur Coolpack 
menjaga suhu dingin dalam waktu 
lama sehingga meski listrik mati, tetap 
mampu menjaga kondisi makanan, 
Area pendingin juga selalu dijaga 
berada di suhu -1 hingga O derajat 
celsius yang ideal untuk menjaga 
kesegaran ikan, daging atau makanan 
lainnya dalam waktu lama 

Di sisi lain, dengan sistem 
pendinginan multiflow yang 
disebarkan secara merata di setiap rak 
kulkas, menjadikan setiap bahan 
makanan yang disimpan bisa 
bertahan lebih lama. Kesegaran ini 
juga makin terjaga berkat adanya 
Silver Plus Deodorizer yang bertugas 
mengusir bau tak sedap. Adanya 
Samsung No Frost technology pun 
memberi kenyamanan lebih karena 
menutup kemungkinan terjadinya 
bunga e: 

Kalau sudah begini, kenikmatan 
hidup praktis bukan lagi sekadar 
angan. Kehadirannya pun menjadi 
sebuah alternatif dari perangkat prima 
untuk mengangkat kualitas hidup 
premium. (ADTJ 


Garskin 


Colour Your life! 


f Samsung Indonesia 


MB) samsung. ID 


teropong @ 


KOMPAS, RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


Hilang 


Konsentrasi dibutuhkan 
untuk mengapresiasi 
benda-benda seni. Tapi 
bagaimana bila benda- 
benda seni itu sebegitu 
banyaknya hingga empat 
lantai terpisah pun seakan 
terasa kurang. 


ahkan, itu masih ditambah 

dengan fakta bahwa bangun- 

an tempat meletakkan ben- 
da-benda seni tadi sudah meru- 
pakan karya seni yang mengagum- 
kan, Kehilangan fokus. 

Itulah yang akan sangat mudah 
terjadi di Museum Louvre (Muste 
du Louvre), di Paris, Perancis, Teng- 
gelam dalam koleksi yang terentang 
dari tahun 7000 SM hingga abad 
ke-19, 

Peninggalan masa kejayaan Me- 
sopotamia, Mesir kuno, Yunani ku- 
no, Roma kuno, abad pertengahan, 
Renaissance, dan kejayaan dunia 
Islam. Peninggalan itu berbentuk 
patung, dekorasi, peralatan hidup 
sehari-hari, dan lukisan. 

Masing-masing koleksi berada di 
lantai satu, lantai dua, lantai dasar 
(ground floor), dan lantai bawah 
tanah (ower ground floor). Pada 
lantai satu pengunjung dimanjakan 
dengan koleksi lukisan, seni de- 
koratif, dan benda-benda antik dari 
Mesir, Yunani, dan Roma, 

Pengunjung mesti membayar ti- 
ket seharga 10 curo untuk menik- 
mati koleksi museum itu. Antrean 
mengular terjadi di sejumlah pintu 
masuk dengan lama sekitar 15 me- 
nit, tergantung jumlah pengunjung. 

Museum buka mulai pukul 0900 
hingga 18.00. Adapun pada hari Ra- 
bu dan Jumat, jam buka diper- 
panjang hingga pukul 21.45. 

"Ini museum yang sangat besar. 
Karya-karya yang luar biasa disa- 
jikan disini, ini sebuah jamuan karya 
seni,” kata pengunjung dari Brasil, 
Renato De Al Cantara, 

Renato yang datang bersama pa- 
sangannya, Claudia Ndrade, menga- 
takan, yang bisa dilakukannya di 
Museum Louvre hanyalah meli- 
hat-lihat karya seni yang dipamer- 
kan. "Tidak mungkin saya bisa fo- 


KOMPAS/INOKI KINALDI 


Pengunjung memadati Museum Louvre di Paris, Perancis. Mereka 
datang dari berbagai negara sambil memanfaatkan waktu liburan musim 


panas, 


kus,” katanya. 

Renato datang ke museum itu 
untuk lukisan "Mona Lisa”. Maka 
lukisan karya Leonardo da Vinci itu 
pula yang ditujunya pertama kali. 

"Mona Lisa” dipajang di lantai 
satu. Sejumlah karya seni lain, 
perti lukisan dan barang-barang an- 
tik dari Mesir, Yunani, dan Romawi 
kuno juga dipajang di lantai satu. 
Termasuk patung dewi kemenangan 
(The Winged Victory of Samothrace) 
yang diperkirakan berasal dari masa 
190 SM. 


Paling diburu 


Namun tentu saja, koleksi yang 
paling menarik banyak peminat di 
lantai satu ialah lukisan "Mona Lisa' 
karya Leonardo da Vinci. Ratusan 
pengunjung berkumpul di depan 
lukisan yang dipajang pada bagian 
lukisan Italia yang dibuat antara 
abad ke-13 dan abad ke-15 itu. 
Lukisan yang dibuat di Florence, 


Italia, antara tahun 1503 dan 1506 
itu dikerubuti para pengunjung 
yang berebut mengabadikan gam- 
bar. Tidak seperti lukisan lain yang 
dipajang begitu saja dengan bingkai 
di permukaan dinding, "Mona Lisa” 
dilapisi bingkai pelindung tembus 
pandang dengan semacam meja ke- 
cil di depannya. 

Ada jarak sekitar tiga meter an- 
tara kerumunan pengunjung de- 
ngan "Mona Lisa”. Jarak itu juga 
menjadi akses bagi pengunjung 
yang menggunakan alat bantu un- 
tuk berjalan, seperti kursi roda. 

Sejumlah petugas menjaga secara 
khusus "Mona L idak seperti 
lukisan lain yang dibiarkan begitu 
saja. Terdapat hingga tiga penjaga 
yang bersiaga di sisi kiri dan kanan 
lukisan "Mona Lisa”, terkadang le- 
bih jika antrean semakin banyak. 

Saat itu pertengahan Juli, ber- 
tepatan dengan liburan musim pa- 
nas. Pengunjung dari sejumlah ne- 


KOMPAS/I 


IKI RINALDI 


Pengunjung Museum Louvre di Paris, Perancis, antre memotret lukisan 
masyhur "Mona Lisa" karya Leonardo da Vinci. Lukisan yang dibuat 
antara tahun 1503 hingga 1506 itu menjadi karya seni yang paling banyak 


diincar pengunjung untuk diabadikan. 


gara Eropa, Amerika, dan Asia me- 
menuhi museum tersebut. 

Beberapa pengunjung bahkan su- 
dah lebih dari satu kali datang untuk 
mengagumi "Mona Lisa”, Manuel 
Nunos (59) yang berasal dari Spa- 
nyol sudah dua kali datang dan 
mencoba memahami "Mona Lisa”. 
”Terakhir kali 20 tahun lalu, dan 
”Mona Lisa” tetaplah sebuah mis- 
teri bagi saya,” ujarnya. 

Laman resmi museum itu di ala- 
mat louvrefir menyebutkan potret 
”Mona Lisa” merupakan represen- 
tasi visual dari ide kebahagiaan yang 
ada dalam kata "gioconda” dalam 
bahasa Italia. Penggunaan warna 
yang cenderung mewakili kehangat- 
an, lanskap tak berpenghuni, potret 
hingga batas tangan, tatapan mata, 
dan tentu saja senyum yang khas 
mewakili bahagia itu. 

Daya tarik itulah yang membuat 
keluarga Clara Turnip (33) tertarik 
menyaksikan "Mona Lisa” dari de- 
kat. "Memang sudah kami renca- 
nakan sejak jauh hari," kata Clara 
yang berasal dari Medan dan sudah 
beberapa waktu terakhir menetap di 
Belanda. 

Bersama sekitar 15 anggota ke- 
luarganya, Clara datang ke museum 
terbesar di dunia itu. Ta memba- 
yangkan jika di Indonesia kelak bisa 
didirikan museum sejenis, "Kita kan 
juga punya banyak lu 
pelukis Indonesia, mung 
bikin juga di Bali misalnya,” kata 
Clara, 

Para pengunjung yang hendak 
mengabadikan gambar "Mona Lisa” 


tidak bisa berlama-lama berdiri di 
depan lukisan itu, Pasalnya pengun- 
jung lain akan terus mendesak dari 
arah belakang. 

Hanya ada waktu kurang dari 
semenit untuk bisa mengabadikan 
gambar dan mengulanginya sekali 
atau dua kali lagi jika belum puas. 
Bagi pengunjung yang datang sen- 
dirian, pengunjung lain biasanya 
akan cukup ringan tangan untuk 
membantu berfoto dengan latar be- 
lakang "Mona Lisa”, 

Salah seorang petugas Museum 
Louvre yang hari itu berjaga di dekat 
lukisan "Mona Lisa”, Ludovic Gi- 
boyou (34), mengatakan, puncak ke- 
ramaian akan berlangsung hingga 
jelang liburan Natal pada akhir De- 
sember. "Karena itulah saya selalu 
mengambil hak libur saya pada wak- 
tu tersebut,” selorohnya. 

Ludovic sudah tujuh tahun be- 
kerja di museum itu. Selama itu pun, 
ia belum bisa menghafal sedemikian 
banyak koleksi lukisan yang dimiliki 
Museum Louvre. "Saya sedang ber- 
usaha, tapi untuk lokasi-lokasinya 
kami tahu ada di mana,” ujarnya. 

Pada lantai dua terdapat koleksi 
lukisan yang beragam. Berasal dari 
Perancis, Jerman, Belanda, Swiss, 
Rusia, dan negara-negara Skandina- 
via. Sementara di lantai dasar, se- 
jumlah patung terkenal diletakkan. 

Di antaranya patung dewi ke- 
cantikan Yunani, Aphrodite, yang 
disebut juga sebagai Venus, Patung 
ini juga menarik banyak perhatian. 
Rombongan pengunjung yang ter- 
bagi dalam beberapa kelompok ter- 


di Museum Louvre 


lihat tak henti-henti menjepretkan 
kamera ke arah patung tersebut. 

Di lantai itu juga tersimpan ko- 
leksi patung kepala Ramses II dari 
Mesir kuno. Sepasang turis dari Ita- 
lia, Fransesco Acardi dan Franscesa 
Acardi, penasaran dengan patung 
itu sehingga berulang-ulang meng- 
ubah penataan (setting) kamera me- 
reka. "Akan lebih baik jika tidak 
menggunakan lampu kilat” kata 
Fransesco. 


Bekas Istana 


Sementara di lantai bawah tanah 
(lower ground floor) terdapat be- 
kas-bekas bangunan istana abad 
pertengahan yang jadi cikal bakal 
Museum Louvre. Ketika Revolusi 
Perancis, sebagian istana dibuka 
menjadi museum, persis tanggal 8 
November 1793. 

Suhu di bagian itu sejuk dan 
membuat pengunjung betah ber- 
lama-lama di dalamnya. Kita juga 
bisa membayangkan seperti apa 
bentuk awal museum yang sebe- 
lumnya istana bangsawan itu de- 
ngan melihat replika bangunan 
awalnya. 

"Museum ini punya banyak se- 
kali koleksi. Cara saya untuk me- 
nikmatinya ialah dengan memilih 
karya-karya seni yang masuk dalam 
kategori master” ujar Lizzy Lee 
(22), mahasiswi dari Korea Selatan. 

Lizzy memilih pemandu suara 
elektronik yang disewanya di pintu 
masuk. Sebuah perangkat merek 
Nintendo 3DS yang menayangkan 
pula karya-karya seni dimaksud. 

Dalam laman louvresfr disebut- 
kan bangunan indah itu telah men- 
jadi pusat perhatian di Paris sejak 
abad ke-12 yang didirikan di sisi 
barat kota. Berada di antara Sungai 
Seine dan Rue de Rivoli. 

Selama itu pula bangunan ter- 
sebut telah bermetamorfosis sejak 
menjadi benteng, istana, hingga mu- 
seum, Sejak 30 Maret 1989, bagian 
luar museum dilengkapi piramida 
gelas yang menjadi salah satu pintu 
masuk dan poros sirkulasi bangun- 
an. 

"Museum ini lebih besar dari 
yang saya kira. Lebih besar dari yang 
pernah saya bayangkan dari bacaan 
dan cerita orangtua saya,” kata Mi- 
chael Jellis (19), seorang mahasiswa 
dari Amerika Serikat. 

(INGKI RINALDI) 


DI JANTUNG PUSAT KEUANGAN SINGAPURA 


@NISBENTON 


STASIUN MRT SHENTON WAY YANG AKAN 
DATANG, BERADA DI DEPAN PINTU ANDA 


Gambar ilustrasi 
YANG TERBAIK DARI BISNIS DAN HIBURAN BERADA 

DI SATU TEMPAT YANG LUAR BIASA - MARINA BAY 

" Sebuah menara kembar spektakuler yang terdiri dari satu gedung kantor dengan 23 lani 


dan menara hunian dengan 54 lantai, yang berlokasi di 5 Shenton Way, sebuah alamat yang 
sangat eksklusif 


" Dirancang oleh perusahaan arsitek internasional yang terkenal di seluruh penjuru dunia, UNStudio 

" Dikelilingi oleh berbagai lembaga keuangan, perusahaan internasional, dan landmark penting 
seperti Marina Bay Financial Centre, Asia Sguare, Westin Hotel baru, Marina Bay Sands, dan 
Gardens by the Bay 

" Terdiri dari unit studio, 1, 2 dan 3 kamar Harga mulai dari S$ 1,000,000 


" Pengembangan yang terlaris di Singapura" 


ON SHENTON 


mag 8 


MARINA BAY 


MABINA BAY 
FINANCIAL CENTRE 
Tempat : Bromo Room Grand Hyatt Hotel inlet 
Jl MH Thamrin Kav 28 - 30 Jakarta 10350 


Tanggal : 29 - 30 September 2012 (Sabtu Dan Minggu) | Waktu: 11:00 - 19:00 WIB 


Ev Susanti 08158749529 | evy.susanti@cbre.com.sg 
Yuri Mutiara 0878 8015 2211 | yuri.mutiara@savills.com.sg 


East Coast Parkway (ECP) () @ 
GARDENS BY THE BAY SINGAPORE 
(BAY SOUTH) FLYER 


AGEN PEMASARAN DIKEMBANGKAN OLEH 


ia 


—.. 


ap) 


Lot OO0BOT TS Ie 5 Shentan Wap Expersed Date of Vacant Pomentian—31 December 2 


www.v-on-shenton.com.sg 


Dewloper — UTG Invosmeras (Properties) Pte Lad ( 1987002176) - Deweloper'a Licenae No.— OI! -Temure of Land — 99 years wef 29 November A)11 “Location Expecsed Date of Legal Completion 31 December 2020, “Souree- URA (july 2017) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


, 26 September 2012 | JABODETABEK 


FITUR KLASIKA | Kesehatan 


KLASIKA 
HARI INI 


APAKAH Anda sangat sering mondar-mandir ke 
belakang untuk buang air kecil? Kondisi tersebut 
tentunya dapat mengganggu kenyamanan 
dalam segala aktivitas, terlebih terjadi di saat- 
saat malam hari menjelang dan di saat tidur. 
Atau Anda merasakan gejala-gejala lain, seperti 
buang air kecil tak tuntas dan kurang lancar, 
serta merasa kandung kemih yang tak terasa 
kosong setelah buang air kecil? 

Jika jawabannya “ya", hendaknya jangan 
berdiam diri karena hal tersebut merupakan 
pertanda adanya ketidakberesan pada prostat 
Anda, Prostat adalah kelenjar kecil yang 
mengelilingi seluruh tempat keluarnya air seni 
dan sperma, Pada banyak kasus, 
begitu seseorang menginjak usia 40-an, 
pembesaran kelenjar prostat bisa terjadi 
sebagai tanda alami dari penuaan. Kondisi ini 
yang disebut dengan Benign Prostatic 
Hyperplasia (BPH), 

Pembesaran prostat ini kemudian menekan 
saluran kemih sehingga mengakibatkan air seni 
yang seharusnya mengalir lancar malah terjebak 
di dalam kandung kemih. Jika kondisi ini 
dibiarkan, risikonya adalah air seni yang 
terperangkap bisa mengakibatkan infeksi di hati 
dan ginjal, serta di jaringan yang terdapat di 
sekitar kandung kemih dan saluran kencing. Hal 
yang paling mengkhawatirkan dari kondisi ini 
adalah potensi terjadinya risiko kanker prostat. 

Prostate Health, yang merupakan divisi dari 
On Clinic Indonesia, dapat membantu mengatasi 
gangguan prostat dengan pengobatan yang 
memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi 


SIMAK 
TRIVIA MUSIK 


POLYTRON 


Memang Langin 


Dingin di Semua La 
Tagihan Lebih Hemat 


Nikmati dingin yang maksimal di seluruh 
ruangan rumah Anda dengan hematnya 
AC POLYTRON Logicool DC Inverter. 


Teknologi DC Inverter di dalamnya mampu 
menjaga kestabilan konsumsi energi yang 
membuat AC lebih hemat listrik hanya 

Rp 170/jam. Miliki kesejukan yang optimal 
dari teknologi hemat energi dan jadikan 
semua aktivitas Anda kian menyenangkan. 


— LOGICOOL 


OC INVERTER 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Hidup Lebih Nikmat Tanpa Gangguan Prostat 


dan relatif aman karena sediaannya yang alami. 


Dengan panduan 


dari 


tim ahli medis 


berpengalaman, pengobatan ini efektif sehingga 
pasien bisa hidup normal terbebas dari keluhan 


yang membebani. 


Jika Anda mengalami 


problem prostat, 


silakan hubungi hotline : Jakarta (021) 2998 
9050, Bogor (0251) 831 5567, Bandung (022) 
422 1200, Semarang (024) 356 9900, Surabaya 
(031) 547 0505, Malang (0341) 324 000, 
Lampung (0721) 256 555, Medan (061) 4555 
202, Makassar (0411) 811 2500, Balikpapan 
(0542) 73 1111, Yogyakarta (0274) 584 000, 
Denpasar (0361) 755 234, Pekanbaru (0761) 
781 1234. Atau melalui SMS: 08551050005, 
PIN BB: 29FD2F5F www.onclinic.co.id atau 
e-mail : prostate health@onclinic.co.id 


Saat ini, 


On Clinic Indonesia tetap hadir 


untuk membantu masyarakat yang mengalami 
disfungsi seksual pria, seperti impotensi dan 
ejakulasi dini, serta disfungsi seksual wanita, 
seperti gangguan orgasme, kurang gairah seks, 
dan frigid, On clinic Indonesia: 500.001 GSM: 
(kode area) 500 001 (pulsa lokal seluruh 


Indonesia). (“/BYUJ 


CLINIC 


PA ian 


d 


IN 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2 5076 |IFAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 
2 


Seluruh tulisan/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim Iklan Kompas. 


SIMAK PRODUK-PRODU 
UNGGULAN DI ETALASE 


HAL 54 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Cari Box u/ Laundry, Canvass, 
Delivery | Resto? — Hubungi 
10818.846.107, Ready stock! 


GPS Garmin Best Ouality&Price 
latsurvey.com,T:021-57931917 
Dealers Welcome, 0811951668 


BENGKEL - SERVICE 


Spesialist Install Power Back 
Door alohartvellfire 24 semua 
ti Bodykit loxus wald,alphrd 
@&LC.Ayun Jaya Motor 3S 
Jl.Danau Sunter Selatan blok 


vel! 


Menjual Sparepart Toyota, dll, 


Dgn Discount Special, Hub: 


0818988178 


MOBIL DICARI 


A1 0 .1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tingai Andri 
68629818/0818-901-687 


(A.1O1 apapun jenis mbl anda 
akan dibayar dg harga tinggi 
021-70285262 / 081385198555 


AL LO Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel : 70813895-08121097594 


AI, 0.1 Apapun jns mbl anda di 
byr dg hrg tinggi.Bns! Sit u/pran 
“tara 71652678-08129009011 


Al01 Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085782088888 


'Automotif berani beli mbisegala 
merkkthn danhrg pantas/tingai 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli dgn hrg tinggi mbl sal merk 
pmki 1s9082125255507-6497783 
- 632763 Jl.Jemb.V / 100-B 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
Aman&Cepat.Hub:Hj.Zakiah,021 
-70075700/SMS:081385851881 


Pemakai Berani Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


IOBIL DIJUAI 
Dawuan 


Aston Martin Rapide 2011 
KmLow, Hub, 081280629300 


AUTO ONE KLP GADING 
wirkirtEvoguo 3D & SD” ak 
“#patrol & Diesel, All Colour" 
R Sport Black'08 Good Candition 
021458 585 84 / 021158 585 86 
"eka HP, 0878 7845 7805” 


Tn AUTO ONE KLP GADING 


Couper S Coupe P.White / 


Red" 
ini Couper S Cabrio White" 
021158 585 BA / 021 158 585 86 
kki HP. 0858 8333 8055 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
"“#Masorati Ouattroporte” 
2005, Black, Good Conditii 
sAuto One Premium Cars Btas 
021-7203011 / 082111928337 


AUTO ONE SLIPI 

MeRP Ora IRR 
“F 430 Spider 2007 Yellow: 
021-29308685 / 085888668989 


AUTO ONE SLIPI 
Kanan 2 Mali 
We Make Dreams Not Cars" 
#8F 458 Giallo on Nero” 
AFF 6.3L V12, 651HP, AWD/"# 
##s4Rosso Corsa in Couio' 
021-29308685 / 081806898787 


AUTO ONE SLIPI 
Porsche911 Turbo Yellow'08611 
##&New Panamera 3.6 Ve'w 

White on Marsala Red Bose' 
sAuto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 08170707122 


AUTO STAGE 
LamborginiSupertrofeoStradale 
New Boxster Cabrio Paladi 
vogue Warranty ATPM. 
JI KH Ahmad Dahlan No.43. 
723.6262 - 723.6226 - 723.6336 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Blck,Whte TV3/TV1 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White, Red, Orange 
Pluit 66601318/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yellow,Red, White 
“ Cayenne V6 ATPM Black 
9llcarera s new mdl wht kmBrb 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


Bentley Continental GT Super 
Sport 2010 Hitam Km 1.000 
Lgsg Pemakai. 081311110957 


Bunga Kredit Mobil Baru 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3.7 Ready Stock “ 
Bursa Otomotif Sunter 

WI 1921-6523555" 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 
» R,R Evogue 2.0 514 & Coupe «- 
@ Pluit 66694555-98007337 - 


CIK'STORE AUTO GALLERY 

« New Porsche Cayenna 3.6 L “ 
““Naw Porsche Boxstar 2.7 L'“ 
1081288835238/021-31902922 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
Range Rover 3.0 HSE Diesel 
1081323900058/021-31908111 


CNN BOS - 6525888 
New Porsche Boxster red colour 
274 265MP, Ring 20”, PDK, Bose 


CNN BOS - 6525888 
Range Rover Evogue Si - ADoors 
Ready Black,Whita, Red LuxPack 
Int. Black & Verve, 3 TV, 5 Cam, 


Cooper Country Man "11, Brown 
(Panoramic & Leather),km 4Rb 
Hub:45803333” WJM"92120611 


DK MOTOR 
Ranga Rover Evogue Dynamic, 
White/Black. hub:021-3519040 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1,195M OTR Black on red recaro 
seat, Scam. nego: 021-979L1111 
pin BB: 323dceff 


Evogue 4 doors white full 
option, km Irb, 2012 (ga jd 
pakai), 99.99new,, AUTOMART 
53678993-4/ 08988999337 


ya .FERRARI » EXOTIC AUTO. 


599 HGTE 

Maan 
Scuderia 

Pi zavoooo ni Gdg: 15846110 


Ferrari 599 GTB 2008 Merah 
Ferrari F430 Scuderia2011 Abu? 
Ferrari California Full Novitec 
2011 Putih, Hub. : 0818800755 


Hummer Pata Matan Km.drb 
Sepi 


Metro Kiba oat PLAN 
IIMS @JI EXPO KEMAYORAN 


Bentley Flying Spur Speed 
Visit Us GIIMS 20/9 - 30/9 12 
Only @lvan's Motor 

6506t66/ 1521070/ 7292888 


IIMS @JI EXPO KEMAYORAN 
Cadillac Escalade Pitnm Black 
Visit us @IIMS 20/9-30/9 "12 
Only @lvan's Motor 
6506666/ 4524070/ 7292888 


IIMS @JI EXPO KEMAYORAN 
Ferrari California 2012 Yellow 
Visit us @IIMS 20/9-30/9 "12. 
Only Glvan's Motor. 
8506666/ 1524070/ 7292888 


IIMS @JI EXPO KEMAYORAN 
Farrari FF 2012 Red: 
Visit us GIIMS 20/5-30/9 "12 
Only Givan's Motor. 
6506666/ 1524070/ 7292508 


Jaguar S type 3.0 '04 Hitam intr 
Beige,Sunroof, telpon,Eseat, km 
28rb Gn Sahari 3/5 ph 4259084 


Jaguar XF 3.0 Th 2010, Vapour 
Grey,km low,knds istimewa.The: 
Winner 5201888 / 08567227796 


#sonse6/ 45210707 7202518 
Lamborghini Murcielago E-gear 
105 km.2rb F.Carbon,Hydro,F.Ori 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


Land Rover Discovery 3 Th 2006 
Diesel Full optn.Radio Dalam 
168, 72791646/ 085881182920 


Land Rover Discovery 4 th 2010. 
Diesel Hitam Full option spt br. 
T21N16A6 / 085691904722. 


Maserati Ouatroporte 2007 
Silver Km 20.000 Original 
Hub.:021-70623285 


MaseratiGTS MCSportlineWhite 
Limited Edition Perfect Cond. 
Only1 in Indo 089637938881 


METRO MOBILINDO 
Camaro SS Coupe 
021-65861571 


Mini Cooper 16 S Turbo, 2011 
Orange,Km 3rb,Panoramic, istw 
Pakubuwono7251893/72790162 


Mini Cooper Roadster, Red, 
Ready Stock!! Only at Garaga 
Motorsport (BOS) 021.6524000 


Mini Cooper S Cabriolet 2012. 
Putih,km 1rb,ATPM, warranty. 
spt br,72791616/085691904722 


Mini Couper S AKcoupe & hatch 
back),whitewery foptrec-sheet 
dashbord leather,mon.dgti wing 
nego:021-97911111Pin 323dcbff 


Mini JCW Anniversary Hijau'10, 
#MT, KM Low, Good Condition" 
is Hub: 021-70552121 


MiniCooper Country Man'11 Pth 
Int Beiga Org:Arteri Pndk Indah 
No.BBA jaksel :08129659911 


'Minicooper Coupe 2011 Pjk Pjg 
Km3rb Sun Roof Panoramic 
Goodcond spt.br 021-75921295 


Minicooper S Countryman brand 
new putih full optn.Radio dalam 
168. 72791646 / 085881182920 


MinicooperRoadster S,B.New'12 
Merah,H.Kardon, Htr, Wings, JCW 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


lini Cooper Coupe JCW 
ite “Garage Motorsport BOS 
Hubungi : 021.6524000 "#“ 


P.Cayenne 3.6 Baru,Black,ATPM 
S.Roof, Hidrolik, DVD “ Garage 
Motorsport (BOS) 0216524000 


Porsche Boxster 2.7 PDK B.New 
Pth Int.Red,Wings VR19 ATPM 
Porsche Cayenne 3.6 B.New'12 
Pth S.Roof, Bose,PBD,Umber Int, 
ATPM,Valentino 75903390/2 


Porsche Carrera911 S 3.8 B.New 
Putih Bose,S.Roof,Heater,VR20 
Porsche Cayman 2.9 PDK B.New 
White in Black Carbon Wings ““ 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


Porsche Cayenne 3.6 Hitam A/T 
On Beach/brown 08 Km 23rb 
Pakai Sendiri 082260789951 BU 


Porshe Boxster PDK New 2012 
white on black full option.BOS: 
blok C-1 no.10 Ph.0816809027 


New 


R Rover 5.0 Super Charge 
bensin biography w putih Mu 
lara 2011 hp 0878.89100012 


R. Rover Evogue 2.0 AT 2012 
Putih Km900, Lgs nama Pembeli 
Pakubuwono VI/7 ...72790162 


R.Rover Evogue 2.0 Dynamic 
Plus Grey Ready hub:AutoMax 
Ph:021-4585,7731--6506.8888 


Range Rover Evogue,Putih dlm 
htm mrh,Panoramic,TV3,Cam 5, 
new, 08151820485, 0818970007 


Range Rover Vogue 5.0 Super 
Charga "2010 Black on Beige 
km.22rb, 3TV Camera, Spt-baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Range Rover'02 Hijau Met Ex.Dr 
F-Ors Spt Br Jl, Mangga Besar 
Raya No.36A Ph.021.6256555 


RR Evogue 2.0 Si4 Premium 
Luxury 3TV,5Camera White on 
Red,Warranty ATPM Le 
Metro Mobilindo 021-t 65861571 


RR Evogue 5DR Dynamic Lux 
Pack Panoramic 3TV Full option 
Ready 72791646/085691904722 


RR Vogue 2002, facelift, super. 
Charged, hitam, Radio dlm 168. 
72191616 / 085691901722 


RR Vogue Supercharged 2006. 
Facelift 2012, black on black. 
72791646 / 085881182920 


RR Vouge 4.2 SC'2006 Htm,3TV, 
Hrmn Kardn,F.Carbon Facelift"12 
RR Sport 3.0 HSE'10Pth Kml6rb 
S.Roof,H.Kardon,Heater Coolbox 
Valentino Mtr 75903390/2 


RR Vouge 4.4 Westminster Ltd 
Edt,Htm3TV,Cam H.Krdn,S.Roof 
RR Sport 3.0 HSE'11 Hitam Km. 
10rb S.Roof,Coolbox H.Krdn,Htr 
TV Valentino 75903390/2 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
-—Cayenne 48 GIS 

1st in Indo,420hp,Specia 
0-100kmjh in 5,75, Keyless, 
Camera, VR21”, Air Susp, Bose, 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
911 Carrera 5“ Cabriolat"A00HP 
9L1 Carrera S Coupe, '400HP 
New Cayman 29 PDK, 265MP 
New Cayenne Turbo 4.8, 500HP 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
Aston.M Virage 6.0,V12, 490HP 
Navigation, DVD, Bang&Olufsen 


Png eng INDO 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
RR Evogue 2.0, 3DR/5DR, Ready 
Dynamic 


Luxury, All 
amninal Motor - 
G4511111,4520000,P172252 


THE DJAKARTA AUTO 
F430 Scuderia 11 - Red . 
F430 '06 - Yellow: 
F430 Spider '06 - Black .. 
Ferrari California 10 Red 
call:08159555269 /0216310647 


THE DJAKARTA AUTO 
458 Red Full Options 
alitornia Yellow Full Options... 
call:08159555269 / 0216310647 


Colour 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 26 September 2012 


Senantiasa di Sisi Anda 


Ramah Bunganya, 
Ekonomis Cicilannya 


& s Periode: 20 - 30 September 2012 


Syarat dan ketentuan berlaku 
www.bca.co.id 


HALO BCA PRIORITAS 


500222 atau (021) 500222 dari ponsel 


finance 
center 


Beli Mobil 
GakUsah 


MIKIR !! 


Tenor 6 Bulan 


Untuk 5000 aplikasi pertama 


Instant APPROVAL 


dalam acara 


The 20" 


MOTOR 
20- 3 
JlExpo 


SHOW 


www.biifinance.co.id 


Kunjungi Booth bii finance 


INDONESIA INTERNATIONAL 


) September 2012 
Kemayoran 


Bunga Berang, Proses Cepat FU 


MOBIL Di 


Maman 
SPECIALPRICEGGRAND INDO 
Tranformer 3  Bumblebee 
amaro 6.2 SS, 


THE DJAKARTA AUTO 
. 911 Carrara $ - White ........ 
..Cayenne V6 - Black & White.... 
-N 911 Carrera "12 - Grey ... 
ca1l:08159555269 /021 63106! 


THE DJAKARTA AUTO 
.Me.Laren MP4 - Volcano Red. 
Roll Royce Ghost - Black &white 
Aston martin vantage S'12whte 
Maserati Grand turismo'09 Blck 
Bentley Continental GT'11 Black 
call:08159555269 / 0216310617 


WILLIAM MOBIL 
0 5D1/ADr f. 
lummer H3 ReadyStock 
lack. WI 
9999 / K.64911587777: 


Pesek 


ros Losao 


EURO MOBIL 
Autobiography, Voge, Sport, 
Ultimate, putih, hitam, Brand 
New.08151820185/0818970007 


Porsche Cayenne Hybrid 3.0 
Hitam. Hub. DK Jaya Motor 
#etedetek 021-3519040 "eta 


dan 


@” BENTLEY) 
 a 


1 3854827-30 
EURO MOBIL 


Bentley GT Super Sport,Putih 
2011 bin 7,Km 1200,brg mulus 
Hub: 08151820185,0818970007 


avi 


(M 03 20 Triptonic Blue Met Mei 
2013 H.llSjt nego pim KTP. 
081310990825, 8096550 


CHOSEN AUTOCARS 
“807 Slineplus,Black, 333HP"“ 
New,Panoramic,Airsus, Full.Opt 
K.Gading 2938 5555 / 33522239 


TT S Line Style 20T '09 slvr int 
red 2Sets rim 18& 20 lowkm 
mint condtion:085778799835 


CROSS 


& 


LEGA BUAT,SEMUA 


KELUARGA 


Pe JAN 


07 
Obunga flat sampai 2 tahun 
atau angsuran 2 utan bulan" 


Promo ini berlaku bulan September 2012 


Kunjungi 


Hall D1, Jakarta Int'! Expo, Kemayoran. 


SUZUKI PLUIT 669 6009 

SUZUKI DANAU SUNTER 6511 778 
SUZUKI BSD 537 9138 

SUZUKI DEPOK 775 8324 

SUZUKI KALIMALANG 8690 3020 


tand Suzuki di IIMS, 


LH 
20-30 September mM 


SUZUKI DEWI SARTIKA 800 8091 

SUZUKI PONDOK INDAH 7511 511 

SUZUKI CEMPAKA PUTIH 421 3220 
SUZUKI MT. HARYONO 856 4821 

SUZUKI PULOGADUNG 460 9308 

SUZUKI PANTAI INDAH KAPUK 588 1338 
SUZUKI TANGERANG 553 2010 

SUZUKI HARAPAN INDAH 8838 7012 
SUZUKI KUTABUMI TANGERANG 581 7886 


mandin 


C2 Las 


#BCAfmance 


Pn Suzuki Promiore Card 


AA ap otmm INDO 
SI, Ouattro, 310 
Si, Ouattro, 120p — 
port back, 300hp: 
inal Motor --- 
KGASILLUL, 1520000, 17225222 


320 Lifestyle/2009 GPS Km.30rb 
Jok Kulit Terawat Hubungi: 
(021) 759-21295 V-Motor 


3201 E-90 Pakat'2007 Executive 
Silver KM.30Rb Asli Tombol Stir 
Foglamp Hub:081.513255888 


3201 Lci Exc'10, 32511 M.Edt 

"520D/12 ”45231/05 "15231/06 
523i '09, 5231 "10, 5231 Exc "10 
5231Ex'11,5281Ex'11,520109,”10 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


320109 Exctv Hitam,New Model 
Z4 2.3 Th 2011 Hitam,MIs,Trwt 
AutoMax 4585.7731-4584.6819 


32012007 Hitam Muda Sensor 
Parkir CD S'System Masih Sgt 
Bagus 256)t 081932921976. 


3251/10/11,Black On Beige,tgnl 
low km, sunroof, H.Kardon, 
Mntr,i Drive.RHYS08193231121 


Nik 2010 
of, Xenon 
315091412 


Cosmic 7220903, 
5231/05 Akh Silver Lht Msh Bgs 
Skl 1Unit Saja Kredit Macet Mrh 
279Jt 08567837910. 


535111 Twin Turbo km8rb Grey 
Alpina 21” bodykit muffler 
Cosmic 7220903, 


5041412 


5281 A/T 1997 Abu2,Mis,Trawat 
5201 E39 Silver Th 2008,Mulus 
5201 E39 2001 hitam,mls,trawat 
PMK blok S/55 ph65860561/70. 


730 Li 2011 Vin 2010, Black on 
Beige, Free Serv.2016,KM1Arb, 
STNK Panjang. Hp: 7089-5678 


735IL 2003, Black on beige, srvs 
record, sroof, heathar, tv, 
coolbox, kray, dl,081316336565 


AUTOHAUSE IMPORTS 
“X6 Facelift Black,White 
» 640 M Packagad White ““ 
Pluit 6660113/Sntor 29450773 


BMW X5 M '2011 BLUE 
.. Interior Full Black KM 6 rb... 
call:08159555269 / 0216310647 


X-1 2011 pakai 2012 hitam km 
low mis spt baru bisa Isa pakai 
over K 168/t ngo:081288906068 


X-5 New'2008 Hitam Byr Hrg 
750t“186Jtn/Angs19Jtn,Tgn 1, 
Record BMW.Hp:085695316925 


X1 1.8 Executive AT 2012 Putih 
1001 baru bs lgs nama,VR17, 
Jklt, Eseat, Roof rack, Xenon. 
Tanah Abang 11/66 Ph34835051 


X1 2.0 Diesel AT Hitam 2010. 
PSB Auto SPBU Tanah Kusir. Ph 
68383636 / 72895801 Mg Buka 


X1 Sdrive 1.8 thn 2011 Hitam 
ATPM Warranty H 455Jt Ontr 
nego 72791616 / 085691901722 


X5 3,0Executive AT th 2008 w 
Hitam,km 38rb VR18,Jkit, Elect 
seat, panoramic Xenon Full ors 
TI/K Perempatan Radio Dalam 
(PN1S) No 59 Ph 7211118 


FM 260 JD £ 
TRUK DUMA Axa (TO Mod. 
RO. GOWN TE OOONG AN 


INDOMOBIL KINO : 


JAKARTA : Sunter (023) 6510050, 6505263: 


DUTRO 130 La 
TRUK DUMP 4x2 | 
Mori 1 cvkmadrong 


“or 


ta Indah Kapuk (021) 5881350: 85D Serpong 


IO21) 53188072: Depok (021) 22210305, 77210340 SUKABUMI: (0266) 6244608 BANDUNG 
1023) 5207777, 5209777 SURABAYA 1 Klatek (031) 7878900, Gubeng (031) 5029000, 


TUBAN : (0356) 126983 MALANG : (D1) 497828 MEDAN :(061) 7478799 LOMBOK : (03201 


69336 ACEM : (0651) NILO8 


X1-1.8Y12 “” X3-2,0D Bsns'11 
X3-2.51/04. X3-2,51/05 “aa 
X3-2,5107,X3-3,51"11,X5-3.0D'11 
X5-5,01111,X6-3.51/09,730 Li'10 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


X110 Bin12 Grey Bisnis Bnsn 
Km26Rb S'Pakai 490Jt Nett. 
"SunMtr"JI.Cakung Tmr 1LA.JT 


XII1 Akh Exec F'Elect Grsi 
BMWSTh B9s2UnitKrdtMctHtm 
/PthMrh469Jt.081808646473 


X3 2.0 Diesel Executive 2011 
CBU Space Gray,km 15rb an,Isg 
nama BSISth Hub:0816,1838612 


X5 3.0'07 Putih Full Bdy Kit Bas 
Skl tewtsArteri Pondok Indah no 
88A.Jaksel Ph:08129659911 


X5 4.8 AT 05 panoramic,Hitam 
air susp,VR20,ban br4735iL 102, 
Gunung Sahari 3/5 ph 4259084 


242010 Silver Km.6rb Warranty 
ATPM ........Seporti Baru... 
Metro Mobilindo 021-65861571 


If cecvrouet 


Captiva AWD 4x4 2009 (2unit) 
htmeslvr ful ors km 20000 antik 
SKY:021-70580856/93355100 


Captiva, Colorado,Orlando,ready. 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Captiva,Orlando,Colorado, ready 
AII New Aveo & Trail Blazer trm 
Indent, Hanya di Andalan Group 
T.3861870,1533201,7396889 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Il carvsuer 


CHRYSLER SLIPI 

New Chrysler 300 Cessis 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArti/Rubicon” COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 
Jeep Compas,Patriot 2.4 Ltd "12 
Haiti Dodge Journey tx 
"3 Years ATPM Warranty" 

021-29308685 / 08159903176 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
beli 99,9baru cash/kredit nego: 
02197911111 pin BB: 323dcoff 


Jeep Cherooke 3.6 / ES 

Dodge Journey 

Wrangler sport/ sahara/ rebican 

@ AUTOMART 5367.8993-4 / 
#31 0819,32.888080 


GLAMOUR AUTOBOUTIAUE 
Jeep Wrangler 3,61. Pentastar 
.»» 2DR Renegade : 705JT .... 
.. MDR Platinum : 780JT ... 
.. 2DR Rubicon : B30JT 
.« ADR Rubicon COD : 96)T .. 
"4 Garansi ATPM 3 Tahun " 
08111 008 099 / 021 - 7248750 


GLAMOUREXHIBITIONGPIM2 
...» 24-30 September 2012 ..... 
Warga Spesial Selama Pameran 
Patriot. Wrangler,Grand Cheroka 
... Easy Pay / TOP Bisa Dicicil 

" Garansi ATPM 3 Tahun 


Jeep Wrangler 3.6 Pentastar"" 
sport platinm/rubicon cod mw3 
“Sahara Arti/Jeep Compas' 
Grand Cherokee 3.6L & 5.7L' 
“#Dodge Journey / Patriot" 
021458 585 84 / 021458 585 86 
'etHP, 0812 819 11111 "7" 


Jeep Wrangler Sport. 2009, 
2Door,Silver, KM Rendah 
Hub:021-96015299 


New Wrangler 3.6 Pantastar 
Sahara 4 Door blac 

Wranglar Sport 3.3L S 

Sahara: £ 


Patriot(2.4)new Htm 475Jt OTR 
G.Cherokee(5.7)new Htm 1.15M 
OTR Hub:92983818 Klp Gading 


Wrangler JK 4pnt 2010 Hitam, 
KM rdh,Jok kit.Istw spt baru, 
Rp.658Jt nego Hub: 0811936280 


Wrangler Sport 2D0or'10 putih 
Kmt7rb Trwt Baik-Arteri Pon- 
dok indah No.8BA 08129659911 


JH oamatsu 


AII new xenia dp 15jt/1.8.new 
ayla, terios, luxio, sirion, amax 
dplO krd I-bth ready free 
GPS.hub55781717.96355386 


'Granmax Sand Gold 2008 Hub: 
081585290800, 32689650, 
08161864523 


YOUR ANDROID SMARTPHONE 


| £| Gross Mobile Phone I 1 ocrossrnone 


wwwhinocoid 


Taruna CX 2003 Jual cepat,biru 
hrg 80 juta nego hub:linda/willy 
0216909893/ 08158866196 


INI New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax MB Ang Mulai 2jtn” 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-an' 


Pancoran,......7948303-7900651. 
Dewi Sartika... NN 
Fatmawati, 

Bekasi. 


se. B0A9A9 alan 23 
Radio Dalam... 7393002 
Tanjung Priok 1403900 
Terios TX Mt'07 Hitam,Slvr Met 
(No.Pol BM) Rp.130,5jt (Nego) 
(021)-58356865/5804264/66 


Terios TX MT'2010 Hitam 155jt 
dp33jt 294,8itx35/TX MT MC'LL 
Hitam 168jt TDp39jt angs:5,litx 
35b1n:5860.555/0856.998.3307 


Xenia 1.3 Xi Deluxe Plus'09 F 
Bgr Hitam Stnk Ithn istw 122jt 
nego C/K :Agis 0857 8253 7202 


Il roro 


(NI New Focus 2012 Ranger,Fie- 
sta, Escape DP Rendah!!!, Bunga 
Rendah 3.881, proses cpt!!!Hub: 
98388231/081281255551/08176 
509030/08997499985/90266604 


Escape 3.0 XLT 2004 Silver 
TV,Camera,Leather Radio Dim 
168. 72791616/ 085691904722 


Escape merah 3.0 4x4 Sunroof, 
2006, Full Orisinil, Interior 
Beige, Bagus, T:081219779030 


Escape'09 XLS Mdl Br Htm Ckp 
Byr 53Jt Bs Bw Mbl Kond Mis 
Msn H1s:30013988-33143179 


Everest '08, Man.Ckit, Tgnl Tnp 
Prantra, Eks. Doktar. 8314290 
8290901/08121953188.H.Nego 


Everest 4.2'011 Putih PS8 Auto 
SPBU Tanah Kusir ph 68383636 
1 72895801 Minggu buka 


Ford Everest 4x2 MT 09 Silver, 
Jok Kulit, Tan 1, Terawat, 245Jt 
Hub:0812 8111 2515/700 66717 


Ranger Single Cabin 4x2 Hitam 
010.PS8 Auto SPBU TanahKusir 
(ph 68383636 / 72895801 Mg bk 


SIRAJAKREDIT 
Fiesta Focus Everest Escp Baru 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat: 


JI konon 


Accord VTI AT '08 Hitam#MT 
Polish Metal « '05 Satelite,Hub: 
Honda Autoland 4501858 / 68 


Accord VTi L'09 AT,Siver Tgnl 
Plat-F(Bgr) Orsnil, Service 
Record,315Jt“0818108008 Bgr 


Accord Vtil 2.4, 2011 (Des) New 
Model, hitam, km 6800, hub 
0818871187 


Accord VTIL AT 2010 hitam ty1 
pik pjg rec.honda msh garansi 
TDP.102jt a9.8itit 08128786496 


Accord VTIL AT'10,Pemakaian 
11 Silver Met, Km:17rb,MIs,Hub 
999-39-743/7035-0076 


Accord VTIL th 2008 Hitam, 
Tangan 1, Full Orisinil, Istimewa 
& Hub: 0816.1838,612 “““ 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Frea Vkool, Bunga Ok GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


AII new civic 20 vtec limitted 
edition,hitam 2007 mulus,pik 
pjg hub 70965535, 0818179571 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
Civic,Odysey,Rdy,dptk aksr mn- 
rkplh wrn, Honda Pluit 677888 


Brio,Jazz,CRVVCity,Freed,Civic, 
Acc, Odys, Bng3.888 Vkool,Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1. 


Brio,Jazz,Freed,Civic,CRV,Rdy. 
#Vcool.Bg01/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2"6129999 


CHOSEN AUTOCARS 
AMI New Civic Matehback UK 
Red, Pnrmc, Camr, DVD, Jok KI 
Keyless,ules velg17",opt 
2938 5555 / 70078198 


City AT'04 Mrh/CRV 2.4 AT'07& 
05 Slvr&Abu/CRV 2.4 AT'11/12 
Abu,Km.5rb,3040851,3801161 


Civic 1.8 A/T,2008, Silver, Serv 
rec, jok kulit, stnk pjg, TT / krdt 
“32308899 - 081387531967" 


CNN GADING 45877000 
Jazz RS'10,Abu2Met Km23rb 
STNK bin10 Kond.siap pakai 


CR-V 24 th.2007,A/T,Grey Met, 
V-Kool, Kondisi Oke Terawat 
Hub : 0856 9099 547 


CRV '08 2.4 A/T slvr otr218jt- 
tdp.56jtecivic “07C2unit)black& 
grey otr205-tdp52jt(krdt)sudha 
mma mtr 92900689/ 93730971 


CRV 2.0 A/T 2011, Dark Mocca 
Pearl, Km 30 rb, Harga damai. 
Hubungi: 0811966121 


CRV 20 AT Thn 2008 Silver 
Seperti Baru, Radio Dalam 16 8. 
Hub: 085691904722 / 72791646 


CRV 2.0 M/T "10 Hitam « '08 
Silver, Hub: Honda Autoland 
4501658 / 68 


CRV 2.0 Matic'2011 putih, Tgn |, 
Jok kit, HID, kond sgt terawat. 
Hub Abba Car ph 70016868 


CRV 244 New AT '05 Hitam,dr br 
Antik sekali,Nopil,Harga 158Jt. 
0852.17171671 bs bantu credit 


CRV 24,AT,Thn2007,Wrn Hitam 
Km29000rb asli,terawat,brg tdk 
mengecewakan"081387876780 


CRV 3 unit 2.4/2.0 AT Th 07/08. 
PSB Auto SPBU Tanah Kusir Ph 
72895801 / 68383636 Mg buka 


CRV AT 2003 Coklat Muda Met 
PSB Auto SPBU Tanah Kusir Ph 
72895801/68383636 Minggu bk 


Freed 1.5 PSD'09 Slvr ITgn Spt 
Br STNK 1th JI.Cempaka Putih 
Tengah 33 No.22 JP:4216868 


www.crossmobilephone.com 


Acer » indah Video (0651/24899: Balikpapan: « Andalas (0542)747433 « Gemilang Berkat Usaha (0542)8879202 « Planet Shop (0542)S616164, Bandung: » Aditya Cell (022)70007917 » Ganda Cell (02291022228 » Ta Cell (022)42230/tk Banjarmasin: « Simpatindo Multimedia (0511/3365619, 


Batam: « E-Mobile 085322220303, Bau-Bau. » Metro Jaya Multimedia (0402)2325048: Bengkulu: » Rizki Cell Group (0736J27708: Cianjur: « Pribadi Cell (02639111011: Cirebon: » Hp Centre (0231/9132419: Denpasar: » Graha Cell (0361467692 « Happy Cell (0361/7978383 « Mutiara Cell (0363)21: 


36 


» Tunjung Sell (0361428057: Jakarta: « Bestindo Com (021)83383323 « Megafon (02116000344 » Prisma: (021)70778088 « SG Ponsel (021154381010 « Starcell (021742901210 « Zinoz (021)85537000x Jambi: « G2000 (0741770006 « Maxis (0741)27W09, Kendari: » Ziola Phone (0401)3192324: 
Ketapang: » Trendy Ponsel (053413036611: Kuningan: « Hitech Celluler Centre (0232)371298: Kupang: « Counter Terminal (03801828400 » Sahabat Pasa Raya Center (0380)822703, Lampung: « Dunia Cell 0813-79159999 » Panda Cell 0853-57922777 « Starsel (07211473445: Makassar. « Nusantara Cellular (04113680026 


« Sabar Jaya (0411448515 « SIC-2000 (04111334860 « SMC (0411)9157930, Malang: « Ivan Cell (03417778998, Manado: « Ivan Cell Manado (0431/852744 « Lim Cell (0431)867770, Mataram: « 


Istana Gadget (03701632976: Medan: » IM Cellular (061176286060 » Graha Insan Surya (0618460023 


“ Graha Sellular (061177188487. Padang: - Sandi Seluler (075121802, Palembang: « Rich & Famous (0711/7387879 » Rizki Phoneshop (0711)315768: Palu: » Glory Phone 0813-41462222 « Pangkalan Bun Central Anda (0532)6722547: Pekanbaru: » Gj Seluler (07611850235 « Toni Accessories 0821-73537353 
“ Unistar Cellular (0761/850250 « Widya Ponsel 0853-55588896: Pontianak: » Agung Jaya (0561734326 « Mawar Ponsel (0561) 739153: Purwakarta: » Jaya Baru Cellular (0264)9100009, Purwokerto: » Garuda Mas Mobileshap (0281622808: R. Bitung: » Tiga Pendekar (0252)280197: Samarinda: C-Line Cell (05417731731: 
Semarang: « Jala Kencana (024/8452722: Serang: « Sip Selular (0254)220943, Singkawang: « SPS (0562636514: Solo: « Omega Selo (0271)656104: Sukabumi: « Central Celi (0266)881828 » Simas Yel (0266/225114: Sungai Liat: « Zonet Cell (0717/92017: Surabaya: » Wahyu Selular Jaya (031)71988988: 
Tarakan: » Planet Phone (0551)21820, Tasikmalaya: Agung Cellular (02651333596 » Hitech (0265)313435 « Sinar Jaya Cellular (0265/331614: Termate: » Manado Cell (0921)3111074: Tj. Balai Karimun: « C-Mobile 0853-34510000: Tj. Pandan: » Hoky Cell 0819-19109338: Yogyakarta: « Visitel (0274/555758 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 26 September 2012 


47 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


MAYBE 
PRISON'LL 


TO CELEBRATE 
ME BENGA 

NEW MAN, HAVE 
A CIGAR! 


# Mungkin penjara akan menghilangkan kegilaanmu! 
# Untuk merayakan perubahanku menjadi orang baru, 
silakan nikmati cerutu! 


@ Terima kasih. Boleh-boleh saja! 


AA Licensing Programme of RM 
www.rmlicensing.com 


(1729) 


4 Atau mungkin tidak! 


TANGGAL 26 September 1871, paten AS nomor 
119.413 diterbitkan bagi David Oliver Saylor, warga 
Allentown, Pennsylvania, untuk rancangan komposisi 
semen portland. 

Selama beberapa tahun, Saylor berupaya 
memilih dan mencampur berbagai jenis bebatuan 
dari tambang miliknya untuk menghasilkan semen 
portland di pabriknya, di Coplay, Pennsylvania. 
Setelah beberapa kali gagal, ia berhasil dengan 
campuran tanah liat magnesium dan Kap parah liat. 

# Conten jangan cennya, dipamata pada 
hia ( 


Kalender Kegiata 


diperbandingkan dengan semen portland impor 
terbaik. 1 

Nama semen “portland” mengacu pada temuan 
bahan perekat bangunan oleh insinyur Inggris Joseph: 
Aspdin, yang dipatenkan pada 1824. Dinamai 
(demikian karena warna hasil akhir olahannya mirip 
dengan tanah liat Pulau Portland, Inggris. Pada 
1868, semen portiand untuk pertama kalinya diki 
dari Eropa ke AS. Uniknya, semen itu digunakan 


INTERMESO 


UNTUK SEBUAH 
GAYA ELEGAN 


BANYAK cara untuk bisa menampilkan gaya, salah 
satunya dengan jam tangan. Di luar fungsinya sebagai 
penunjuk waktu, aksesori ini bisa digunakan pula untuk 
mendongkrak penampilan. Tidak percaya? Coba tengok 
koleksi dari Bonia. 

Salah satu yang menarik adalah Bonia Tesoro, 
seri BN 747-1037LE. Sebagai catatan, Tesoro adalah 
kata yang oleh orang Italia diartikan sebagai “yang 
dicintai”, atau secara literal berarti “harta karun”, 

Tidak salah kalau kata itu dipakai oleh Bonia 
untuk koleksinya, Pasalnya, seri ini memiliki beberapa 
kelebihan seperti didesain dengan paduan gaya sporty 
dan elegan, 

Kesan sporty ditampilkan lewat aksen pada 
bagian bezel dan diadopsinya chronograph movement 
dengan fitur tanggal berukuran besar di bagian dial. 
Sementara detail desain pada bagian dial dan rantai 
arloji yang terbuat dari black ion-plated stainless steel 
memberi sentuhan stylish. Detail rose gold ion-plating 
pada bagian bezel dan crown menambah unsur estetik 
desainnya. Sementara penggunaan bahan kaca mineral 
Crystal memberi kesan kokoh pada jam tangan tersebut 

Yang unik dan membuatnya makin eksklusif, jam tangan 
ini hanya diproduksi sebanyak 999 buah di seluruh dunia. 
Mungkinkah Anda salah satunya? (ASP) 


BN 747 - 1037 LE 


TA 


(Gramedia Publishers 


BONIA Timepieces 


GRAMEDIA 
penerbit buku utama 


www.adtime.co.id 


Boutigue, Central Park, Upper Ground # Ph.02 


Pondok Indah Mali 4, C daria City, U 
Emporium Pluit, 2nd FI. Puri Indah Mali, 


Go & 


1 5698 5440 


#1U-01 


5 “Simpis Lahtin « Lomba Mewarnai psenayal we seng FABULOUS FICTION Puan BUKU GRAMEDIA disc. up to 4044 
Ang ap pembelian Disc. 25Yo - 4070 « Lucky Dip £ Te ama ML s.d. 31 Oktober 2012 
for nga boss seng ga ry Bed buku sains setiap pembelian novel berlogo ca MN Cp Ml senilai Rp 150.000.— Ll aa Maret 2,20 Ortobar 2012 
sedang de Ui babat pesan AP berlogo PI GH di TB Gramedia Central Park kaan Jakarta Pa 37 Oidobo 2012 
Lg SOKO ea Sabun ENAK nb 
lesto Birdcage, Jl. Wijaya IX No. 23, Si 1) Artha Kitchen (foodcourt It. 2) | s.d. 21 Oktober 2012 
Jakarta Selatan (depan SMPN 12) Na aa aa COMIC FAIR -. CN 0.51 kober 2012 
Biaya Rp 200.000,-/orang (workshop & foto hunting) Be Wi Li D 5 «Giant rapan Bekasi | 1 s.d. 31 Oktober 2012 
termasuk makan siang, goodiebag, & sertifikat a Winner Lucky Draw Disc. 2076 
Pembayaran melalui transier ke BCA acc. no. Dapatkan Kupon Undian Berhadiah engan MENARIK Kumpulkan stamp, dapatkan keanggotaan ECC (Elex Comic Center) GRAMEDIA GREAT SALE 
012 3935 401 a.n. PT Elex Media Komputindo, setiap pembelian buku motivasi, Inspirasi, dan pembelian di counter Gramedia yang ada di Carrelour, Giant, & Lotte Mart 
paling lambat 27 September 2012 pengembangan diri berlogo ca (TI G — Barbie bei s.d. 27 Oktober 2012 disc, up to 7075 
DOORPPIZE kamera saku, tripod, & buku fotografi senilai Rp 200.000, - | rlogo Carretour Mal Puri Indah, MT 
GRATIS tas kamera saku setiap pembelian buku di seluruh TB Gramedia Jabodetabek ha Katana) hana Vilaga Mangga Dua, Clara Condong 
CP: Dini (5365 0110 ext. 3734) s.d. 31 Oktobar 2012 -. Glegar Komik 
Ninin (0813 1422 3564) GRAMEDIA BIG SALE 
Maria Bagas (5365 0110 ext. 3729) Buy 3 Get1 F Buy 3 Get 1 Free Disc. up to 70Yo disc. up to 707 
uy 3 Get 1 Free “Enid ” Lotte Bintaro, Ratu Plaza 
 Lamba W iiniiilko!  SRATIS 1 buku romam/pouch cantik "Enid Biyton komik berogo MA G7 CD 
ewarna . , Seri ti 
setiap pembelian 3 buku roman Sapta ja, Lima Lucky Dip berhadiah Action Figure & hadiah 
TB Gramedia Central Park it, 3 beriogo II 9 jan, & Malory Towers) menarik lainnya setiap pembelian Rp 50.000. GRAMEDIA SALE 
Sabtu, 29 mber 2012 i seluruh TB Gramedia Jabodetabek di TB Gramedia Teras Kota di TB Gramedia Cijantung disc. up to 7045 
CP: Bara (0813 1385 2456) 5.4. 30 Oktober 2012 s.d. 31 Oktober 2012 7 September s.d. 7 Oktober 2012 hemajani Karauang 
00.00 Target Operasi Bima Sakti 18.00 Untung Ada Sule 


00.30 Seputar Indonesia 
Malam 
01.00 Bernabeu Trophy: 
Real Madrid VS 
Millionarios Bogota 
04,30 SL Liputan 6 Pagi 
“ PON 06.00 Was Was 
KEK OMPAS 1730Kartun Anak 07.00 SCTV Musik Inbox 
05.00 Jejak Rasul 18.00 Sinetron Drama 09.00 Halo Selebriti 1 
05.30 Kompas Sport Pagi Indonesia 10.00 SCTV FTV Pagi 
06.00 Kompas Pagi 19.00 Indonesia Malam 1200SL Liputan 6 Siang 
08.00 Dapur Nicky 20.00 Musik Spesial HUT 12.30 Ta FTV 
09.00 Showcase TVRI tang 
10.00 Comic Action 23.00 Gatra 14.30 Haa Bulaga 
11.00 Mata Hati 23.30 Jurnal PON Naohasia 
12.00 Kompas Siang 00.00 Indonesia/ 16,30 SL Liputan 6 
18.00 Elephant Diary Internasional Petang 
18.30 Word World Terkini 17.00 Cookies: Bukan 
14.00 Jalan Sesama 00.03 English News Jomblo Ngenes 
14,30 Science is Fun Service 18.00 SCTV Sinetron: 
aa Dansa ana 
15.30 Penjuru Kota 8 NU 
16.00 Megapolitan Sore LeCTI Ustaz Fotocopy 
16.30 Suka-suka 04.30 Seputar Indonesia 20.00 Ta FTV 
17.00 Kompas Petani Pagi 2UnaYa n 
18.00 Koran na 06.00 Go Spot 22.00 Ba She Si 
18.30 Temukan Kata 07.30 Dahsyat (Live) 
19.00 Versus 10,00 Dalam Mirhab 23.00 SCTV FTV Utama 
20.00 Comic Action Cinta 01.30 Liputan 6 Malam 
21.00 Human Planet 11.00 Intens 
22.00 180 Derajat 12.00 Seputar Indonesia 
28.00 Kompas Malam Siang antv 
00.00 Showcase 12.30 Eat, Pray, Love Ala 
Mas Jarwo 03.55 Topik Pagi 
14.15 Cek & Ricek 05.00 Wisata Hati 
14.45 Silet 05.30 Lensa Olahraga 
04.00 Jalan-jalan Islami 15.30 Olivia 06.30 Hati ke Hati 
04.30 Indahnya Pagi: MUI 16-30 Seputar Indonesia Bersama Mamah 
05,30 TVRI Sport 17.00 Layar Drama Dedeh 
06.00 Indonesia Pagi Indonesia: Hanya 07.30 Fenomania 
07.00 Pelangi Nusantara Kamu 08.00 Fresh and Fun 
08.00 Dialog Aktual 18.00 Layar Drama 08.30 Friends 
09.00 Antar Gelanggang Indonesia: Putri 09.30 Seleb @ Seleb 
PON Bidadari 10.00 Glory Jane 
12,30 Indonesia Siang 19.15 Layar Drama 11.30 Topik Siang 
13.00 LB TOkoh Indonesia: Yang 12.00 KLIK! 
13,30 TV Edukasi Masih di Bawah 13.00 Tom & Jerry 
14.00 Indonesia/ Umur 13.30 Chhota Bheem aka 
Internasional 20.15 Layar Drama Bima Sakti 
Terkini Indonesia: Tukang 14.00 Tom & Jerry 
14.03 TV Edukasi Bubur Naik Haji the 14.30 Chhota Bheem aka 
14.30 Inovator Series Bima Sakti 
15.00 Antar Gelanggang 22.00 Mega Sinema: Sang 15.00 Ghost Gang 


Bodyguard Sexy 15.30 Chhota Bheem aka 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16.00 Mr. Bean 
16,30 Suka Suka Nizam 


$ — 04.30 Casper 
AOA ReAN 05.00 Program Religi 05:00 Khazanah 
18.00 Pesbukers 
: Pagi: Mamah & AA 05.30 Sport 7 
19.30 Catatan si Olga 1 
05.30 Blocking: 06.00 Ragam Indonesia 
20,30 Coffee Prince Kan 
Dokumenter 06.30 Redaksi Pagi 
21.30 Mels Update 7 i 
22.30 Hobbies (Tittle Karang Taruna 07.30 Selebrita Pagi 
TBO 06.00 Fokus Pagi 08.15 Makan Besar 
07.00 Kiss Pagi 08.45 Gak Nyangka 
CA Sasa 08.00 Sinema FTV Pagi: 09.15 Ups Salah 
DA Jangan Biark 09.45 Spotlit 
00.00 Sunting na Mu 
00.30 Topik Malam Aku Pergi 10.45 Warna 
01.00 Lensa Olahraga 10.00 Sinema TV Spesial: 11,30 Redaksi Siang 
Malam Bukan Salah Takdir — 12.00 Selebrita Siang 
12.00 Patroli 12.30 Bocah Petualang 
12.30 Rujak Manis 13,00 Laptop Si Unyil 
MNC 14.00 Drama Korea Siang: 13.30 Cita Citaku 
£ Thank You 14.00 Dunia Binatang 
emban 14.30 Koki Pintar 
n 1 16.00 Live Fokus 15.00 Brownies 
Da Angen Pagi 16.30 Drama Korea Sore 15.30 Tau Gak Sin 
106.00 Starlite : 1 
| 2 18,00 Drama Seri 16.00 Jejak Petualang 
06.30 Disney Club: Jungle 5 
Keluarga: Calon Ibu — 16.30 Redaksi Sore 
Junction 1 
07.00 Upin Ipin The untuk Anakku 17.00 Indonesiaku 
Movie 19.00 Sinetron Unggulan: — 17.30 Orang Pinggiran 
TI il Jalan ke Surga 18.00 Hitam Putih 
Mena an 20.00 Sinetron Unggulan: 19-15 On The Spot 
09,30 Serial Pilihan » 
10.00 Kisah Unggulan Ali Baba 20,00 Opera Van Java 
11.30 Lintas Sian 22.00 Mega Bollywood: 22,00 Bukan Empat Mata 
: 1 DON 28.45 Dua Dunia 


12.00 Layar Kemilau: 
Legenda Ular 
13.30 | Drama: Peganglah 


00.30 Live Bundes Liga: 
SC Freiburg Vs 
Werder Bremen 


00.15 Komunitas Unik 
00.45 Sport7 Malam 


Tanganku Ayah 
9 1 01.00 Fokus Malam 
15.00 Di Antara Kita 
15.30 Lintas Petang GlobalTV 
100 Sa METREFTV 05.00 Dora The Explorer 
16.30 Animasi Snesiat Da Kia Na 
Tea 05.05 Metro Pagi 1 (TMNT) 
17.00 Drama Spesial 07.05 Bedah Editorial 06.00 Spongebob 
18.00 Tendangan Si Media Indonesia Sguarepants 
Madun Season'2 08.058 Eleven Show 08.00 Avatar The Legend 
19.00 Aladin 11,30 Metro Siang of Aang 
20.00 Jagoan Silat 13.05 Wide Shot 08.30 Awas Ada Sule 2 
21,00 Raden Kian 17.05 Metro Hari Ini 09.30 Hot Spot 
Santang 19.05 Suara Anda 10.00 Obsesi Nan 
22.00 Pintu Menuju 20.25 Otoblitz 11.00 Indonesia Bicara 
Surga Tn Mala Na 12.00 Tn Indonesia 
.30 Mata Najwa: Peluru lang 
AL untuk TKI 1230FTV: Cintaku 
00.30 Lintas Malam 22.30 Stand Up Comedy Segurih Ikan Asin 
0100 Sport Mania 23.05 Metro Realitas 14.30 100 "« Ampuh 
23.30 Metro Sport 16.00 Fokus Selebriti 
16,30 Naruto 
17.00 Kungfu Panda 


17,30 Transformer Prime 


19.00 Big Movies I: God 
Must Be Crazy 
21.00 Lampion 1004 Ceria 


23.00 Big Movies II: Mad Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 


Max 2 kecil (sel) yang disebut area, 
0100100 " Sport Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 
- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 
- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 
» Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 
04.30 Kabar Pagi 
06.30 Apa Kabar 


Conceptis Sudoku 


715 
6 


Indonesia Pagi 
09.30 Kabar Pasar Pagi 
10.00 Coffee Break 
12.00 Kabar Siang 
13.30 Apa Kabar 

Indonesia Siang 
15,30 Kabar Pasar 
16,00 Kabar Petang 
19.00 Kabar Utama (Live) 
20.00 Apa Kabar 

Indonesia Malam 
21.00 Kabar Malam 
22.00 Menyingkap Tabir 
22,30 Kabar Arena 
23.00 Tinju Legendaris 


2 


1 
7 
4 


6 


Difticulty Level sesat 


TRANS 


& 
a 


04.30 Reportase Pagi 
05.30 Islam Itu Indah 
06.30 Insert Pagi 

07.30 New Rangking 1 
08.30 Best of Super Trap 
09.30 Huru Harada 
10.00 (d3ntik 

10.30 Makin Jail 

11,00 Insert Siang 

12.00 Bioskop Indonesia 


Solo n ala w 


'wageseke 
Tanjca cf ato 


13.45 Reportase Siang 
14.15 Digital Clip 
14.45 Sketsa 180 Derajat 
Tea al oN aN (KompasTV : pukul 22.00 WIB) 
16.45 Reportase Sore 
17.15 Insert Investigasi Pandji Pragiwaksono menghadirkan bintang tamu selebritis, 
18.00 Konser Agnes tokoh masyarakat, pemuda berprestasi, hingga tokoh dunia 
: maya untuk membahas fenomena di tengah masyarakat. 
Monica Dikemas ringan, menarik, dan penuh humor khas ala Pandji, 
20.00 Tahan Tawa 180 DERAJAT bukan sekadar acara bincang-bincang dan, 
21.00 Sketsa menggali pendapat dari bintang tamu, tetapi juga akan 
s menghadirkan segmen-segmen menarik dan menahibur, 
22.00 Bioskop TRANS TV: Yames, sketsa komedi, dan liputan-liputan yang unik. Tidak 
The Mask of Zorro ketinggalan juga stand up comedy khas yang akan dibawakan 
oleh Pandji. 
24.00 Bioskop TRANS TV: 


Missionary Man 


“ Acara dapat diubah olah pengasuh telovisi. 


48 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 26 September 2012 


PREMIUM RUSH 
12,30 - 13.00 - 14.40 - 15.10 - 
17.20 - 19.00 - 19.30 - 21.10 


RESIDENT EVIL 
14.05 - 15.55 - 17.45-19.35 


RESIDENT EVIL (3D) 
1245-1435 -16,25- 


TED : 13.00 - 15.10 - 
CATCH 44 : 1245 - 14.55 - 


Premtere 
PREMIUM RUSH : 12.45 - 14.55 - 


215 


17.05 - 


17.05 - 


the 
Premlere: 


RP 35.000,- 
3D : RP 25.000,- 


MAL KEMANG VILLAGE LT 
JL PANGERAN ANTASARI NO 


3 W021 
36 JAKAP 


FaNsoK INDAH 1 XXI» 


16.50 - 
21.40 


18.15-20.05 - 21.55 
17.20 - 19.30 - 
19:15 - 


21.40 
21:25 


19.15 - 2125 
SPESIAL HARGA PROMO (waktu Tersatas) 


RP 50.000,- (SENIN-JUMAT): 
RP 75.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- JUMAT: 
(SABTU/MINGGU/LIBUR) 


(SENIN-KAMIS): RP 30,000,- 
RP 40.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


(JUMAT: 
56 866 


A SELAT/ 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


€VIL:RETRIBU TION| 


(3D) : 12.30 - 14.20 - 16.10 - 18.00 - 19.50 - 21.40) serpong 9x - KARAWACI XXI - 


EXPERIENCE at (( Ypppo7poct XXI GANDARIA CITY 


Piare 


STUDIO XXI PREMIERE EX . 
GADING XXI PREMIERE 
1245-14.55-17.05-19.15-21.25 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE » 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 


PLUIT VILLAGE XXI » 
CBD CILEDUG XXI - 

LOK M SGUARE - GADING 
12.15. 14.25-16,35- 18.45-20.55 
STUDIO XXI EX. 

PLAZA SENAYAN XXI - 

SENAYAN CITY XXI « 

PURI XXI » GANDARIA XXI « 
PONDOK INDAH 2 XXI « 

PEJATEN VILLAGE XXI - 

BINTARO XXI » SEASON CITY XXI « 
| among - GADING Xi» 

LUVING WORLD XXI 


BEKASI SGUARE XXI « 

ATRIUM « WTE SERPONG « 

SLIPI « MARGO PLATINU/ 

ana0. TAN. 1.50 1900-2110 
OI 


a01 40 1090, 1830-2030 

BUITZ CI 

M.30 1645-1900-2115 
papOK 


PLAZA INDONESIA XXI - 
HOLLYWOOD XXI « 
KASABLANKA XXI - 

KUNINGAN CITY XOXI . 
EMPORIUM PLUIT XXI - 

PONDOK INDAH 1 XXI - 
ANGGREK XXI - DJAKARTA XXI » 
METROPOLE XXI - 

AARTHA GADING XXI - 

BOTANI XXI - KALIBATA XXI 

BSD XXI « METROPOLITAN XXI 
SEMANGGI - PLAZA BLOK M - 


.45 -14.55 - ga is: 2125 
BLITZ GI 
1900:16/15:1730-1945-2200 


EI 
PLUIT JUNCTION XXI » 
KEMANG VILLAGE XXI - 


SETIABUDI 
00 -17.20-19.30-21.40 
P 


MALL LIPPO CIKAnANG 
12.45 14.45-16.45 18.45-20.45 
BLITZ PP VELVET 

.30 - 16.00 - 1.30 - 21.00 


13.00. 17.10-21.20 
ITZ MOI VELVET : 14.45-17.00 


“MAIN 


& cArcnHaa 


“BIOSKOP KLIK 


“ab 


WWW 


Hn com 


"SMP 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE » 
| kasi 


AABLANKA XXI PREMIERE - 
| EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
SADING DOG PREMIERE 


13.00-15.10-17.2 
PR 20K PREMIERE 

| PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 

| GANDARIA XXI PREMIERE - 
UIVING WORLD XXI PREMIERE » 


AAA Ne NUN! KARAWACI XXI PREMIERE 


KASABLANKA XXI - 
CBD CILEDUG XXI 
BSD XXI « PLAZA BLOK 
SUNTER » GRAND MAL BEKASI 
12.30 - 14.40-16.50 - 19.00-21.10 
HOLLYWOOD XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI - 

| 


TIM XXI 

13.00. 15.10-17.20-19.30-21.40 
PLUIT VILLAGE XXI - 

KARAWACI 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
ANGGREK XXI - 

ARTHA GADING XXI « 
CILANDAK « 

LA PIAZIA - SURYA M2 


Of 
Man iAgs 1705-1915-2125 


U BOGOR TRADE MAL - 


1315-1515 1715-1915-2115 | 


STUDIO XXI EX « 

PLAZA SENAYAN XXI - 

PX PLATINUM XXI « PURI XXI » 
KUNINGAN CITY XOXI - 

PLUIT JUNCTION XXI » 

PONDOK INDAH 2 XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI 
KEMANG VILLAGE XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI - 
GANDARIA XXI - BINTARO XXI - 
SEASON CITY XXI - 

METROPOLE XXI » 

GADING XXI « BOTANI XXI 
UIVING WORLD XXI 

SERPONG XXI - 

MEGA BEKASI XXI - SETIABUDI 
1245-1455 -17.05-19.15-21.25 


EA AMAN 


KEMALA SMAN 


BLOK MSGUARE - 


IIS ISS IS, 115-215 
STUDIO XXI RE EX 
P0 AO 1 T9-A0-21.30 


PLAZA SENAYAN XXI - 
KEMANG VILLAGE XXI 
12.30-13.00 -14.40-15.10-16.50- 
17.20 19.00-19.30 -21.10-21.40 
GADING XXI 

1245 -13,15-14,45-15.15-16.45- 
17.15-18.45 -19.15-20.45-21.15 
BLITZ MOI - BLITZ CP 
12.45-15.00-17.15-19.30-21.45 
BSD XXI » GRAND MAL BEKASI 
12.15-14.25 -16.35-18.45-20.55 


BLITZ PP 

12.45-14.45 -16.45-18.45 -20.45 
EPICENTRUM XXI » 

CITRA XXI TIM XXI » 


"| BEKASI SGUARE XXI - 


13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 


GANDARIA XXI IMAX 3D 
19.50.2140 


La, 


Hi Ie. 


PREMIERE 


PLAZA INDONESIA XXI « 
SENAYAN CITY XXI « 

FX PLATINUM XXI » 
HOLLYWOOD XXI « 
KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI » 


KAUBATA KI BOYANI XI - 
SEMANGGI » SETIABUDI » 
PLAZA BLOK M 


kel EKALOKASARI 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21,10 
BLITZ CP VELVET 
14.45-17.00-19.15-21.30 
BELLANOVA 
30-14,30.16.30-18.30-20.30 
BLITZ GI » BLITZ TK 
-1515-17.15-19.15-2115 
INTARO XXI 


IRI XXI 
PONDOK INDAH 2 XXI 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
GANDARIA XXI » 
SEASON CITY XXI - 
LIVING WORLD XXI » 
RAWACI XXI » 


« LA PIAIIA 
18.00-15.00, 17.00-19.00 -21.00 
STUDIO XXI EX « 

PLUIT JUNCTION XXI » 
DJAKARTA XXI » SERPONG XXI « 
(MEGA BEKASI XXI - DETOS 

15-15.15-17.15-19.15-21.15 
BLITZ 


BCP 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 


TIM XXI « SETIABUDI - 
CILANDAK « LA PIAZZA « 
KARAWACI » SUNTER 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 

30 1430-16:30-18.90-2030 


PLATINUM CIBINONG SGUARE 


ARIOI 

aa 14:80 1645- 19.00-21.15 Peta VAUGAN 
Tana Ato 21.35 

BLITZ GI 


13.00-15.30 -18.00-20.30 
METROPOLE XXI : 14.40-19.05 


BEKASI SGUARE XXI - 


DAAN MOGOT « GADING 

DETOS » BOGOR TRADE MALL 

10 140 -1620-19:00-21.10 
BUARAN 


12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 
METROPOLE XXI 


Seri 


EKASI 
1850-15.40.17.30-19.20-21.10 
PLAZA INDONESIA XXI 

SENAYAN 


BEAN IOVA 
GRAND MAL SHANTUNG 4 Isunya Ya 


12.15-14,15-16,15- 18.15-20.15 


CINERE - KARAWACI « 
BOGOR TRADE MALL 
12.30-14.40 -16.50- 19.00-21.10 


MALL LIPPO CIKARANG 
12 


D GILEDUG XXI - 
BLOK M SGUARE - 
« ATRIUM « 


WIC SERPONG Kel 
12.45-14.55 -1 

BiAmmuNe GAI 
DEPOK - METROPOLIS 


13.00-15.00 -17.00-19.00 
GRAND MAL BEKASI 
12.30-16.50-21.10 

BLITZ BCP 

13.30-15.30- 17.30-19.30 


14.30-16.30 - 18.30-20.30 


GON 
1.05, 19.15-21.25 
LAXY 
Cc 
WA .45 16.45-18.45 -205 
13.00 -15.10-17.20-19.30-21,40 
BLITZ TK 


CABIN 
MAAIS 


curaon 

2.30 - 14,40 - 
Hai BUARAN 
SLIPI - SURYA M2 - 
WTC SERPONG, CIUBUN 


13 
MARGO PL 


JADWAL 


BLOK M SGUARE : 14.25-18.50 


PLUIT JUNCTION XXI « 

PURI XXI » GADING XXI » 

ARTHA GADING XXI « 

BOTANI XXI - SERPONG XXI 
12.30. 14.10-16.50 -19.00-21.10 
KASABLANKA XXI « 

PLUIT VILLAGE XXI - 

GANDARIA XXI 

1245 -14.59,:17.05-19.15-21.25 
STUDIO XXI EX. 

SENAYAN CITY XXI » 

KUNINGAN CITY en “ 

UIVING WORLD XXI 

13.00-15.10. ra, 1930-2140 


16,50- 19.00-21.10 
A5 16.45-18.45 -20,45 


ATINUM 
18.15-15.15 -17.15-19.15-2115 
SEWAKTU-WAK 


PAT BERUBAH 


KALIBATA XXI » GADING « 
DETOS « CINERI 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
CBD CILEDUG XXI - 

WTC SERPONG 

13.15-15.15 -17.15-19.15-2115 
BOTANI XXI 


12.30-16.55 -21.20 

MEGA BEKASI XXI 

16.40- 18.50-21.00 

UNTER : 13.00-17.10-21,20 

CIJANTUNG : 13.00-17.45 
TUM : 14.05 - 18.45 

METROPOLIS : 14, 


INFORMASI 


12.15-15.55-19.35 
SUPI - KARAWACI 
1248: 1625-2105 


PLAZA INDONESIA XXI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
SERPONG XXI 

13.00 -15.10-17:20.19.30-21.40 
PLAZA SENAYAN XXI 
14.40-19.00 


MEGA BEKASI 


FILM DAN BI OP KE 


12.30-14.40 -16,50.19.00-21.10 
HOLLYWOOD XXI » SUNTER: 
12.45-14.55-17.05-19,15-21.25 


SLIPI - KARAWACI : 14.45-18.55 
K GEDE : 14.55-19.15 


PLAZA SENAYAN XXI 
12.30-16.50-21.10 


PLAZA SENAYAN XXI 

3 14.40-16.50. 19.00-21.10 
DING XXI - MEGA BEKASI XXI 

KAA AIA 


NAMA BIOSKOP KIRIM 


XXI 


TIK 


EMPORIUM PLUIT XXI - 

PLUIT JUNCTION XXI 

PLVIT VILLAGE XXI « PURI XXI « 

PONDOK INDAH 1 XXI 

KEMANG VILLAGE XXI 

PEJATEN VILLAGE XXI » 

GANDARIA XXI « BINTARO XXI 

ANGGREK NX» CITRA XXI» 
AADING XXI » 


R3 
» GADII 
MEMORI 1 1 KAURATA XXI 


SEMANGGI MO Ns SGUARE 
IOGOT - EKALOKASARI - 


R TRADE MALL 
Oa Pnso 1745-1936-2125 
| BOTANI X1: 1405-17.45-21.25 


2121 DARI PONSEL 


ETROPOLIS 
DEPOK,» MALILIPPO CIKARANG 
14:80. 16:40 18.30-20.20 
IL MO! « BLITZ. 
ALAN Ta 
GALAX 


'N9O1505-16:55-18.45-2035 
BLITZ TK 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 

KARAWACI XXI 3-D « 

CIBUBUR 3-D 

1215-14.05-15.5-1745-19.35-21.25 
PEJATEN VILLAGE XOXI 3-D 


'OPOLITAN XXI 3-D 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
KASABLANKA XXI 3-D « 

KEMANG VILLAGE XXI 3-D 
MEGA BEKASI XXI 3-D » 


PURI XXI 3-D PLAZA 
1245-1435-16.25-18,1: 
BLITZ MOI 


IG XXI 3-D 
.45-19.35-2125 
BLITZ 8CP 3-D : 13,00- 15.00-19.00 


MOBIL DIJ 
JL konon 


Freed PSD 09 Htm tgn 1 pjk Ith 
mis s.pakai serv rec TDP45,5it 
ang.5,Sit B4G Auto:93116333 


Freed th.2011 PSD pjak bin 6 
km.24rb. abu metalik 
:hub.081513033737 hari kerja. 


Freed'2010 PSD Matic Abu?, Km 
16rb(Asli)Serv Rec Honda,Sim- 
panan,199jt. Hp:081 76 76 7611 


Jazz 155 A/T1I Hitam F Bur 
Stnk Lth istw ski rerd Ikp 190jt 
nego C/K : Agis 0857 8253 7202 


Jazz S AT'10 silvertIDSI AT'O7 
silver stone,City VTEC MT'08 
silver stone#06 silver,CRV 2.1 
AT'10 silver42,0 AT' putih Hub: 
Honda Autoland 4501858/68 


Jazz VTech '08/AT,Silver stone 
Bik pjavAssurnsi,Ex.Wnt,Servis 
Rtn Honda. Hub.087877634066. 


Odyssey 24L "2004 A/T Silver 
New Mdl Absolute 215Jt Nego 
Hub:96960221-98109897 


Pavuwoai 


All New Santa Fe Tucson XG H1 
Sonata Starex Mover C/TT/K 
ATPM 081286669663-51331915 


H1 Putih'2011 Diesel,Km.15rb, 
TV,Istimewa, Hub.0852.8758.11 
ang 


Psuzu 


All New Giga FRR, FTR, FVR 
(4x2), FVZ Dump 6x4 Rdy, Elf 
1/6 B, MB 16/12 Seat, Panther, 
DP Rgn/Bng Ori. Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
ERR 4x2FTR 4x2 box/bangtruck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
(bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-5691588 


EIf Ready Stock!! Mikrobus New 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 4 12 Seat Lux # 17Seat, 
Long 13 Seat Lux # 15 Seat 
ACND “GMA (BOS) 65834157, 
081381134112, 081230190388 


Giga FRR 4x2, FVM 6x2,FVZ 6x4 
EIf 6/Aban,Microbus16/12seats 
“Paket Bunga Ringan” 
Pasar Minggu 7985333-7975333 

...1534921-22 


Giga Thronton fvz34p 285p3(6x 
4jfrr 190ps(4x2)Mb12/16seat 
Tsd,panther disc spcl hdh revo. 
Dgti camera,bb,notebook,lcd,R. 
Stk,M9g  bsr:6240410,6284115 
Kalimalang. 8656979, 8651 201 
Keb jeruk 5321260,9833 6791 Tn 
abanglI:3843333,704646 40 


Panther PU'07 Biru Met (No.Pol 
R&BM)75,Sjtetouring'07:157, Sit 
Ne90021-58356865/5804264/66 


: Sportage, Picanto, RIO, 
Pregio : Travelo: Ambulance: 
Hadiah Isg GPS, Hub: 790.2858 


Carnival II Th 2002, Matic,Biru 
Two Tone,Mulus,Komplit,Lsg 
Pmkai,72jtNe90.081281263299 


Carren II Silver Metalik Th'2005, 
original, kondisi mulus. Hub: 
0816 4814 569 


Travello, Silver, Th 2007, Harga 
Rp, 9ijuta, TDP Rp,18,9jt. Hub: 
02137978011, 02196237550 


Il mazoa 


2 HB R A/T Heads Back White 
Silver 2010, Km 17rb,1005 ors, 
Ass,Hrg 167jt.0811.196811 


2 Type R A/T Hitam'2010 pakai 
dari baru kmlarb Hg 160jt nego 
Hub:021-70962727 


CX7 GT Facelift 2009 Abu-Abu 
Radio Dalam 168. 72791616/ 
085881182920 


(X9 2010 Putih Facelift Cat 
100” Original — Terawat 
Hub.1021-70623285 


CX9 th 2010 Des Hitam, masih 
spt baru TT/Krd Hub: 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


New Mazda2, Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr mnrk,Dp rng 
0899.8964965, 0251,8322999 


SEPTEMBER CERIA 
CX7,M Promo mnrk, Paket 
DP ren & bonus 


85901155 22228 


8871 


If merowes 
AT VIP MOTORS 


New SEK 250 Sport AMG 
Panoramic, Vrac.18 
Marman Kardon, Nappa 
Whita 
1505666 

il night 


021-4 
GMOI 45866766 oper 


AUTO ONE KLP GADING 
E 250 Coupe / Cabrio AMG Pack. 
SLK 250 AMG Pack White/Black 
"1 isl ad Hat oa 
Km, Like New 
021 A3 “035 84/ 021458 285 36 
“4aHP, 0622 6005 0080” 


AUTO ONE SLIPI 

E 250 Coupe2011 white on black 
CLS 350diamond black on black 
sand Passion Leather Interior, 
AMG pack sunroof,tv tuner,back 
Camera DVD, Harman Kardan SL. 
350 blck "11 night edt low km 
Auto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 081542729000 


€ 200 Kompresor Thn 2009. Km 
30rb spt br, Radio dalam. 168 
72791646 / 085881182920 


C 200,C250 Merah, 200,E250 
Avg,rdy bng Os pkai BCA bs TT 
(Baru) D.resmi 08176565906 


CLS 350 AMG White/Black”"“ 
LK2506E250 Special Price “ 
UUTOHAUSE IMPORTS“"« 


Pluit 66601313/Sntr 29450773 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


C 200K Avg'08 Slvr on black,VR 
17 brabus, Tgn 2, s/rec, ID1 PRO 
Motor 4507941, 0817 800 237 


C 240 Elegance 2003 Silver,Km, 
51rb, Sun Roof,Terawat Hub: 
021-75921295 V-Motor 


C 240 fc.lift'05 Cubinete silver, 
VR 17, full Ela, km43rb. ID1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


€ 240 Sport2004 Merah 
KmJSrb Terawat, Hubungi: 
021-75921295 V-Motor 


300 Avg'10 black on black, km 
35rb, grs ISP, STNK pja.iD1 PRO 
Motor 4507991, 0813 8180 3668 


20008 Grey tgn 1 trawat skali 
35#jt /Dp20 Radio dalam raya/ 
14 hub.0816.777.105 


(200 CGI "11,Silver Kmdrb spt 
br, ass AR 2th#E260 "03/04 Sil 
ver sgt trwt 285jt ph 92992700 


'C200/250,E250/300 Brand New 
AATPM,Serie lain Ikp bng OX Bs 
trade In : 0817886999 Adji 


(240 Elegance 04 Hitam int Ja 
vaTg 1 dr brVR:18,terawat/ 
235jtne90:0819-0882-5734 


CLC 200k2009 (Coupe) Abu2 
Km.l0rb Jok Kulit,Good Cond 
Hub: 021-75921295 V-Motor 


CLK 230 Kompresor'98 Bln8 A/T 
Silver Kmb8rb AMG Style Hub: 
087688001113 - 083896651390 


CLK 240 Avantgarde 03, Black 
On Black, Sroof, tripto, leather, 
keyless key, BU 087883030400 


CLS 63 AMG'12 Htm,Km.500 
H.Kardon  S.Roof,titr,Spt.Baru 
SLK 200 AMG'11 Km.1rb Fori 
Harman Kardon,Mulus: 

Valentino Mtr 021-75903390/2 


CNN BOS - 6525888 
0 AMG White 
pe Black, Whit 


SLK. 


A 
250 AMG N 


DK MOTOR 
250 Cabrio, 
“Hub:(021)3519040" 


E 250 AMG Coupe B.New'2012 
merah H.kardon Pano,Cam VR19 
E250CGI AVG estate”11 htm,km. 
1rb,Pano 3TV,ATPM,Full Ori 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


E 250 CGI Avg'12 Ex displ, silver 
on black,Isg nm, ATPM. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8160 3668 


E 250CGI Coupe th'10 sisa stock 
new,stanite grey,atpm. ID1 PRO 
Motor 4507941, 0817 800 237 


E 260 Elegance'2003 black, Tgn | 
kondisi terawat: 
Hub : 0813.9999.8618 


E 260 Elg Hitam '05 ATPM, 
Service Record,Mulus,SiapPakai 
Hp: 0819-778-99999 


E 300 AVG -Panoramic/ 2009 
Hitam,ATPM Krey,DynamicSeat 
masih grnsi.hp: 0819-778-99999 


E 300 Avg A/T'2011 silver, Tan | 
panoramic, km 17rb, spt br, mis 
istmw. Abba Car ph 70016868 


Putih 


E 300 Elg'11 Ex display, bim nm, | SL 300 "2010 Black on Black" 
pildm on black,km 1200.iD1 PRO . Seperti Baru sen 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 | Metro Mobilindo 02165861571 
E200 CGI 09/10 grey CBU 650jt | SLK 200 Kmp FulAMG'2010 Slvr 


nego, garansi ATPM, tan 1 hub: 
081808619697 


E200 kompresor 2005 VR'19 Km 
30rb H 285it nego Radio dalam 
168. 72791616, 085691901722 


E200K/05 Htm Mengkip In Begi 
Km53Rb Lht Sgt Bgs S'Prkr CD 
S'System 283Jt 56163381. 


E240 AVG "OI Silver, KM Low 
STNK pia,panoramitrwt,spt br 
"JB Motor” 3808232 / 3808786 


E260 04 bln 5 Silver tan 1 km 
asli terawat 298jt/Dp.20 Radio 
dalam Raya/14 7.081282020212 


E260/03 Elegant Htm Mengkip 
CD S'System S'Prkr Mis Km46 
Rb Krdt Met 279Jt 33808158, 


E260/05 Elegant. Black on black, 
Tan 1, Km rendah. Pajak Pia, 
Nego 085777770686 


E280 7G Tronic'08 Htm Tgnl Bos 
Jl.Mangga Besar Raya No.36A 
Ph.021.6256555-92299107 


300 AVG 09 Silver panoramic 
CBU'ATPM km 30rb kondisi 
mulus ex direksi. hub.7982304 


m7000 Plat.L(Srby)810Jt PMK 
S-71 Ph.6540744-70685999 


SLK 200 th 2009 Grand Edition, 
silver « SLK 300 th'2011 silver. 
Team Auto 0813 1601 8888 BOS 


SLK 200 th 2012 hitam, km Arb, 
magic sky, keyless.Peminat hub 
082 111 313366 


DP oursusisai 


AII New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Linda HP : 
08121999452 / 021-70688620 


AII New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


AI New Outlander&Pajero Sport 
R.stok, Free Vkooi,Bunga0x.Hub: 
081294160291 - 081398954363 


FE 84 Ready Stock!!! Mikrobus, 
NA, 6 Roda, 28 seat lux ACND 
TV432 seat Lux Pth. FE7I Prona 
12seatlux.GMA 'BOS' 65834157 
081381134112, 081230190388 


Grandis GT 24 AT 2010 Abu Tua 
Met, Km28rb asli, Full ors sperti 
baru, Vikina Mtr 99463328 


aa oo SALAT GM | Lancer Evo 16 SEsi AT 2002 
Kah PE apa 
2001 #2004 black ““ | Outlander PX mounroof, hitam 
Hub 91 aon, 0856 9372 1000 Da Nahan 
5350 new md06/07 ATPM, km 


16rb, hitam, srvc record. MJM Jl 
Biak 6 A-B 43406686, 71128828 


S280 Th 'O1 Hitam « ML320'02 « 
S 3201/97 Hitam,ors cat, istw 
Gunung Sahari 3/5 Ph 4259084 


S280-L'04 Akh Slv Km40Rb F' 
Elect Vcum Lkp Mis No.1 Mrh 
Krdt Mct355Jt 085285534393 


5300 RSE Htm '114E300 Avg 
"124300 ELG 10#E250 Cpe'11w 
180 '04. Hub: 083870690012 


S300L 2008 black on beige 3tv 
km 14rb record service ATPM 
perfect cond 408119910800 


F.Opt Cal 


5350 '09 Black-Beige, Like New 
Fopt,ory 3Tv,vatum,facelift'11 
& Hubungi : 0817.4859.127: 


S350 "2009 Black on Beige 3TV 
Full ori STNK panjang tangan 1 
Hubungi :0812 8107799 


S350L 2003 hitam ATPM,Tv, 
Sroof,Keyless, km.rendah, 
Hub:0811144557 


5500 Silver'03 Vacum 2TV Telp 
Tanl Ji.Mangga Besar Raya No. 
36A Ph.021.6256555-92299107 


S500 Th'2006 Facelift AMG 
Hitam Istimewa Hubungi 
79192373-4 


Pajero DID CBU Thn'00 Silver, 
turbo diesel, 4x4, A/T, S.roof, 
Istw jual cepat 08978380627 


Pajero sport 09 tgnl peari white 
km49rb jikit maron(sah. danti 
151330) ng 083892007730 


Pajero Sport 2010, Putih, Servc 
Record, Km 35Rb, GPS, ban baru 
11132308899 - 081387531967: 


Busan 


Elgrand 07 HW Star Hitam Met 
Km 30rb mulus antik seperti 
baru, Hp.0813,19044377 


Full Kit 


Ful Ori:08158324362-56 


Elgrand Htm 2.5 09 int oritrapi 
heaterseat,2cam/2tv OTR 469jt 
DP.117jt a9.12jt:08567777656 


Elgrand2.5 Pth'10 tgl kmlow s- 
rec 2TV Acam sroof otoman Tdp 
189jt agldjtan # 08568515698 


JAVA CARS 
Elgrand '08 Black,Leather Seat, 
Burgundy,2TV,4Cam Park,Krey, 
Elektrik, KM44rb.081806707409 


Juke RX 2011 Putih Mulus July 
2011 STNK Panjang. hub: 
087886259530 (TP) 


Juke RX A/T Hitam'2011 Pajak 
Baru 95m Ors Rp.215Jt C/K 
Hub:0816.1308.303.Jakbar 


Harapan Indah Ph.02129475966 


SANNY AUTO GALLERY 
Fairldy 3702 Nismo 2010 spt br 
Kgd 021-15853188/Str 6525678 


Serena HWS 09 hitam met j-kit 
TV3 cam GPS OTR 215it DP.47jt 
angs.djt Hub:0856 7777 656 


Serena HWS '2005 Champagne 
Gold Terawat, Servies Rekot, 
44 Hub : 0811 121 118 “ 


Serena HWS thn'2010...G re y 
Kondisi 


Juni... 


gta Pig IND 
2.0 HWS— 
slide door 


erminal Mal 


KG4511111,4520000,PI 


X-Trail 2.5 CVT Autech 2011 
SilvertX Trail ST 09 siap pakai, 
"tee Hub Ph, 72798485 "4 


X-Trail 2004 ST A/T silver kc 
vkool jok klt ban br , nopil , jual 
cepat 135 jt 0816871059 


PT, ANUGRAH MOBIL UTAMA| 
APV Bunga 05/C-back Ilitn, 
R.Stock, Dir-Resmi, 7947002/03 
Minggu Bengkel Buka 


Pick Up FD/WD 100#ibaru,angs 
Rp.66ribuan/hari, pilih. warna 
Hub:Suzuki Radio Dlm 7398213 


SUZUKI BYPASSINDO 


SX4 Cross Over bng 05/Pkt DP 
258,CR 1-Sthsr.stck,pros cpt dt 
pasti ok.Dealer Resmi 4207757 


Ertiga GX KM 317, Like now Ke 
Huper Optik yg Mhl Hrg Ng,Cpt 
Dpt, Hub : 98619878 


Navara dbl cabin 4x4 A/T diesel 
2011 hitam, Tan I, Jok kulit, full I TOYOTA 

variasi, Abba Car ph 70016868 Ae 
New Grand Livina Tdp.20 jtan ah ir 2, Pata 
ang3itan Ready Stock Promo |“, Ta z1 F5 Ae Alas: 


Nphard 2.4 G 18 Spkr 
#artiar 2.4 L Prem, Jok Lokal Or 
Lexus RX 270 Ultimate Packago 
R.stock 08158 -56967755 


MOBIL 
LC UK 4,5 Diesel, Black/White 
Kredit th O5(109jt-an),2th 1,8'5 
(66Jt-an), 3th 38 (39Jt-an)/Bin 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


AI Alphard X, SC, G HDD"" 
Vellfire X, ZG, V HDD New" 
Alphard & Vellfire Wel Chair" 
Lexus "Facelift"” RX 270 HK 
"Harrier 2.4 White / Black 
Land Cruiser 4,5 Dsl UK Facelift 
"# Prado 2.7 TXL / TX New 

"4 FT 86 CBU White / Black 
We raceive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Alphard 2/4 07 htm jkit 2cam TV 
7seat low km intr rapi Tdp.9Bjt 
angs.13,ljt BAG Auto:93737468 
Alphard 24 AS 2006 Silver. 
Radio Dalam 168. 72791616, 
085681182920 


ALPHARD 2.4 G TN, 
6 V Facolift 


18spl 
Gold 11 18 spk 
PLP with park 

3, Black « 


5866766 open till mght 
VIP MOTORS 


Alphard 2.4 S '09 Putih, Km32rb 
Stnk 9, Kondisi Istimewa ## 
Alphard 2.4 G 18 Spkr'09, Silver 
Km 17Rb, Kondisi Istimewa “4 
##&#Robby Jaya AutoCar##"4 
021-65866188 / 021-70367088 


Alphard 2.4S Premium Htm'10, 
(C/K wijaya auto car's Jl Alterna 
tif Cibubur No8: 082136134636 


Mphard 2007 ASG Hitam, Silver 
Alphard 2006 ASG Slvr,AS Htm 
0858222.22266, 08131958,0015 


Alphard ASG'05 Silver 2.4 Kond 
Bas Jl.Mangga Besar Raya No. 
36A Ph.021.6256555-92299107 


Alphard Black 2003,camera,sen 
sorcurtain,22000km ph:081585. 
290800,32689650,08161864523 


Alphard G 3th,GaransiATPM Jok 
Kulit 805Jt,Type X, 7 Seat 660Jt 
100'cbr krd/TT.Star M.70788977 


Alphard G'09 AT htm plg kmplit 
18spk,e.seat,Sroofantik trawat 
jual murah Hub:082122206868 


Alphard G'10 Pth Mutiara km 7 
rb aslii s-rec fulopt 18spk 2tvs 
3cam Vacum j-klt auto leather 
tgl intlux bdykit:087781666507 


Alphard S Gold Edition 2012 Hi- 
tam km rdh J.klt,Cold box,pwr b. 
door, nopil spt br. 0811936280 


Mphard S Prem(18spk)New Mdi 
108 Htm F.Ors Pjk 1th Whole Tc 
M2 :0818820078-085693652183 


MphardMZG'2007 Black------ 
Vellfire V 18 Spkr "2010 White 
7263777ChristianAuto70774701 


Mphardevellfire@Senayan City 
Auto High Exbtn""Bunga 2.884 
0858222.22266, 08131958.0015 


AUTO GRAHA 7948000 
AI New Alphard 2.4 Facelift” 
AII New Velifire 2.4 Facelift” 
AII New LC UK 4,5 Facelift 
AII Now RX 270 Facelift ##xn 

""#Cepat, Lengkap, Murah 
TDP 265Jt-an , Angs 4,9Jt-an 
081281129686 / 081806188779 


AUTO GRAHA 7949000 
Vellfire 2.4 Z Aless Light Grey 
2TV, Camera, Jok Kulit, Kray" 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
0818176889 / 083898862470 


AUTO ONE KLP GADING 
LC UK 4:5 Facelift Black/Whita 
WEEFT 86 GT Red/White 
RX 270 Facelift Black/ White 
“Harrier 2.4 / Prado TX / TXL 
Alph 2.4 SC/G/S/X Black/White 
Valifi 2.4 ZG/V/X Black/Whita 
021 458 585 84 / 021 458 585 86 
BIAHP, 0B77 7557 228644 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
"#New Alphard & Valifira" 
"#24 G Black & White 18 SP” 
24 5 C Edt PBD,Exec Seat Ales 
2 Z G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 301,Ang BJtan,3th Frea TV 
L.Seat Info Call : 081389109131 


AUTO ROYAL SUNTER 
Alphard & Vellfire all type" 
" Lexus all type 


LC 
021- 97929, Asia 73M1.3756 


Avanza G '05 Merah Service Bk 
resmi mis Terawat H.115Jt Hub 
08111884218, 02182412207 


Avanza G 13 ATI hitam met, 
tan 1 Ex.Org Asing,Sangat Trwt 
Sprti Baru. Hub : 0817.1859.127 


Avanza Veloz AT,Bunga 3,881 
Prarmo Sapi eady 

Gps Resmi 
) 29001090 /96055772 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SC, G, Vellfire ZG, V 
Loxus RX270 Facelift 
Bursa Otomotif Sunter" 

1021-652355! “ 


Camry 2.4 V'2010 Silver Km7Rb 
(kp Byr 94,LJt Bs Bw Mb Kond 
Istw Ph.30013988-33143179 


Camry 24V AT'12htm met,tgn1 
Ex org asing,sgt trwt,kond.mlus. 
spt baru,jrg pakai 08174859127 


Camry 3.50 hitam 08/07,new 
model,100# Orsinil,Km 26rb 
pake dr baru Hub:081283956908 


Camry 0 3.5 Th'08/09 Htm Lsg 
Nama Prima Jl.Mangga Besar 
Raya No.36A Ph.6256555 


CNN BOS - 6525888 
Alphard & Vellfire All Type 


CHRISTIAN AUTO 
«Alphard G3.5 V6 
Nphard G 18Spkr 2.4 " 
te Alphard X 2/4 
« Vellfire V 18Spkr 2.4 
Vellvire ZG 18 Spkr 2.4 
« Vellfire X 24 “anta 
Landeruiser 200 4.6 Black 
"4 RX 270 Facelift » « # 
tt FT 86 GT Limited “et 
1 7263777 - Call - 99931800 “ 


CNN GADING 45877000 
Vellfire V'09 Hitam Km3irb, 
STNK bln6#Jok Kulit.siap pakai 


(ygnus 4.7L/04 night view,black 
kond trwt, Auto Royal BOS B-1 
n0 16-17 HP 0852.8711.0400 


DK MOTOR 
——New Lexus RX 270- 
Hub : (0213519010 


DK MOTOR 
HI-ACE 2.5 M/T. Diesel 15 Seat 
Batu Tulis Raya No.15, 3519040 


DK MOTOR 
New Alphard/ Vellfire/ New. 
Land Cruiser/ 021 3519040 


EXOTIC AUTO 
tk FT 86 GT Limited wa 
8 Laxus RX 270 Facelift 
Prado 2.7 Audioless 
## Harrler 2.4 L-Prem " 
Land Cruiser 4.5 / 46 #44 
Alphard S.C / Vellfire Z.G 


2 FJ Cruiser £ 
P1:7200099 - Klp.Gdg:45846140 


d 
Mitro Mobilindo 021-65861571 


FJ Cruiser colour package 4.0 
bsn AT 011 Hitam (4pnt) kmzrb: 
Ax4 differential lock./R20,TV, 
camera,Footstep TT/K Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


FJ Cruiser'12(Lsg Nama)Km660 
Merah F.Opt Spt Br J.Rugi OTR 
825Jt Nego Hp:087878698036 


Fortuner G Lux Pakai 2011 Jan 
Hitam,Km 30rb,10085 Ors,J.KIt/ 
TV,Ass. H.328Jt.0852.16061168 


Harrier "08 A/T L Prem 2.4cx(f. 
bodykit lexus),htm,VR22,pikpjg 
otr450jt-tdp99jt (krdit) sudham 
ma 92900689 / 93730971 


Harrier 24 L Prem th 2004. 
Hitam Radio Dalam 16 B. 
72791646 / 085691904722 


Harrier 241 Prem # L Alkantara 
AT'07,08,2010 Silver,Htm F.Ors. 
1stw:0818820078-021.97715495 


Hatrier 2.4L prem/05silver,jk ori 
PBD Panoramic,Parking sensor 
Heater 9 Airbag,Pik Pig Lth,istw 
7286262 - 723.6226 - 723.6336 


Harrier 2007 24l-Prem Silver 
Sensor Park, PBD, Mulus Antik 
0858222.22266, 08131958.0015 


Harrier thn'2006, Hitam, jarang 
pakai sangat bas,km 30rb, khs 
pemakai. Hub.08.111.28.222 


Innova G Manual 2009 hitam 
metalik tgn 1 OTR 189jt DP-37jt 
aangs.Sit Hub:0856 7777 656 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 26 September 2012 


49 


BONIA Tim 


@ rasiion 


URBANA 


KOMPAS URBANA | JABODETABEK 


BONIA 


TESORO 


Lime Ec 


A SPECIAL R&B NIGHT WITH 


Refleksi Seorang Pria 


Cerruti 1881 


Diciptakan tahun 1967 oleh 
Nino Cerruti, Cerruti terkenal 
dengan bahan yang eksklusif. 


Bermula dari dibukanya toko oleh 
Cerruti bersaudara di Piedmont, 
Belgia pada tahun 1881, merek ini 
terus berkembang. 

Untuk koleksi jam tangan yang 
kedua, Cerruti 1881 kembali men- 
ciptakan penunjuk waktu terbaik 
yang memenuhi semua tipe pria. Ada 
tiga tema berbeda untuk koleksi 
musim gugur dan dingin 2011, yaitu 


DOKISTIMEWA 


pure elegance, classic dan 
italian chic 

Tema pure elegance berpadu 
secara sempurna dengan tradisi 
elegan dan modern ciri khas Cerruti 
Tema ini menggoda para 

pria yang iogin tampil ala 
retro. 

Dial berbentuk persegi panjang 
membuat sentuhan autentik, sedang- 
kan case yang terbuat dari baja dan 
bracelet yang terbuat dari karet atau 
kulit semakin membuat trendi. 


sport, 


Tersedia dalam dua 
cokelat dan hitam. 
Tema utama kedua dari kolek- 
si ini adalah, classic sport yang 
menggoda para pria kasual, Jam 
tangan dengan tema ini memiliki 
fungsi yang tinggi. Desain me- 
lingkarnya menunjukkan tampilan 
yang elegan kasual. Jam tangan ini 
diadaptasi dari cara pandang pria 


warna, yaitu 


yang aktif. Bentuk melingkar 
dengan dial besar terbuat dari mate- 
rial yang kuat membuat jam tangan 
ini tahan banting untuk digunakan 
kegiatan sehari-hari. 

Tema terakhir untuk koleksi 
musim semi dan panas 2012 adalah 
Hero. Koleksi ini semakin sempurna 
dengan tema yang merefleksikan 
label DNA sosok seorang pria. (INOJ 


II 
Pi " borismmewa 


BOI 


loutlgue, Central Park, UppefGraund #1224.-.Pn/(0: 


Pondok Indah Mall 1, GF: Ga 
Emporium P 


TESORO 


Limited Edition 


NIA 


AN 7 


) sene saa0 


ity, UG 


AL. 2nd FI: Pur ai, GI 


www.adtime.co.id 


@ rasuion 


Gaya Sportif yang Elegan 


Bonia Timepieces Boutigue 


APU 


DNA 


IN : s 


Menggabungkan dua gaya yang 
berbeda boleh jadi merupakan tan- 
tangan tersendiri. Namun, tidak ada 
yang mustahil bagi kreator seni 
yang kreatif. Gaya sportif bisa juga 
tampil anggun dan elegan. Kunci- 
nya ada pada kemampuan menge- 
mas fitur-fitur sehingga memberikan 


“ DOK ISTIMEWA 


aksentuasi yang berbeda 

Tuntutan akan hadirnya desain 
yang unik memang kian tak terben- 
dung. Hal ini pun mendorong para 
desainer untuk kian berani dalam 
bermain warna, material, maupun 
bentuk demi memberi sentuhan 
khusus. 


CERRUTI 


Star HMe 


1881 


Gandaria City, UG: Emporium Plui 
Puri Indah Mall, GF MU - 04 


ve 2830, 
2nd Fl 


@ events 


Discipline, Agenda Wajib Penyuka 


Hura-hura Ibu Kota 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Immigrant 


wewirtgruryaharta.com 


Bagi yang masih bingung men- 
cari acara pada akhir pekan ini, 
bolehlah datang ke Plaza Indonesia. 
Tepatnya di lantai enam, para party- 
goers dapat bergabung pada acara 
seru “Discipline a signature Friday 
Night Party” yang diselenggarakan 
oleh IMMIGRANT Jakarta. 

Acara yang dirancang khusus 
bagi para clubbers sejati ini dijamin 
tidak akan mengecewakan. Pasal- 
nya, Discipline merupakan signature 
event IMMIGRANT yang terinspi- 
rasi karakter dominatrix yang bold, 
edgy, serta sensual. Ambiance yang 
seductive, tetapi tetap terasa elegan 
dalam acara ini akan menjadi daya 
tarik tersendiri bagi para pencinta 


hiburan malam, terutama bagi mere- 
ka yang menginginkan sensasi yang 
lain dari yang biasanya. 

Tidak hanya dekorasi khusus un- 
tuk event ini, thematie dancers serta 
line up DJ terbaik IMMIGRANT 
seperti Ical, Oki Koro, Toms, dan 
MC GvVoiz akan turut memeriah- 
kan acara yang akan digelar pada 
Jumat, 28 September 2012 men- 
datang. Untuk info lebih lanjut dan 
reservasi, Anda bisa menghubungi 
02139838257/58 atau 0815 8560 1100 
atau dengan mengirimkan email ke 
info@immigrant-jakarta.com. Ikuti 
dan simak juga perkembangan terki- 
ni melalui Twitter @IMMIGRANT 
Ikt. P/ACAJ 


Kini saatnya bagi mereka yang 
ingin tampil elegan tanpa menge- 
sampingkan jiwa sporty-nya, untuk 
unjuk gigi. Paduan dari gaya ini 


diperlihatkan dengan apik oleh 
Bonia Tesoro yang memadukan 
performa tinggi dari sebuah jam 


tangan, sekaligus estetika desain. 

Bonia Tesoro hadir dengan 
produk andalannya, yaitu BN737- 
1532CR. Produk yang diproduksi 
dalam jumlah terbatas ini menampil- 
kan bentuk jam tangan yang bulat 
dengan chronograph — movement 
Ditambah dengan detail pola carbon 
fiber pada dial dan rantai jam 


tangan yang terbuat dari bahan 
black ion-plated stainless steel 
memberi kesan sporty pada jam 
tangan secara keseluruhan. 

Sementara itu, detail warna rose- 
gold pada bezel dan crown memberi 
kesan elegan. Jam tangan ini juga 
dilengkapi dengan sapphire cr 
sehingga tak mudah tergore 
tahan air hingga 5 ATM. 

Setiap seri BN737-1532CR seri 
limited edition ditandai dengan laser 
dan nomor seri yang menandakan 
keasliannya. Pastikan Anda menjadi 
salah s g yang memilikinya. 
IADT) 


RSVP. 0815 8560 1100 
PLAZA INDONESIA 6TH FLOOR 
P. 021 3983 8257-58 


“Save the environment” €$ These ads are printed on 10056 environmentally friendIy recycled paper. 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 26 September 2012 


PROPERTI 


Innova V AT 09 Grey tan 1 pjk 
pig interior rapi trawat TDP.54jt 
29.5,8it BKG Auto 493737468 


Innova V AT'05 Silver/G AT'05 
Silver/G AT'O5 Biru/G AT New 
108 Silver.021-3843375,3804461 


JAVA CARS 
Prado TX Limitad 2.7 Bnsin,Htm 
Th 2010,KM1ARb,3Cam,2TV Ori, 
Elektrik Seat. 0818.0670.7409 


LC (ygnus 4.7 Mark levinson'07 
hitam, night view, TV, Cam mdr, 
C.Box,ors cat.Hub 0818-661979 


LC VX 100 Sahara'O1 abu met, 
LCVX Turbo MT'2000 Gold met 
LC Prado 2.7 TX Ltd'2008 hitam 
ors cat,prima. Hub 0818-661979 


Land Cruiser VX200 Hitam 2009 
3camera cool box electrik seat 
Hub: 0812 8006 3096 


Landcruiser Prado TX Audioless 
27 AT 2010 Hitamkm 8000 
VR17, TV,Cmr,Jkit Eseat Hea 
ter, sunroof, full ors Jl.Tanah 
Abang Il n0.66 ph 34833131 


LC 200 Htm'08 FulBox TV Mntrs 
Bdy Kit Full Lexus Tanl.Mangga 
Besar Ry No.36A 10216256555 


LC 200 Styling Package 2009. 
Putih Full Option Radio Dalam 
16B. 72791616 / 085691904722 


LC Prado TX'2011 Hitam km26rb 
3. eportiBaru 
Metia Mobilndo 021-658615 


Lexus RX 350 3.5 AT th'11 Putih 
Km1000,VR 18,TV,CmnE.seat, 
PBD, Xenon, J.Kit, Sroof.Full 
ors, Perampatan Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


Lexus RX270 (Japan) AT 11/12 
Hitam,bisa lgs nama, Km1000, 
VR19 TV, 2 camera,Jkit, Eseat, 
pormc Heater Xanon Fors TT/K 
Perempatan — Radio Dalam 
(PN1S) No.59 Ph 7211118 


New Alphard Type G "Ready 
Stock" Hitam/Putih TDP.104Jt 
Olleya "65866879/65867429” 


New Camry 24V Hitam 2006, 
Model 2010, siap pakai Hub 
ii Ph 72798485“ 


New Landcruiser 200,km30rb pk 
109 mdi baru,Htm 10016 Oris1 M 
bsKrd.:6691102-08881351818 


New LC 4.5 Facelift UK.Version 
New Alphard 2.4 Facelift " 

New Vellfire 2.4 Facelift " 
Accept Trade in Good Price 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


New Prado 99'iBr mdi terbaru ty 
pe termahal,Kmdrb pk2011,Htm 
T15iex(B)bs krd,:08881351818 
New Vellfire(V)'09 sgtMlls 660jt 
New Fortuner Dsl '09(Jan),Htm 
270jt.Ph.6620335-08881351818 


PAKUBUWONO 9. 


Mit 


Prado Thn.2007,lengkapTV/DVD 
,Hitam,mIs skl,tan 1 dr baru, 
hro.115jtcnegoyil.Tiang Bendera 
V n0.41Blok N.telp.021-6915525 


PREMIUM MOTOR 
.. Now Lexus RX 270 Facelift 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
.. LCASL UK FaCelift...... 
Hub : 021 - 6515000 


Range rover evogue Adr white 1 
tv HIIBSM 3tv 1225M, 5 
Camera pano,pbd 087870518686 


Rush G 2008 Manual Hitam 
Metalik, Mulus, dijual cepat 
Hub:081219577388 


RX 270 ULTIMATE 
“#Full Option, Black on Ivory" 
021-29308685 / 085888668989 


RX270 HK Ultimate 899 OTR 

Facelift wht,gry,silver black 
isis" Autohause Imports #4 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


Serena HWS '10,Htm an.sndri, 
3TV DVD,krey, Rear Camera, 
265Jt Nego. 081298166660 


SIMPRUG CBU CENTER 
Lexus (BU & All Toyota CBU-- 
Best Price & Bergaran: 
Kredit & Tukar Tambah 
Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 722.6383/ 
789.1543/ 726.0024/ 727.99999 


Soarer 430 SCV 2Pnt '05 Silver 
Hardtop Khs Pamr SptBr Kmbrb 
Mangga Besar Ry 36A 16256555 


Vellfire S Prem2009HitamHome 
TheatherPwrDoort3Cmr)lowkm 
Spt Baru Istw Borobudur Megah 
Motor 085281498419-3257433/ 


Vellfire V'12 pth tolkmlrb s-rec 
pikojg 18spk 2tv3cam e.seat tdp 
262itan a920jtan:085693956898 


Vellfire Z Platinum premium 
sound 18 spk DVD 2tv,h.theater 
Ori JPG,Pth, 3Camera,PBD,Km. 
1800,an.Sndri, Nopil 2 angka, 
faktur maret Stnk April, 7A5Jt 
Ng, Hub: 081298166660 


Vios MT'07 Htm/ Rush S AT'08 
Mrh Met/Innova J MT'09 Abu 
Met,Dvd.021-3804461,3410851 


La gargi MOBIL 
618 lift 


WILLIAM MOBIL 
86 GT white,black,orangi 
N270 silv 
Ready 
PI:7269999 / K-Gd0:15877: 


Yaris Avz Inv Rush Ftnr Alphrd 
Altis Camry Prs Mudah 3 Jam 
OK Aplikasi Online siRajaKredit 


IP vowo 


580 2.3T facelift Th 04/05 Htm 
met. Sdh Siap luar kota. 150jt. 
Hp.081806492414 


Dw 
Beetle'2012 TSI Bina Roof 


Parking Sensor,DSG 
Metro Mobilindo 02165861571 


Caravelle Tdi 2.5 Long AT 07 
805.(2unit) Hitam Met& biru 
met, TV 27” , kaca pemisah 
interior lux,antik 08111.925192 


Caravelle V6'02 hitam liseat, 
TV,Jklt,C boxtGL'00 TV,Cbox 
istw. Gn Sahari 3/5 ph 4259084 


Golf 2.0 FSi 2006 AT Triptonic 
Km30rb bagus sekali. 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555255 


Golf GTi Th'2007 Silver Velg.19 
Istimewa Sekali Hubungi : 
0821.22212162 


Golf TSI, Special Deal. 14 TSI, 
160 hp,fuel consumption1 liter: 
16km,7airbag.5-star Euro NCAP 
Best Deal, Donny 08176429697 


New Beetle1.2TSI merah,kuning 
Touch Screen Monitor Fender, 
VR17, Valentino 75903390/2 


Polo 2012. a/t.DSG 7-speed 
Tete 233oftr, Ready stock 
pean Car 2010” 
Call Badro.085710199307 


Polo 2012. Fifth generation best 
seller-All Color. DSG 7-speed, 
5-hatchback. Car of the year 
2010.Rdy stock.Test drive.Come 
to IIMS, special price.B4 & CIA 


READY KERAS!! 

Sciroceo R rising blue 2 
Panoramic, VR19, UK 
Cosmic 1220903,08 


SANNY AUTO GALLERY 
New Beotle Panoramic F1 Steer 
Red, PlatinumGrey,Coffee, Silver 
Kgd 021-45853188/Str 6525678 


Scirocco 2.0 AT,Grey, Th' 2010 
Sroof,Eseat, Leather, Km7rb,R19 
Call ...(021)725.1893/727.90162 


The Golf TSI, Ready Silver 2012. 
T-airbag, Ssstar Euro NCAP, 
Tspeed DSG.Test drive available 
Go to IIMS, Get Special Price, 


THE NEW CARAVELLE 2.0. 
IBITDI.LCD | monitor.7 airbe 
T-speod DSG.Electrical par 
9 seat, table with A rail system. 
LED Bi-Xenon Headlight” 
Call: Iswanto 085280609869 


THE NEW LONG CARAVELLE 
2.0. IBITDI.LCD monitor.7airbag. 
7-spaed DSG.Electrical partition 
9 seat. table with 4 rail systam, 
##LED Bi-Kenon Headlight" 
Call: Indra 0878.8118.0869 


THE NEW TOURAN 2012 
Ll TSI twineharger “Engine 

If The Yea Sat Be t. Doa! 

Price.Come to IIMS hall BAKCIA 


WILLIAM MOBIL 
New VW Bootie 1.2 full opt 
Red, White Back Yallon 


:7269999 


The new Turan ve family sar 


The New Touran TSI 


DSG 
7-speed — Triptonic, Flexible 
7seater.newheadlightstallights 
design Special Price, Come to 
IIMS. Hall B4 and CIA. 


Gal TSI» More Power 4 La Fuel 


Panl 


VW BSD: 021-5373788 


The Golf TSI, Ready Red, 
T-airbag, 5S-star Euro NCAP, 
Tspeed DSG.Test drive available 
Hub Jonid: 02191703881 


MOBIL DISEWAKAN 


A A2 alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
8jam225 12jam250,bln/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 53932888 


ALA4, New Alphard 2012, 
Vellfie.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


Avz,xna,rushtrios,apv,lvina , dil 
Asaco: 0811189259/70593957/ 
4716390, Trma Titip Joelbonjo 


Hyundai H1, Serena, Pregio, 
Avanza, Innova, etc. Corporate 
welcome, Piz Call: 707-19830 


Innova 9350/12jamAvz250.Bsne 
tolemkn sprdrpyewalbrigiteCar 
0812 82828989, 0858 81818989 


T.Alphrd new,Avz,Inv,Frtnr,new 
Crv,r.stock" Cendikia RC"021-78 
831517-78818339-08161602609 


T.Aphrd, Crnry, Ftner, Avz, Inv 
Xtrl, Mrc, Jar, Praio, Wedd Ttpn 
Mmpng RC:7973703/93035546 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7123063 / 7409167/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


T.Avanza,Xenia,Innova,serena, 
Fortuner, Harier dan supir/tanpa 
8298202,8291551,08161454075 


Ww,VIv,T.kig,Inova,avnz,S.apv 
12jam275rbedriverZamus24jam 
72661148, 70487507, 93684031 


MOTOR DIJUAL 


Trooper 200cc 1004Br '2012 ex 
China(Msn-S'Part)jenis H.Tiger 
10jt(off):08881351818-5846487 


MERE otomotif | 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


KLASIKA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Exhibition : 24 - 30 Sep 2012 Senayan City, Lower Ground Floor (Depan Bread Talk) 


Soutnport CBD 


Apartement in Gold Coast, Australia 


141 Bedroom from $319,000, 2 Bedroom from $349,000 


3 menit jalan ke Central Oueensland University dan Gold Coast TAFE 
3 menit drive ke Griffith University 
8 menit drive ke Bond University (Australian Largest Private University) 
3 menit drive ke Pantai terkenal di dunia dengan pantai sepanjang 57km (Surfers Paradise Beaches) 
1 menit jalan ke Cinema, Dining area, dan Shopping Outlet 
Pusat pariwisata dan konferensi terbesar di Australia 

Lebih dari 37 Lapangan Golf di Gold Coast 
8 Taman Hiburan Dunia Terkenal : Movie World, Sea World, Dream World, White Water World, 


Wet n Wild Water World, Australian Outback, Currumbin Wildiife Sanctuary, etc. 


More Info: (021) 3925 333 Melanie: 0817 702 589 
Vero: 08588 105 6969 


Ayung: 0816 1919 948 


Plaza BII, Tower II, 25th Floor 


Jl. MH Thamrin, No, 51 


Jakarta 


Benefit 
Hak Milik (Freehold ) 
Strata Title 
Hanya 1096 Deposit, 
sisa dibayar setelah 
bangunan jadi 
Special KPR 70 - 8096 
Rental Guarantee 696 
selama 12 bulan. 


Ray White. 


www.raywhite.co.id 


SYDNEY & MELBOURNE PROPERTY EKPO 


29 - 30 SEPT 2012, SAT & SUN « 10.00 - 


18.00 WIB 


MULIA HOTEL, LEATRIS ROOM LT.2, SENAYAN JAKARTA 


. TOWNHOUSES 


« Unigue opportunity to purchase a brand new apartment or townhouse 
in Botany's newest masterplan community, 
“ Most apartments feature an additional study area. 


“ Convenient transport options by road and bus. Walking distance 
to bus network on Botany Road or a short commute to Green 
Sguare railway station, providing access to the Airport 

« Approximately 7km south of the Sydney CBD and Skm west of 


Maroubra Beach. Convenientiy located, close to 
major roads including Southern Cross Drive, Anzac Parade & Botany Road. 
“ Proximity to local shopping at Eastgardens and Southpoint Shopping Centres, 


Come & Visit our BEST EXHIBITION!!!! 


ga Sans Sl 
si mek naa 


ihirwa 564 69TO pax. 567 8615| 


Atap Baja Bluescope ZA/GI 
Floordeck,Almfoil, |” pbrk — Isg 
Majatruss 6269177, Buktikan 


Atap Baja Ringan Unimitra Kc 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:17885085 


Baja Ringan & Renovasi Atap 
Wiki Australia Design 
KaryaTruss86610537/68799558 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx60cm,mrh,cpt prak 
tis,thn gempa. Hub: 0815 8503 
2287/ 0818989368/8219685 


Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo,List Profil, 021851 
3339, 99465817, 081283646235 


Gipsum Untuk plafon,Partisi,Lis 
profile,rangka Holo,pengecatan 
trps9.15423555,081381332999 


Jlkusen Jati jatim 150rb/m, 
Jabar 120rb/m, pnt-1,5jt, jatim, 
Jabar, 1/t. 085316500777 


Jual macam2 pasir u/bangunan. 
kapasitas truk 7-25m3. hub: 
felix 021-71319619 


Jual Material Baja Ringan 
(75,660,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.17861618 / 021.37577688 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
(air 210x82x4cm warna solid / 
kayu 33kg 690rb. T: 82496895 


DESAIN INTERIOR 


Dsign interior u/rmh ktr apart 
resto,70381009,08129473778, 
pin bb 28315388 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


Kost 2.2jt/kmr,kmd dim AC TV 
air pns parkir 3922042/087887 
597875 jl kalipasir 22 menteng 


Kost bin850rb,hrian75rb,AC,TV 
Sbed,kmd,pt bbsrampera 6/20,6 
sahari sbrg Mg2sguare 6411885 


Salma homestay kost cx- 
cisv/pnginapan lok dkt Citos Rs 
Ftmwti CIndk 021-93517109 


Trima Kost Krywan/Karyawati 
Jl.Lautze Ps.Baru, Keagungan, 


GihMada Hub:6260959,6390344 


Representative Office 


GOLDEN BERG Enterprises 


486/315 Castlereagh 
SYONEY NSW 2006 


Trma Kost,Bang.baru KT 3x9,km 
dim JlAsem No.16CCsbrg Jl.H 
Sailin II) Rempoa,Tnh Kusir 
ph:081315137600,02171033793 


APARTEMEN 
FREEHOLD aa 
APARTMENT HE 
in Singapore's prime 
Caimhill Circle 


2, 3, A-bedroom 
@pariments and 
Penthouses available 


LUXURIOUS 


Call Anuar Ng 
162821 22 8900 78 
"65 9003 4807 


@watiran 


(ouuaL 


Ada Pro Senayan res. 159m, 
3ktr1, semi furnish dkt senayan 
city bagus mrh - 08129511988 


Centro City Apt Lt 12,Studio, 
26m2, Furnish, Daan Mogot 1km 
Dr Trisakti. 02180779688 


Griya Pancoran Lnt 11/ No 11A 
(dijual 1 unit Apt) Luas 168 M2 
38r “# Hub: 0858.85817021 “ 


Medit Kemayoran 100m ntar) 
& Apar t Ancol marina 90m 
Murah"" Dg Pro:1643 Doo 


MOI-Hawaian 2209 Fuly Furnish 
S.Huni,Lkp Interior Design 550jt 
Ray White Sguare 2936 3858 


Resident 8 Senopati Luas 94m', 
1 Bed Room, Bisa Dicicil 0x. 
Contact: 0816.1700.8686 


Royal Medit CP Jual/ Sewa Tig 
Duren 2Kmr/ Full Furniture / 
Lt.6 Hub 082260789951 BU 


Signature Park Tebet Apt,2br 
38m It 10 baruview tol MT 
Haryono hub:0813 1600 3310 


The Mansion @Duku Golf Maha 
karya terbaru @Asa,hrg perdana 
hhnya Ajtan/bln. 081510087082 


Bukit Golf Apt. , 3BR#1,198m? 
View Golf Course, FF, RWCBD 
Dila 081287776761, 3925588 


Capital SCBD Twr1,3BR#1171m 
Full Furnish“Ray White Gading 
Gree 081513999388/68766388 


Hamptons Park Jakarta Selatan 
2Kmr,FfTower C,Hub:021-7138 


14588 / 081286157227 


RSVP 


Juliana Jotani 


462 3199 1381 
#62 818 7420 27 
#62 815 8446 7004 


PT. A ONE Property Investments 


treet 


AUSTRAI 
Phone :461 292116 


info@aone 


Kebagusan City. 1 kamar, fully 
furnish,baru.Hub.081519017733 


Kemang Mansion Apt for Rent 
18R BrandNaw Fully Furnishd 
SgtMewah T.0818-06-18-18-18 


Saraswati Apt Cipete Ry 1BR 
split level 45m,Room 25m,FF,5. 
mnt dr Citos : 0852 8759 3131 


Dicari 


Mencari Apt utk Sewa dan Jual 
Gandaria,Pakubuwono,Senayan, 
Hub.Nila, 0812 911 4109 "“ 


RUMAH DIJUAI 


IPASARKAN 


RUMAH 
EXCLUSIVE 
HAK MILIK DI 
CAWANG, 

3 KAMAR TIDUR 
HARGA MULAI 
2 MILYAR 


FERDi FD 


08179 980 089 


1 BODETABEK 


Bintara VII/20 Pd Kopi Bks Brt 
:120m/Tkt/4KT/2KM/Jpm:8860 
950/9402-8188/0813-16084426 


BSD Sekl.5jl.aster F2/8It/Ib160 
/100m2115M  Sek1.3jl.anyelir 
BG18 Lt/Lb 244/150m? 1,45M 
u/inves. 70692050, 0811102977 


D'green candela BSD, Lt.Mulai 
72/60, Ikm dr Giant, Tw.House 
Siapa cpat dia dpat” “CBGracia: 
53158200 / Evvi 081908980000 


Grand Galaxy City, Miliki Rumah 


3 Angsuran Rp AB 
Hah Lag Mt 

509 
Summarecon Bekasi Acacia 


7x17m Premium Huni,Jual Cpt 
Bertha 08128647711 RWKGB 


Suvarna Padi 160/30,180/156 & 
240/200M2, Kavling325M2.Grha 
kita :021-5389968/ 0816833080 


The GreenhillaDepok, Feeder Ke 

Pusat Kota sti 

200jtan.DP 
19 


The Boulevard, # 


anine Level 
Jl. Fachrudin Raya No 
Jakarta 1 


Phone : 462 21 


| JAKARTA BARAT 


GolfLake-6x15, 8x15-San Loran- 
z0 Rumah / Multiland GL 559 
56299 / Destan 081294054194 


Green Ville Bik X/61,62dpn blkg 
Jl.Bsr,H.1m?212,5Jt.Akhim0838 
9862 5225-70737885- 5656227 


Jl.Musyawarah blkg DPR 1 Kbn 
Jrk Lt.910m?,Lb.400,tkt 2,5HM 
Rp.2,5M Nego.0818.868038 


Permata Buana rmh mwh 324/ 
820 dpn tmnes.pool & 200/500, 
250/600 “0815 8741 066" 


Puri Indah Bik F, 2It Huk Tmr/ 
sltn It.395 Ib420 shm s.furn rapi 
kokoh hub: 081314139329 TP 


Tmn Surya 3 Boulevard Rumah 
dijual 8x24 SHM,listrik,TIp,PAM 
Hub : 081210170008 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent,Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4#1KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


(C JAKARTA PUSAT 


JICiasem (Cikini) rmh (hitung 
tanah),Is.16x25m2/400m? SHM 
021 6819 6338/0813 8612 0009 


Kramat Sentiong 1 Rt03/05 
No.G578 rmh kost2an  3it 
25kamar | TP Hub.H.Najib 
082111706937/021-3117678 


(C JAKARTA SELATAN 


Ada Pro Bintaro sek.5 Puyuh 
res. 382/400m new minimalis 
bagus hrg 2,7m - 0816 9600 15 


AG PROPERTY 
“SereniaHills - Lebak Bul 
-enAndara - Cilandal 
Cavea - Cilandak 

«#4 Cavea - Ciganjur #48 
"Town House,Ready Stock, Tol 
081908115282 / 021-98618505 


Ampera Ry 1000 - Bangka Ry 
1261 - Kemang Utara Ry 1250 - 
TB. Simatupang 2600. HP: 0813 
8849 8769 


Benda 1/7 Polim Kby Baru Rmh: 
Baru Bgs, 1Lt,200/140 SHM AKT 
Hrg 3M,JI.Cpt TP 087781467683 


Bintaro Jaya Cluster Cikina Rmh 
Bgs Siap Huni 2lantai It225/Ib 
212m SHM Akt 3km list6600w 
garasi2mbl / carport2mbl s-pool 
cluster 0-8787-8585-399 TP 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 1,1 M 
16148/81.Hub.02170770991 


Bintaro” Dekat Alazhar"B.New 
BU “235 m“Exc Cluster" Mnmis 


Regina Realty - 08122.1818.324 


Bintaro9"Kav Senayan”305 & 
180“lok.bgs"lingk.aman”tnang 
TRUSTY 081287161657 ERA" 


Bintaro9”Villa Country Style 
1000/300“ Lok.Bgs"Bgn Sendiri 
TRUSTY 081287161657 ERA" 


Brawijaya 370,Cipaku 130,Cibu 
lan 220,Wijaya 585.happy pro. 
0813.1654.3500 


Brawijaya 980m&620m4320m 
Taman Patra 520-Jaya Mandala 
800-Mega Kuningan Barat 680 
Gandaria Tgh 400-Laksana 360 
Polim 330-Cikajang 250 & 600m 
Cibulan Ry 220-08118881298 


Brawijaya13 lux b'new621/1100 
2itebsmentembismfurn marmer 
5kt 6km4kpbShmTp0818868822 


Buncit,mrh,lit,siap huni,Akt,tng 
satpam, SHM,305/253,cck tinggi 
/invest.7210101,71688289/90 


Cilandak RSPP 580/550 new 2Lt 
AmperakavPolri850/600kemang 
Tmr 900m Kemang Brt 1225m 
(msg92 ada pool) 081310175583 


Ciniru 235 m, Ciawi 276 & 200m 
Ciasem 175 m, Ciomas 200 m & 
300 m, Cibulan 220 m, Cipaku 
370 m. Hub: 08.2125.333.119 


Ciomas 248/150shm” Limau 350 
1600 bgs" Sinabung377/200,dlm 
komp strgs, lok ok! 0811 812929 


Cpte MO0G7)t,saidi,dsk 35m, 
5.889 mrn950-Llmnmis,ahru, 
mpr 400,cIndk 600,T'Cindk,dsk 
New2500:17B.9rdn0818902323 


Darmawangsa 400/200m? 13M| 
300/750 17,5M lok excl, Yupi 
BSM 75912929”0812.1919,8929 


Jl.Mampang prapatan XViliCimb 
2lt) It 300/220, R.krj, grsi 3mbl. 
081281245991, 0818710458 


Kby Murh2500-30B.grdn,nw Dr- 
mwgsakbrwiy Mrh17&25pI,700 
#11m,500-14krtngra,cibebr,gluh 
,srwjy,adtwrmn,PangPol&trtysa 
Nw 650murh081280990966 


Kby-Baru, Ahmad Dahlan, 480 
Jrg Ada--Stratgs--cck utk usaha 
ELITE: 7257828/ 0812 1068 632 


Kby-Br,Sinabung 305,Turi 320 
Kemang 600---7 Jt/m?,Muraahh 
ELITE: 7257828/ 087871254968 


Keb Baru,Jl.Kramat Pela Raya 
Barito,435m,cocok usaha,SHM 
Rp.13M, Rudy 0811 180 850 


Kemang 700/600 b new,s pool 
Cipete 600/650m2, lux elit !! 
BSM"75912929”0812.821.1065 


Kemang 890 New,Minimalis,lux 
Kemang Sel 1250 bgs,expatloc 
Bangka kav.2300-08118881298 


Kemang Tmr'750/6t New 
Best lok” Akt” “08161921015“" 
Professionals Kemang 7195522 


Kuldesak Karang Tengah,brand 
new,DIm twnhse,luas 140-200m 
085691001234,085850997887 


Lamandau 500m” “Patra 
Kuningan 1s522m&1500m” “Po. 
Tim 400m'”“081513439403 


Nouvelle Tw.Hoz Deplu Veteran 
Kunjungilah Stan kami di PIM 1 
Tgl 24-30 Sept 2012, Pk:10.00- 
21.00 WIB" “ERA Griya Selaras 
Hub:726.0016/68366888) 


Pilndah-Vila — Hijau'251/450” 
rumh sgt trawat,tng" ERAHom 
Lisa 0816.827582"7266.888: 


Pancoran” "Pengadegan" 
203/350" Rmh Cantik" J'Cpt 
Dina:081311361541 ERARadian 


Panglima Polim 400/1000 b.new 
Lokasi Bagus“ 08158968480 
Ray White Senopati: 5213006 


Pejaten"Pejaten Ry"315/270” 
shm, brand new, lok.bos,J'cpt 
Dina:081311361541 ERARadian 


PI-Alam Asri--300/400m--SHM: 
Depan Taman---Prime Location 
-——-Hub : 0816 780 788: 


Praja/Kby Lama”494/200”Rmh. 
Tua“BU"Dkt Alazhar"Tenang 
Regina Realty - 081.890.324 


Puri Cinere Lux, Ls:1200/800m 
5,5M,mrh,i.coticentury21gading 
Liana"08994578970 / 4517272 


Rempoa Artistik kayu,rmh LT 
120 L8.500,5KT,5KM,dpr,AC,air 
panas,SHM,TP, 081218850118 


River Valley Residence T.108/ 
180, Jl.Raya Lebak Bulus Jaksel 
JI Ovr Crdt T.081391555538 


Senayan Golf ----New -—-Bagus 
Full Furnished, Jual Cpt, Negooo 
ELITE: 7257828/ 081317579982 


Simprug Garden 56m? 
19 Jt/m?-Nego Panjang,Murahh 
ELITE: 7257828/ 0816 195 2286 


Tebet Brt Lt.100 Lb.170 Stgs, 
BU Hrg Nego, Rmh Baru, 1.7m, 
08561682010 Tp No Sms 


(JAKARTA TIMUR 


Cibubur Pinggir Jln LT 2000,Lb 
1600,Full  Furnitur,Minimalis 
GKT,Pool,7M Nego.33735533 


Pondok kopi Rmh Lt162 Lb300m 
SHMdep.taman,aman,nyaman 

strategis.3km,list 3500W hub, 
081399130588 / 087875181765 


Raya Jatinegara Timur.Dekat 
KFC Mandiri, BCA,Toyota Jual 
Cepat 1860m2,strategis utk 
showroom, Hotel, Bank, dil 
08788783362 / 0816827051 


IC JAKARTA UTARA 


BGM PIK Garden House 6x17, 
Kav Pik 16x39 @ 13,5jt/m, 
Gudang elang laut 11,5x17, Rk 
M.krg ry & Palem miami hdp 
Jorr “Ayang | 08158758000 
Golden Land Realty 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Crown Golf 8x33,2,514:B'newsutr 
V'Golf:Kav.11x27-utarasdpn tmn 
JraAda:08567822375/46544999 


Csterra Str“Agung Permai 6 
Rumah “Ben 0818 919 888 / 
6530 4333 “rai 


GadingHybrida,6x15,stndrd,2km. 
Gading molek13x17,mnmls,5km 
rapi,s.huni,bgs. 0816714606 


Gdgpelangi/l0xIB,teralistpegola 
25.Huni,TimurHrg AM"Ray 
White Sguare 08788 5596 321 


Komp.Tman SunterAgung. Rmh 
Minimalis 3LT,6x15, Jl.Cpt! 3KT. 
Bisma14,2.250M.081991106611 


Pademangan,7x18,Jin 2 mobil 
Lksi Bgs“Siane 087888983299 
Westen Pro 6530 8989 


RAY WHITE BOULEVARD 
Gading Nirwana 279/435/Hook 
Debbys 081308988168/45866000 


KlpGdg,Kirana11x17 x 2tk. Reno 
6M-Gdg elokTimur8-10x 21.6 
M:Hybrida 6x15217M: Sawit 
8x20x2tk-2.6M-0812831703 75 


RAY WHITE BOULEVARD 
Janur Kuning/6x17/Utr,Jual Cpt 
Antony081908882009/45866000 


Sunter 6x16 dan 2/4t, Siap Huni 
Minimalis,dkt Mall'“#ssszAfung 
0818177308 / DRPro 44368008 


TANAH 


AL 


| BODETABEK 


Aisut.Palma Utama Lt.550m? 
2Jalur Dpn Club House Murah 
Devid De House 0818788827 


Balaraja Tangerang jual tanah 
industri lok.1km dr tol luas 10ha 
& ha hrg 175rb/m & luas Iha 
hrg 390rb/m hub: 08129243824 


Cikarang 5000m”4Ha”8Ha shm 
Jl Besar“Dkt Tol“0817733147" 
Professionals Kemang 7195522 


Cikarang, samping Central Park 
1Oha # 550rb/m dkt PT.Kobexo 
4Ha, LM 50m # 600rb/m, 9,8Ha 
LM 50m - 600rb/m, 9,8Ha LM 
80m - 775rb/m, 6Ha LM 60m - 
775rb/m. lok bagus dkt stasiun 
Lemah Abang Hub: Widya Pro 
081574739888 


Diponegoro Raya 5Ha-825tb/m 
pd Ungu SHa-1,7Jt/m, Pd Hijau 
10Ha - 725rb/m, lok bagus Hub! 
Widya Pro 081574739888 


Jlbiponegoro Tanah dijual cpt 
2000m?,Tanah di Jl.Diponegoro 
#1200m?,Rmh Jl.Sam Ratulangi 
715m?,Rmh di Kemang Selatan 
#1250N9 berminat serius Hub 
:08158155567/087880793939 


JlJend.Sudirman Kranji Bekasi 
t-106082500m2,SHM,Jalan 
Utama-Strategis&Ramal Herry 
RWKGB 0812 88 302 302 


JLRy Srpng It.50x37 (1850m?), 
Lok bgs ski, arah tol, jm ada 
"“eieRCB Gracia: 5315 8200 

Evvi: 0819 0898 0000” 


Perum Permai Bintaro Pondok 
ranji. Jual kav luas 292 meter 
hub: 0818722422 (afif) 


Sandratex (Ciputat)- Tangsel 
L.503m2(Jualseparo) 3.250rb/m 
Ibr 25m2 H:0818743065 


(JAKARTA BARAT 


JliPanjang 350m? - 700m? - 
1.000 m?:JI.Pajuangan 2.695m7. 
818 95 65 93 . 


Patra Tomang 1 Jl.Duri Kepa 
Raya Ls.735m2 SHGB Cck 
Kost,RT,Sek, 082260789951 BU 


Puri Indah Jual Tanah 15 x 30, 
Hadap Timur. Hub, Jani 0856 
109 6642 / Rita 0819 3283 2700 
Informasi Properti 581 1991 


(E JAKARTA PUSAT 


Jl.Jambu Menteng,Luas.880m?, 
SHM, Best Location, Hadap 
Timur C21 Amb 0815 8766 518 


Pramuka  2000m, Salemba 
2700m, DI Panjaitan Raya 
9000m, SHM Lokasi Bagus Hub: 
Widya Pro 081574739868 


(C JAKARTA SELATAN 


Andil  Pro“Jl.Bangau-Cilandak 
1t.6459m? SHM Hrg NJOP Jual 
BU, Maliki 0812.944.6887 


Bangka Raya-BisnisArea-3770m. 
Cck | Kantor--Hotel-Strategis 
ERA Vic--0816 1185579-Budi 


Cipete Ry Lt.715m&500m, Lok. 
Sngt Strategis “081310833395 
Prime Proparty "75816009" 


Cirendeu“blakangUMJ"7000m? 
dkt Tol Simatupang" "1,5jt/m3 
Teras'“08567869270”"750 9553 


Jl Pisok Sektor 5 Bintaro Dijual 
Tanah Ls 300m cocok untuk 
usaha/ town hause/ cluster lok 
tenang HIM Hub:0816737788/ 
93068168/ 08176499632 


PanglimaPolim 5 330m”11M,Tir 
tayasa900:Hang Lekui360m:Ray 
WhiteKD7263456,081315005394 


Wr.Buncit Jaksel Tnh dijl lokasi 
strtgs Lt.1804m?, SHM, Harga 
9,5I/m2, 0813.17.962.962 


(JAKARTA TIMUR 


Kav.DPRD DKI cibubur blok A5. 
1980m Hadap timurJJl.Utama 
Komp.200m dari Cibubur Junct 
& Pintu tol Jkt.08551119168 


(JAKARTA UTARA 


Artha Gading Villa 485 & 250m? 
Hoek samping Taman,Jrg Ada 
Herry RWKGB 0812 88 302 302 


CENTURV21GADING 4517272 
kav grnd orchard 1s:350m,638m 
huk,hrg Ok!“ Jopie 0818151531 


Kapuk Raya Ls:840m?, Lokasi 
Strategis, SLT (14x60), Bgs utk 
invest. JJ House PIK 29032500 


Marunda lokasi.dekat Pelindo II, 
6Ha-500rb/m, 12Ha-600rb/m, 
Cilincing, Cakung 1,1Ha. 2,7Ha, 
5,5Ha 10Ha. 35Ha,SHM,Lok Bgs 
Hub: Widya Pro 081574739888 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
43x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


PIK Medit Blvd Utama No 101, 
jual cpthoek,Ls 577,hdp Timr 
"hrg 15Jt/m.Telp:08176077200 


RomePIK/483m?/U-T/lok depan 
(Bagus /J. cepat /Multiland PIK. 
5884189 / Indra 087880862489 


Sunter Jin2arah dktRS.Hermina 
luas 1,398m? cck utk usaha,Gdg 
Il. Hubungi:Luisa 08161886460 


RUANG USAHA 
(ouuat 


Building 8ittBsmnt Blvd KlpGdg 
Brt Graha XC (t1.320,lb2.900m 
sdrtnNissan,honda,Ace dil.Luisa 
0816 188 6460 Limestone Pro 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudang Miami 16,5x33:Selatan 
Pergudangan Muara Krg Bikg IP 
2520m?2. Handy Ho 08161958034 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudng Dadap:600:B'new:murah 
Tnh sisa189m,Spakai,2400:4800 
EdyHuang.085890700200 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk Muara Krng ry 12x23:4,5ItBU 
Murahycck u/usha:08158373636 


CENTURY21 MEDITERANIA 
RK.DHI Blok Ti uk:4,5x13:3,5Lt 
Hub: Erni Chang 0811 1682 832 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk-Golf LakeGdng,mrhsrmh 6x15 
Mrh:081806953988 / 60326009 


CENTURY21GADING 4517272 
Ruko Gad.Kirana,huk&Boulv Ry 
3ItLJopie 0818151531/93772328 


Csterra Str“Gudang (4 unit) 
Sunter“"Ben 0818, 249 8 Tg 
6530 4333 “54 


DE GREENSOUAREGTAMBUN 
Ruko, Kawasan Bisnis Terbesar 
& Terlengkap di Tambun.150 
Unit Ruko Mall 2 Lantai Dengan 
Harga Per dana 300-Jtan Dp 301 
Diangsur 6x,Investasi YangPasti 
Di Kawasan Tambun Bekasi. 
081381825588 - 70072789 


Gedung ALt,Mangga Dua Ry Ls: 
191m?/Lt 
pakai""08 


Gudang Kapuk Poglar HA 
2.000m?.Hubungi: 
kie 0818 80 83 93 


Gudang Percetakantmsn2 cetak 
Continuos Form Bekasi Narogo 
ng Lt4000/Lb1300 SHM Bagus 
Listrk80KVA 087878585399 TP 


Gudg modern Cakung It.12x24 
10X36,8x varlabel,hrg ok,1 Okt 
naikYuni 0816810787-4517272 


Kantor BaruJualJIMampangPra 
patan no26 t/b225/750mbit fas 
ilitas lift AC hub Ahmad/Didi 
081911720555/085888280620 


Office Strata Title 100m dr 
Bundaran HI,Free Overtime,Bbs. 
3in1,Siap Pakai.”"(021)392 9988 


Pabrik ( Ex) Manis Jatake 6,7 
hektarbngunan 2 hektar hrg 
70M hub :Sugi 081213382202 


RAY WHITE BOULEVARD 
Rk BoulevrdRy/4,5x16/Jual Mrh 
'Antony081908882009/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
RK Kirana Boutigue/6x16/Murah: 
Stafany 0817782111/45866000 


Rk Cideng Tmr Ry,5x15m? Lok 
Ok,HGB,cck u/off,dll h:4,2MIyr 
1e90,99767678/085814947878 


Rk Mangga Dua Sguare 4,5x15m 
5lt,Jarang Ada,Jual Cpt" Bertha 
0812 864 7711” "“RWKGB 


Ruko 3!4t,4x18m,dijual/disawa 
JlPekapuran, Tanah Sereal, 
Jak-Bar.Hub:33523736 


Ruko 4M,Margonda Depok Bisa 
Langsung Usaha Laba Rp, 
60Jt-80J1/BIn.Hub:0815137294 
88,081281823030,021 77215959 


Ruko baru 3unit,strategis/harga 
Special Ramai,Lux “5x32,” 2 
SHM Hub: 0857 1102 4477 


Ruko BGM K.Gdg,hoek,it 209m? 
Slt,HGB Rp 6,8M# Surya 08193 
2113155/68750866/88387130 


Ruko di Plaza 5 Pondok Indah, 
dijual, Luas 5x15, 4 It, cocok utk 
kantor, Bank dll., TP , 70771431 


Ruko Gading Bukit indah klp gdg 
5x17x4,5 It Lok Strgs cocok utk 
invest, 70692050, 0811102977 


Ruko Gandeng (2 jadi 1), Grogol, 
persis depan BCA, SHM, TP, 
08158168000 


Ruko MegaSunter SIt,BU J. Cpt. 
Danau Sunter Selatan 05 / C16, 
8KT,6km,gd,F. Renov,pIn10.500, 
Hrg 2M Nett hub.081991106611 


Ruko Palem Mutiara, Dijual 
Murah, 3Lt, Ls.6x15M2, Parkir 
Luas ,Mub: 021-97195145 (TP) 


Ruko, Area Lottemart,Lok Bgs 
Fatmawati, @At, Strtas,Jrg Ada! 
ELITE: 7257828/ 087871251968 


Ruko44It,HM,Ib-5,7x15,1t.5,7x20 
Mgg Besar VI/3 msk samp.UOB 
Mabas Ry. 70665800 TP 


Rukojual cpt dibawah pasaran: 
A,Sltishms101m2.ciputat dkt Pl: 
parkir luas:dekat bank Mandiri: 
Hrg LSM: 021 92821745 


Toko Mall Artha Gading Lt.1/1, 
27,28, H.1m? 85 Jt.Akhim 0838 
9862 5225- 70737885- 5666227 


(DISEWAKAN 


Cold Storage disewakan,Pesing 
Poglar-Kali angke gud 88. Hub 
Alex, Hp : 08126395269 


Gedung 3It Uk.15x16 Fas:Telp, 
AC Parkir luas,Lok Strategis JI. 
Raya Dewi Sartika Jaktim cocok 
Utk Bank,RestoranydII.Hubungi 
Pemilik 082112402226 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya Ltan/BIn Bs 
urus domisili Ph: 081298427561 


Kantor siap pakai Bebas 3 in 1 
Instant Lok Menunjang Hub: 
(021752898099/5152363 


Ktr@Pd.Indah area,Hrg spesial 
Tsdia mulai kp.1-5 org, furnish, 
Free r.meet,park&wifi 7512038 


Plaza Semanggi,Ruang Kantor 
Disewakan Luas mulai 13-20 m2 
Hubungi : 25536360 


R.Ktr/Toko,strgs, JktPus, miai 
50rb/m3,Is, ssuai keb,fas.Ikp 
free OT,Hub.3806511,99561225 


Resto &Ktr G Sahari ry/19 resto 
bg HsI&Mg bsr ry,cck m.market 
&kKtr Perlantai Kramat Jaya dpn 
Islamic Center Hub:0816901537 


Rk Arteri PI Disewa (8x15)—4Lt 
showroom Mbl-Bank-SprMarket 
Niva Agency: -0818706255 


aa Puri Mutiara "Brand New” 
5x16, @t,dkt Hotel:RWhiteM2 
Josh Gina 6126969 


Ruang Perkantoran Sublease Is 
£ 230m2, FF dan Elektronik Lt. 
14 dr bangunan GRI Kuningan 
Jakarta 12950.Hub: 57938933, 
081317485497 


Ruko Crown Palace, 3 1: Ia 
Uk.4x12 ###Ray White CBD" 
81287776761, 3925588 


Ruko Gandeng Green Dotcom. 
Stras Hdp Apt.Aston Residence 
Disewakan Hub : 08111752525 


Ruko Klp Gading Jl.Nias Raya 
blok GN1/2.Hub:Candra 
081511811842, 082117200038. 


Ruko LT 3x11m?, Kr Tengah Ry 
Siap Pakai “Ray White Blok M 
Hub: 739 88 33/0856 9164 1338 


Ruko Prima Sunter Disewakan, 
(264Tkt), Di Mediterania, 6X15, 
Timur. Hub: 0818988178 


Showroom Sewa/Jual Di Bursa 
Otomotif Sunter (BOS) Letak 
Strategis Hub:0816.734173 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 26 September 2012 


S1 


kempasiana : 


esensi bukan sensasi 


Profesionalitas 
Seorang 
Sopir Ambulans 


dokter dan perawat di 
sana, sopir minta izin 
kembali ke RSUD Dhar- 
masraya. 

Saya dan kelu- 
arga menanyakan biaya 
transportasi. Namun, 
sopir itu hanya men- 
jawab, “Selamatkanlah 
dulu si Randy (nama 


Oleh: 


Jefri Hidayat 


(CB wwwietrihidayat. 
com 


ahun lalu, korban), soal biaya dan 
keponakan administrasi nanti saja 
saya yang diselesaikan," jawabnya 


berusia II ta- 

hun tertabrak 
mobil di depan rumah. 
Dia dilarikan ke Rumah 
Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Kabupaten 
Dhamasraya, Sumatera 
Barat, 

Karena lukanya 
sangat parah, korban 
terpaksa dirujuk ke 
rumah sakit yang berada 
di Kota Padang, Sumate- 
ra Barat, dengan mobil 
ambulans. Di perjalanan, 
kami sempat terjebak 
macet saat memasuki 
Kota Padang karena ada 
perbaikan jalan. Namun, 
sopir ambulans itu beru- 
saha menerobos jalan 
dan berteriak bahwa 
pasien yang dia bawa 
dalam keadaan sangat 
parah dengan darah 
yang terus mengalir 
akibat pendarahan di 
bagian otak. 

Bahkan, sopir terse- 
but sempat berselisih 
dengan beberapa petu- 
gas kontraktor jalan dan 
polisi. "Masalah Anda 
hanya tentang jalan, 
sedangkan saya soal 
nyawa manusia yang 
harus saya selamatkan," 
kata sopir ke petugas 
kontraktor, 

Saat sampai di Ru- 
mah Sakit Umum (RSU) 
Padang, dengan sigap 
sopir itu mengurus ad- 
ministrasi dan memberi- 
tahukan petugas medis 
bahwa korban sangat 
kritis dan harus dibawa 
ke "intensive care unit” 
(ICU). Setelah ditangani 


dengan wajah penuh 
rasa simpatik. “Nanti 
biar saya yang ngomong 
sama petugas rumah 
sakit (Dharmasraya)," 
tambah si sopir ketika 
hendak pamit. 

Terus terang, 
sifat dan karakter sopir 
ambulans tadi patut dia- 
cungi jempol. Saya su- 
dah dua kali menemani 
saudara dan teman di 
dalam mobil ambulans, 
Biasanya, ketika sampai 
di rumah sakit yang 
dirujuk, sopir ambulans 
menunggu keluarga 
korban untuk menagih 
biaya sewa ambulans 
dan upahnya. 

Namun, kali ini pan- 
dangan saya berbeda 
terhadap sopir ambu- 
lans. Sopir ambulans 
bukan hanya sebuah 
pekerjaan, melainkan 
juga pengabdian untuk 
menyelamatkan nyawa 
pasien atau korban. 

Akan tetapi, Allah 
berkehendak lain. Nya- 
wa korban tak tertolong 
karena luka di bagian 
otaknya sangat parah. 

Ihttp://kom.ps, 
ACU4pf) 


aya tidak tahu bagaimana pandangan 
Anda tentang berobat di Indonesia. 
Namun, melalui tulisan ini, saya ingin 
bercerita mengenai betapa mudah- 
nya warga desa saya di Kecamatan 
Poncowarno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 
mendapatkan pelayanan kesehatan. Mereka cukup 
meminta orang untuk menjemput bidan, telepon, 
atau bahkan sekadar menggunakan layanan pesan 
singkat (SMS) yang berisi permintaan dikunjungi. 

Berikut contoh SMS dari warga desa, "Bu, 
tolong ke rumah. Anak saya sakit." Tidak sampai 
hitungan hari, bidan desa akan datang ke rumah 
pasien dengan membawa peralatan dan obat-oba- 
tan, Tarifnya jauh lebih murah dibandingkan tarif di 
kota, apalagi di Jakarta. 

Meskipun jalan desa cukup sulit dilalui, bahkan 
tidak sedikit wilayah yang susah dijangkau kenda- 
raan roda empat atau roda dua, layanan seperti ini 
berlaku 24 jam. 

"Manjakan pasien dan jangan mengeluh ketika 
pasien punya ketergantungan kepada kita," begitu 
imbauan kepala puskesmas tempat saya bekerja, 
drg Isba Yuwanto. Cara ini terbukti efektif untuk 
mengeliminasi praktik dukun, 

Sebelum masyarakat di Kecamatan Ponco- 
warno tergantung pada layanan ini, kami benar- 


Andri Rosita 


TK) anakebuSri 


KOMPAS/WAN SETIYAWAN 


iputan warga 


Uniknya 
Orang Bugis 
Pindah Rumah 


cara didorong. Jika 
jaraknya jauh, maka ru- 
mah harus diangkat dan 
digotong beramai-ramai. 

Sebelum memindah- 
kan rumah, yang 
pertama dilakukan 
adalah mengeluarkan 
perabot pecah belah 
dan benda bergerak 
lainnya. Sementara itu, 
perabot besar yang 
akan merepotkan ketika 
dikeluarkan akan tetap 
di dalam rumah. Dengan 
Catatan, benda tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap berat rumah 
ketika diangkat atau 
didorong. 

Agar tidak jatuh 
menimpa "ketabang” 
(lantai rumah dari papan 
kayu), barang-barang 
tersebut dirapatkan 
ke "aliri” (tiang-tiang 
rumah yang terbuat dari 
batang kayu), lalu diikat. 

Kalau rumahnya di- 
dorong, di bawah "aliri" 
diberi dua lapis papan 
kayu yang kuat. Papan- 
papan itu terhubung 
antara ”aliri” yang satu 


Oleh: 


Irsyam Syam 


@ irsyam 


agi kebanyakan 
orang, pindah 
rumah hanyalah 


memindahkan isi rumah. 
Namun, tidak demikian 
dengan orang Bugis. 
Mereka tidak hanya 
memindahkan isi rumah, 
tetapi juga memindah- 
kan rumahnya sekalian. 

Lho, kok bisa? Ke- 
napa tidak! Kebanyakan 
orang Bugis tinggal di 
rumah panggung yang 
terbuat dari kayu se- 
hingga memungkinkan 
untuk dipindahkan. 

Ada dua cara me- 
mindahkan rumah, yaitu 
diangkat dan didorong. 
Jika jarak dari lokasi 
rumah asal ke tempat 
yang baru cukup dekat, 
maka proses pindah 
rumah dilakukan dengan 


'Ada beberapa rumah sakit yang 
nyaman di Jakarta, dulu, RS 
Sumber Waras perawatnya baik2, 
mau mandikan pasien, lingkungan 
untuk beribadah (masjid) bersih, 


dokternya pun telaten. 
An Mariam 


Akhir Juli 12. Ibu saya sakit 
merasakan bumi berputar tapi tdk 
sakit kepala. Ibu minta diantar 

1) utk ke puskesmas Girian. Ternyata 
tdk ada biaya sama skali, hanya 
seikhlasnya. 


Dian Amalia 
Hasan 


Aku punya kesan sendiri untuk 
dokter2 muda yg bertugas 
di Puskesmas Mergangsang, 

|| Yogyakarta. Mereka menangani 
pasien,terutama anak-anak. 
Mereka mau mendiskusikan, 
menjelaskan,dan menenangkan 
siibu dengan pengetahuan2 
kesehatan si kecil. 


Mutia Zahara 


Eh 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Proses memindahkan rumah 


(G3 kompasiana 


benar harus kerja ekstra. Tidak jarang, bidan di 
desa harus berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk 
mendatangi pasien ibu hamil yang enggan datang 
ke posyandu atau periksa ke Pos Kesehatan Desa 
(PKD), Mengunjungi pasien yang diduga menderita 
tuberkulosis (TBC), atau penyakit lain, sama halnya 
dengan mendekatkan masyarakat pada pelayanan 
kesehatan. 

Apa yang ada di desa saya ini hanya sebagian 
kecil contoh pelayanan yang menganggap pasien 
itu raja. Jika Anda pernah mendengar kisah bidan 
di desa Suku Badui atau bidan di desa pada dae- 
rah-daerah pedalaman dan perbatasan, maka 
dugaan sulitnya berobat di Indonesia akan hilang. 
Cerita pelayanan "jemput bola" tidak hanya ada di 
Kecamatan Poncowarno, tetapi juga di daerah lain. 

Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi 
pelayanan yang baik, dibutuhkan kerja sama dari 
semua pihak. Faktor terpenting bagi terciptanya 
iklim tersebut adalah adanya rasa saling meng- 
hargai dan memahami antarindividu. Tenaga 
kesehatan menghargai dan memahami kebutuhan 
pasiennya, begitu juga sebaliknya, pasien mema- 
hami keterbatasan dan menghargai usaha yang 
telah dilakukan petugas, Jika seperti itu, maka iklim 
yang baik bagi praktik kesehatan di Indonesia akan 
terwujud. (http://kom.ps/ACUgPBI 


4 dan yang lain. Di antara 
kedua papan diberi 
ban yang terbuat dari 
potongan kayu hitam. 
Panjang ban 10-20 cm 
dengan diameter 5 cm. 

Jumlah ban yang 
dibutuhkan tentu sangat 
banyak. Makin rapat 
jarak antar-ban, makin 
mudah pula menggerak- 
kan rumah. Ban yang 
di belakang dioper ke 
depan secara kontinu 
agar tidak terputus. 

Adapun teknik pin- 
dah rumah dengan cara 
diangkat dimulai dengan 
memasang bambu di 
antara "aliri" dengan 
ketinggian 1,5 meter dari 
tanah. Bambu ini men- 
jadi pegangan untuk 
mengangkat rumah. 

Tinggi "ketabang” 
dari tanah rata-rata 3 
meter, sementara tinggi 
rata-rata pria Bugis 1,7 
meter sehingga sulit jika 
mengangkat rumahnya 
jika dari "ketabang”. 
Untuk mengangkatnya, 
badan ditundukkan, lalu 
pundak rapat ke bambu. 
Ketika ada aba-aba, 
badan berdiri tegak 
sehingga rumah ikut 
terangkat. 

Orang yang memberi 
aba-aba biasanya tetua 
kampung atau orang 
yang dipercayakan 
khusus untuk memimpin 
prosesi pindah rumah. 

Ihttp://kom.ps 
ACUIKK| 


kawat 
dunia 


Bakar Ikan 
Terpanjang 
di Dunia 


Oleh: 


Ii) 


'Aunurrafig Abdullah 


TK) Rafeyfa 


KUTAI KARTANEGARA - Rabu (19/9) lalu, 
Pemda Kecamatan Muara Badak, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Indonesia, baru saja meng- 
adakan hajatan besar "Bakar Ikan Sepanjang 9 
Kilometer” yang tercatat sebagai ajang bakar 
ikan terpanjang dunia di rekor Museum Rekor 
Indonesia-Dunia (MURI). Sebelumnya, rekor 
ini dipegang oleh Tapanuli Tengah, Sumatera 
Utara, yang pada Agustus 2012 mengadakan 
kegiatan bakar ikan sepanjang 7,2 kilometer, 

Sekitar sembilan ribu orang dari semua 
kalangan ikut ambil bagian dalam acara bakar 
ikan di Kutai Kartanegara. Mereka berbaris. 
rapi mengambil tempat masing-masing sambil 
memegang kipas. 

Ihttp://kom.ps/ACTtHs| 


isata 


aya juga tidak tahu 
asal mula ritual ikrar 
rita melalui pemasa: 
19an gembok. Na 


Kebetulan kar 


Umar Werfete 


bawa sebuah gembok 
kecil senilai 4 aura yang 
baru dibeli di tepi sungai 
dekat jembatan. 

Julia menuliskan 

yama kami, lalu me: 
nancapkannya di salah 
satu sisi utara jembatan 
cinta. Kemudian, kami 
membuang kunci gem- 
bok jauh-jauh ke dalam 
sungai, Semoga gembok 
itu tergantung hingga 
suatu saat akan kami 
temukan lagi. 

Setelah puas me- 
motret jembatan cinta 
dengan segala keuni- 
kannya, saya duduk 
sejenak di bangku dan 
memandangi orang- 
orang diatas jembatan. 

Saya melihat sepa- 
sang suami istri bersama 
dua anaknya. Mereka 
menyusuri ribuan 
gembok di sepanjang 
jembatan, mencari-cari 
gembok yang bebe- 
rapa tahun lalu me- 
reka tancapkan di sana 
Tampaknya, mereka 
kembali setelah memiliki 
dua anak. 

Mereka menemu- 
kan gembok itu, lalu 
menancapkan lagi dua 
gembok untuk dua anak 
mereka, bergandengan 
dengan satu gembok 
yang dipasangkan 
orangtuanya beberapa 
tahun silam. Mungkin 
ini sebuah harapan agar 
tiap anggota keluarga- 
tetap berkomitmen dan 
saling mencintai. 

Ihttp://kom.ps, 
ACUmsd| 


ata orang, Paris 
adalah kota yang 
romantis untuk 


memadu kasih. Bersama 
Julia, saya menelusuri 
jalan dan beberapa 
lokasi tempat berkum- 
pulnya muda-mudi di 
kota Paris. Hingga akhir- 
nya, kami tiba di Pont 
(des Arts alias Jembatan 
Cinta. 

Pont des Arts bertu- 
lang baja, tetapi alasnya 
hanya kayu yang sudah 
berusia puluhan tahun. 
Jembatan ini tidak dila- 
lui oleh berbagai kenda- 
raan, kecuali sepeda. 
Namun, jembatan ini 
tidak pernah sepi dari 
pengunjung. 

Setiap hari sela- 
lu saja ada pasangan 
muda-mudi yang 
datang ke jembatan ini, 
memasangkan gembok 
sebagai tanda cinta 
mereka, lalu melem- 
parkan kuncinya ke 
dalam sungai. Di seluruh 
dinding jembatan yang 
berpagar kawat telah 
digantungkan ribuan 
gembok dalam berba- 
gai jenis, bentuk, dan 
ukuran. 

Cukup menggelitik 
ketika melihat berbagai 
jenis dan ukuran gem- 
bok di dinding jembatan 
itu, dari ukuran terkecil 
hingga gembok raksasa 
ukuran XXL. 


Gam KAMIS DEPAN 


Mengatur Uang Bulanan 


Demi mengendalikan pengeluaran dan pemasukan, 
tiap orang perlu mengatur uang di tiap bulannya. 
Ceritakan pengalaman dan tips mengatur uang 
bulanan di Kompasiana (www.kompasiana.com) 
dengan tag “uangbulanan”. Anda juga bisa berbagi 
lewat Twitter (tambahkan hastag #uangbulanan 
#freez) dan Facebook (tulis di www.facebook.com/ 
KOMPASIANAcom). Info selengkapnya, klik http:// 
freez.kompasiana.com/ouide. 


Rabu 


KOMPAS / KLASIKA / 
, 26 September 2012 


2 PROPERTI 


RUANG USAHA 


DISEWAKAN 


Tanah 12468 :700M? Pinggir Jln 
Di Bojong Sari Raya Jrs Ciputat 
Parung Ph.71192539-71490391 


Virtual Office,Promo Free 1 Bin 
Fax,Operator,Sec,Divert 
Hub:25675666,25675602. 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Bintaro9“ Emerald Keb.Height 
Kepodang” Maleomrh“lok.bgs 
#TRUSTY 081287161657 ERA 


isanggiri-——-400/500m-—-Lux 
Kby Br-Byk stock-Us53,000-up 
ERA Victoria—-0813 877 30004 


Duri Kepa 2KT#1, 2KM, Carport 
2 Mobil, AC. Hub: 021.68994109 
-0811,990187 


Kebyoran Baru.Strtgs Lt 480m/ 
300. Kt 6/4.Parkir 6.Bs u kantor. 
0812 2692 9328 / 8309408 


KemangBarat1600/600m? ,5ktt 
3SwimmingPool, RayWhite CBD 
Dila 081287776761, 3925588 


Pondok Indah,Kencana Permai 4 
no 6,4km,4kmd,Poolpis cal: 
08158837476,70070202 


Pulo Macan,4.6x15,3it, FF/AKT. 
Siap huni,hrg:50it/thn, min 2th. 
Hub: Dony 021-98841189. 


Rb property Apt Rumah di Ke 
mang, Pondok Indah, Ciipate Jkt 
Selatan 02179199567 0817480 
7737 rbproperty.co.id 


Sepak 1952 


PengydnSukd 
seisi “50.000 


0807 111 2222 


TANGKI AIR POLYETHYLENE 


BERSTANDAR SNI 


& TANGKI KIMIA BERKUALITAS TINGGI 


(021) 555 2222 ME, 


'AGEN PERWAKILAN 


JI Accu Mbl Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Bs TT Hg.Ns70-Rp.360rb: 
#N120-Rp.670rb.Hub:5818626 


Pbcmonousra 


Penawaran Krjsm  P'kebunan 
Sengon #Jabon.Ls 1,5ha, Ditnmi 
“Arb Phn Sengon 2200 Phn jabon, 
Hasil Panen #1000m3, Cash & 
Krdt. Keamnan, Prwtan, Ppk s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bln, 
Ha, Panen 56Ton. Sewa / Beli 
Lhn), PT, Panca Niaga Persada, 
0253 - 501836 / 081275511666 


(ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, ” ant 100rb” 
pabola L,Sit,Indvdn,Top twcctv 
71403335-56958877-83311183 


Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena tv 100rb,IDVSN, 
Top Tv Pabola 3,5jt,CCTV 3,5jt 
71115853-80333200-56181850 


Agen&Ahli Antena TV Rp.100Rb 
Parabola (1,5Jt) CCTV (3,5Jt) 
Hubungi: #(CV.Central Elektro)” 
Jkrta:56980784 Bkasi:93225656 
Tngrg:51202262, Dpok: 


BAHAN KIMIA 


Tambang Emas. Dijual Carbon 
Penyarap Emas, Standar 
International. Ready Stock. Hub: 
083849520001 


BIRO IKLAN 


Ingin psg iklan mudah & cepat 
disemua koran di Indonesia 
Hub:02183787976/83787995 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 8291013,8352323 


'kt.Adopsi,api,cv,epo npik,kitas 
pma,pt,pspor.PTbenaya4401751 
1081380877269/ 087775552822 


Akta Cerai kawin Ihrpt,cv 
pma,siup tdp uug depkes PT 
Verba(021)6916124/70540029 


Akta PT,CV,PMA,Merek,gpnsi,si 
Ujk, SIUP, TDP, NPIK, NIK.PT.Glo 
bal02168601235,081399263935 


Bpom.Depks,pbf.klink.alkes,obat 
kosmtk.pangan,Merk,Export.dll 
Jl.kb.Jrk19/111H-081219174825 


Jmn Bs Cpt urus PT Lkp bjt,CV 3 
JPMA,Trvl, Kadin,Gapensi,Siujk 
,Migas,Api,Srp,087770970160 
sls byr pt ada dijual 


SpeclatPgrsn Dkmn Prshan Br & 
P'pjg PT,PMA,CV,UD,Akte Not, 
NPWP Siup,TDP,DII 24Jam Antr 
(Jmpt Sjbtbk Hub: PT Jotiro 
Sejahtera 021-88965524 / 
88965547/081315555666 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR 28-3300- 8jt4570-5,6Jt 
Drum A 6570/5050-1/,5jt 
217Jt5-6000:20,5Jt. MCM 
1602868-4605905 Jkt 


IR5-6000. 5-6020-18jt. 5-6570- 
1Bjt. 1R3-4570-5,5jt. IR3300s 
8,S5it Kyocera 7,Sjt. Toner Super 
70Rb - Part Ori Komplit. Murah 
Wisuda 021-4700089 - 4897363 


021 


Rental Digital Copy 5 in 1 Scan 
ner Warna & B/W A3 Hrg mulai 
199Rb/bln PT.Mcm 6318655/63 
860575,Cikarang 29083323-24 


Rental copy mrh.Hny di Buana 
CitraAbadi,datl,analog. b'kwali- 
tas,palmbt'prcaya,layanan srvc 
grts,jangkauan jbdtbek 5666233 


FURNITUR 


MURAH-BERKWALITAS 
Service Sofa (Ganti kain Import 
/ Kulit asli),Gordyn & Vitrage, 
Wall Paper,Cat Ulang Furn,Cuci 
lampu crystal, Crome & Prada. 
Telp:753 3333 - 751 5476 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,klt asli,imi- 
tasi oscar,politur dlI:85460829 


MEDIA ONLINE 


Domain, webhosting, website 
mudah editnya, Alfaweb78.com 
081314259139 Bil, 


MESIN & ALAT BERAT 


nipewer 


Sales 
Rental 


Pe 


voryo 
PENTA 


s8 
wo CAN ratan 
PI In 


Visit us : www.mandiripowor.com 
Telp :5407890/5407869 
15445938 Fax.(021) 
6196535 


2 KVA sid 2000 KVA 


DIESEL GENERATING SETS 
MERCEDES - PERKINS - FORD: 


LAMBARDINI -IVECO 
JUGA TERSEDIA SPARE PARTS 
Hubungi Kami : 
UNGGUL GENERATOR 
JL. P. JAYAKARTA 131. A 


Website waw gansetwmpower com 
Email: ugen@indosat.net.id 


DIJUAL 


Water Chiller York 
Centrifugal (baru) 
1000 & 500 TR 
3& 2 Unit 


0811 225 129 


joe. silas@ymail.com 


CENTRAL DIESEL 
ISET 20 - 2000 KVA 
MAN 
tugu 


Dowtz, 
(ova Donan uu Foto Loval 
10214683 9909| F 0214683 1171 


infogcontral-tiesel.com 


Asphalt Mixing Plant: (800- 
4000 Kg/Batch), Batching Plant: 
(385-240 M3/H), Crusher Plant: 
(Cap.40-300TPH) 021-51370623 
1 081310712011. PT.Trisarana 


Dijual DEUTZ 2268 Zeropack 
27-160KVA, R 
11 


Dijual forklift baru engine Isuzu 
Japan 1-10ton.forklift TCM 13,5 
ton'97.Genset Niigata 3125KVA 
Genset Niigata Gas 1700KW & 
Genset Baru 25-200KVA. Hub : 
Wijaya Machinery 021-6696061. 


Disewa/Jual Genset ”Murah” 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-6mtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi! Hub : 
1021-2900 6565 


J.Msn Cetak SORDZ & SORKZ 
88,S.Pakai, Bisa dites.JL.C.Utan 
Pjg 111/28 Jakpus 0811943146 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 mx3 m, harga Rp 
139.700.000, net. 0811981945 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins. 

Dgn Harga Murah. 021-5448833 
"32/ 5414195 : Fax: 5442021 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tami 


... 
Sen Ken 


Edisi Heboh SAJI 250, temukan: 


WWW,SAJIANSEDAP.COM 


Amuricam Siemdard. Gam 


Rp-1-509-000,- 


Jual Cepat Excapator Hitachi ZX 
200, unit th200983 unit th2010 
ph.082182188693-08127174680 


Jual Kmprssor Portable&Piston 
Mulai Dari 0.25-20Hp,3-12BAR, 
Wijaya Machinery:021-6696061 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mia Ayam(Ajarin Bi 
kin#Resep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual MiniExcavator Dozer,Whell 
Loader,Bobcat, Sakai Roller ex 
Japan 71578038/0816712308 


Jual R.stock/new Stone Crusher 
Shan Bao, tandem/ vibro roller 
w. loader. Hub. Prof Machinery 
T:021-54364444,F:0215413333, 
081311303001/ 085781070088 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Laundry Eguipment Tumbler 
Dryer 13K9, 17K9, 46K9.Hub: 
08128074500 


Mesin Genset, merk Krisbow, 
5KVA/5000W,solar,silent,Blm 
pm dipakai,SMS 08158103133 


Mining Services : Jembatan Tim 


r. 1.150.000 


Ready Stock! Msn Press Baru & 
bks Japan Aida,Komatsu,Amada 
30-300 Ton. Hub: 021-6696061 
“iris: Wijaya Machinery 


Rental Genset, Free Pengiriman 
dan Perawatan, Solar Irit, Stock 
2010 & up. Call Now : Triana 
Bintang (024) 658.1760 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326119278 


TRUCK/TRAILER 


Dijual 32 Unit Truck Hino 
Tronton Loss Bak Built. Up 
Th.93-98 Hub : 0821 3330 8349. 


Hino Trailer, Thn.2004, kondisi 
mulus. Hubungi : 0812 9999 232 
10812 1838 9667 


Mercy Trailer, Thn.1995, kondisi 
mulus. Hubungi : 0812 9999 232 
10812 1838 9667 


NissanTrailer (WA BTX,thn1995 
kondisi mulus. Hubungi : 0812 
9999 232 / 0812 1838 9667 


HOTEL/PENGINAPAN 


Bali !! Villa Room,Backpacker, 
99K/Person. 0812.3677777-BB 
29766254, Rent Car Available 


Rp. 1100 001. 


DISKON 


23 


€ 1099999. 


Kalimalang (021/865-2888 Alam Sutera (021)5312-0808 Surabaya (031)855-7080 Malang (0341M62-888 Bandung (0227103953 | 8: 10361/847-5888 


Fas“R.rapat 180rb#br'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
fast,tersedia meeting room,hrg 
bersahabat “Hotel Benua" Jln. 
Pelajar Pejuang 45 No.111 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


Fas: waterhot&cool/Ac,Tv,break 
fast,tersedia meeting reom,hrg 
bersahabat "Hotel Ghotic” Jin. 
Sukarno Hatta No.534 Bandung 
tolp:(022)7511461/7511466 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak, Weekday 250rb, Weekend 
350rb, Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasl:Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


Hotel Pecenongan,harga promo 
mulai dari 250rb. 11p:3856005 / 
3856006 


IZIN PERUSAHAAN 


Urus pend pt,pmaa.not,api, 
srptrvbsiujksivipt,dll,sedia  sw 
alamt,jual beli berks pt th'05-09 
Hub:32036262-081574934567 


BY SEA CHINA JKT 
2/lit/cbm.Sing Jkt 3it. Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
Git/cbm. Hub 021-55963604 


Lanya di 
DEPO 


BANGUNAN 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA Ada 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal.Blok M 
Novi 9821 21770812 1065 9595 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal.STC Senayan Budi 
97977279,081291415418 


Bantu ttp cc/kta dg pemutihan 
(dibebas bayarkan) Legal STC 
Senayan P'Andre 087889069979 


Bermslh dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan.Legal Cpt Tnts 
Lydia 94986428:087880523323 


Dicekik Kartu Kredit/KTASKolek 
tor? Disc 908, Alin 9600 1797, 
Aldo 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910,Dea 9405 0050 Jl. 
Alydrus 84C-Gjh.Mada,Jak-Pus 


Tutup kk/kta hnya bayar 158: dr 
total tagihan trakhir, hutang 
lunas 10014.081802033247 


Rolex dll @2t.Barang kami me 
mang tak ada disini,sama sperti 
asli,sejmih org ternama yg ragu 
Sudah jadi langganan 7365161 


dalkan. 
Untuk 


RONA ELEKTRONIK 
Menikmati Musik Tanpa Batas 


SEKARANG eranya musik digital. Be 
ragam peranti digital berupa pemutar 
musik, ponsel pintar atau bahkan tab 
let memungkinkan penikmat musik 
mendengarkan musik kegemaran de. 
ngan mudah dan menyenangkan. Tak 
cuma mengandalkan headphone untuk 
menikmati musik sembari bergerak, 
penggunaan docking speaker memung 
kinkan untuk memainkan musik de: 
ngan kualitas suara yang dapat dian 


kemudahan 
musik, Philips menghadirkan DS7700 
Apple Docking Speaker yang dileng 


ranti ini, Anda 


plikasi Fidelio 


radio streaming 


yang dihasilka 


bass boost dan speaker neodymium 


menikmati membuat mu: 


dah. (/ACAI 


Nikrnati cicilan OX 6 bulan" u 


kapi rechargeable battery. Dengan pe- 


selama 10 jam nonstop di mana pun 
dan kapan pun. Selain itu, dengan a 


diunduh gratis, 
mengrakses lebih dari 7.000 stasiun 


Bentuk yang kompak, tetapi e 
legan tak mengurangi kualitas suara 


terdengar bahkan pada volume ren 


dapat menikmati musik 


Dock studio yang dapat 
pengguna dapat 


'g dan weather channel, 


n. Apalagi, fitur dynamic 


sik favorit tetap jernih 


ntuk musik tanpa batasan 


AN er. asasa 


KOMPUTER 


Dicari pembuat website berpe- 
ngalaman u/ persh MLM binary 
lengkaptacc ,Hs083876700215 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah”16-20H Sampai"Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr , frezer 
KGas,kulkas, P-air,M, cuci, slhrt 
TehnikCoo1.71457718-71481084 


AC Cool,Disp,Kulks,K.Gas,Frezr 
M.Cuci,P.Air,Solahart/W.heater 
"JKT/:71793880-081321607070 


AC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


Petrof Piano Cdg/I/beli:Yamaha 
Kawai,Petrofkainnya.Jl.cideng 
Timur 52.1: 38900602/3860200 


Piano cash/credit. Petrof House 
Fatmawati-dktCitos7691693-76 
0912:K1p6dg45879083,Meruya: 
5850212:GrndMal Bks,88955510 
Kalimas8805936,B5D,53162204 


Piano Yamaha — Berhadiah 
Voucher 2Jt” Sincere Music 
Gandaria City Lt.1 No.145 (Dpn 
Gramedia)Bunga Oh s/d 24X 
Telp:29008010,4243173,0812 
8189 6188. Pendaftaran murid 
Baru Berhadiah Menarik 


PAKAIAN/SEPATU 


Colour boutigue 725 1666.Her- 
mes.Chanel.LV. Gucci. Prada, 
Balenciaga.beli putus: Chanel, 
IV,Gucci (model tertentu) 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana, big 
sale,9jam selesai.Isardas Tailor 
Pintu Air 33-D ph 021-3452908 


KULITASLI 
Fashion, Shoes, Furniture,Pro- 
motion,Car,Bag,etc Ph 612 8888 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Ahli Bocor-Dak:TmbkeK.Mdi:dll 
Renov: 100xGrnsikTa.Jwb6868 
6835, 081384099925, Raja Bocor 


Arsitek As Karya Contractor 
Free | Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa. 
litas&pglm &1Oth Cv Hilmyjaya 
021-4255375,1223047 Garansi 


Ingin bangun rumah Ruko/Ren- 
ov dil.Kwlts terjamin Hrg Murah 
Hub: 70441002/08170095002 


Mengerjakan Konstruksi Baja 
untuk Gu Pabrik/Portal 
150 


PERALATAN MASAK 


Dijual:Fryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor, Grill, Peralatan Cafe, 
Kapal, Pabrik, Hubilndometic 
Telp:021-6313056, 6315788 


PERHIASAN 


JUAL BELNTT BERLIAN & AM MEWAH 
TERIMA BELI SEMENTARA 
Rolex, Patek P Paget, Frand M, 
(vacharan Bvlgari, Chopard. Carter AP di 


BN Sasa 


P.S TO 
ae terpa MANILA SUN 


Ahli Arloji & Beli Berlian?“Beli 
Rolex, patek,P.Omega,berlian,dll 
dan Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji “ Arloji Antik And 
1 Mewaii & Berlian 
tagi & trm bi 
P,FrankM,pi: 


True ! 


Enhanced Efficiency 


DEVELOP 


Advanced Colour Solution 


in your office 


ineo' 220 
Colour | 22 ppm ex 
Monochrome |22 ppm 
- 
Courroppm aa 
Manecisame |poppea 
(Ki Develop Asaba 
Tlp (028) 72016202, 300-2108| Fax (021) 350 1050, 3ng asus 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara, Tk Goodwill Blok M 
Sguare LtUG Blok A No, 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.30-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 21K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg. 
Asiung 3812570-93004418P5.Br 

BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


PERLK. KTR & SEKOLAH) 


Amano-Misn Absensi, sjk 1984 
Servis ditempat (garansi): Pita/ 
Kartu,dII-CS: 6901869, 6923272, 
Sidik jari-CS: 6905588, 6905858” 


PERLENGKAPAN RMH 


PT.Jendela Mas, 
Tolp. 021 - 29218972, 29218973, 
021 -6605526 


wwwjondelamas.biz 


Anti Sobek, Anti Karat, Tidak Luntur 
TELITI SEBELUM MEMBELI 


m 5311388 
70900003 


Amaris Interior & Gen.Cntractor 
KttchenSet, Frntur,Grdyn,Blinds 
Wardrobe,KasaNymk,26880220 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
51350657,51350707,68529588 


Terima Pencucian&Pemasangan 
Gordyn, Carpet, Sofa, Wallpaper 
Furniture, K.Set. Hub.9287 1727 


PERTAMBANGAN 


Trm Borongan Proses Bauxite/ 
Tailing JD Powder AL203 905 
Export. PH:081320746912. Han 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Bid MdrSolusiGrUi-Itb74707766 
ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc 
musik lukis Sjdtabek Cirendeu2 


ELT Spec CONV, IELTS, TOEFL, 
TOEIC ar ke rmh/Ktr pglmn.786 
7480 / 0818894721 Lenteng 25 


Pembangkit Listrik Tng Surya 
Angin Tgl 29 - 30/9, Jl. Perintis 
K 99 Jaktim. Ph : 081311419974 


IN pemsersin 0) 


B.Cup,kramic km,closed,stnles, 
kmbli spt baru,tdk trbukti uang 
kmbli, (021)7511862,41622047 


0817.567878 - 0812.2345.6000 
0219811000 - 0812.19.888999 


“telptkeyphonesPABXsfax#AC 
PT-Tritunggal Hub:021-8578414 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin  5H-5399s,paket akhir 
tahun.SamudraTours:158-76988 


B.tung-Bangka-G.Maria 5hr 23/ 
10,Pangndaran-Garut 3hr 26/10 
Jy Paradise 6918232-70507522 


Bali/Lombok Plt 4D Mulai 2,5Jt 
Jog/soc/sub/srg/plm290upg480 
bpn bdj mes429sin kul400rb, bkk 
$150,cang290,hk9$339:6267322 


Bej-Shg-Hsn 21/10s10,75Jt: HK 
-Sch-Mac-Gzh 26/1025,85Jt net 
Gln 6/1157,5Jt.Sukses 6506484 


Beshan 8.9Jt# :Hoshema 8.5Jt# 
isinthaimal 5.3J6: Old & New 
pack Newcity 65867915/14 


BngkokPattaya4H 3,9jt 10,17,20 
okt/260ct univ,studioshardrock 
4,9it/ happytourindo. 56941717 


Halongbay 7h 8,9jt.HkMacShzn 
7h 8,9jt.KoreasJejugh 15,5jt.Sin 
3h 3.6 Jt.6402725/68373788 


Sin$73,kul$99,hk9$350,bkk9275 
syd$640,mel$630,per$400" Tour 
dom/intprimavacation53676465 


Super Murah Tkt/Tour/HtI Dom 
&lnt,Pengrsan Visa,Sedia ELF 
NVIP 9seat utk Trans Bndra,Ja- 
bodetabek,Bdg,Anyer Hub Mas 
Travel 021-55780317/53161608 


Sedia Dana Cash/krd Deposito 
8s (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


DAERAH-DAERAH 


JB sanounc 


DIJUAL 
TANAH (Strategis) 
Luas : 3242 m2 
“Pasteur Bandung- 
Izin Hotel lengkap 


0811 225 129 


joe silas@ymail.com 


Dkntrkn Ruko Istana Pasteur 
Regency CRA 51 Stras,SbihTol 
Pasteur 3Lt TP T022-91176328 


EraBandung-Tetty-0816602717 
JI Setiabudi (Hotel Sdg Jin) 
1600/2000,SHM,2Lt, Bas Nego!! 


JI L15.000m2(SHM)5JE/m,Cck 
U/Hotel,Mall,JI.Ry | Cimindi-Ci- 
bereum Bdg-087824947072 TP 


Jl.Cpt.Setiabudi-Bdg (dkt R.So- 
sis) 1779/500, Cek u/Hotel 
022-92110057 


Rmh SHM,Lt90 Lb70 3Kt,2Km, 
KSet,AC,nymn,S Huni,Strgs,Rcn 
Tol,Mnls 400jtNg-08122131440 


JI socor 


Dicari Lagi Rmh Ruko Tnh Gdg 
Dijual/sewa/kontrak:Indohouse. 
JI.Cikuray 23 Bgr 0251-8314376 


Djual Rmh,SHM-IMB,LB1200m 
LT 16H,Psr angin, gadog ciawi 
081310883830 / 087882222825 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Jual vila di Pancawati Ciawi/ 
Caringin, view bagus, sungai air 
terjun, 2bh vila 10K, Srg brg It: 
3,5ha, SHM. harga” 250rb/m3 
Hb:0816920611/ 085810705527 


PD capanas 


Dijual Villa segar alam Cimacan 
Lt1000m Bgnnan 2 lantai,siap 
huni,cpt bth uang.T:0818820428 


JP curcon 


RK Baru 3Lt, Jl Ry AYani - 
Cibeber,” SHM, Lt.200/250, 
021-92458278 / 08161843062 


JB cenpasaR 


Bali For Sale/For Rent,Villa diJl 
Melati Ketewel By Pass.1-8, 
Mantra Bali “03617404448 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 26 September 2012 


ERAH-DAERAH 


IE pemasar 
CENTURY21 MEDITERANIA 


Ketawel 1View laut lebar pantai 
100m, Lt.8350m, Surat SHM 
HandyHo08161958034/70005298 


Djl Tnh 10are di Kutuh,depan 
laut hrg Rp750 jt/are.Tnh golf 
plot 6,5 are,pemandangan tdk 
bisa trhalang,hrg Rp700 jt/are, 
Tnh Golf plot 12,5are peman- 
dangan laut hrg Rp600 jt/are, 
Tnh tebing 25 are di Ungasan 
hrg Rp950 jt/areTnh tebing 
20are di dpn Karma Kandara hrg 
Rp850 jt/are. Tnh 17are di Pere- 
renan depan sungai hrg Rp225 
it/are.Hub. Siti. 087862822002 


Djl Tah 15,144are di Tibubeneng 
Canggu, SHM, cck utk Villa, dkt 
Pantai. Contact Pemilik 0361- 
735590 / 08123988353 


RUKO JL SUNSET CAREFOUR 
4,25 x10 x 3lt (0375M , Wahyu 
081 999 877 999 ray white kuta 


JD semeer 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ Jember, Hub: 
0331- 486960 / 08155938035 


JP kerawana 


Lahan MskZonalndustri3Ha 5Ha 
6Ha 7,2Ha 20Ha23Ha30Ha60Ha 
75Ha 82Ha216Ha081585013499 


medan 


Tanah bekas pabrik air 113 ha, 
SHM, Sumber mata air, Pagar 
tembok keliling 085297505618 


(purwakarta 


Jl Gudang diPurwakarta.Tempat 
Strtgis,surat sertifikat Lt2.500 
Lb1.300 ada kantor,mess,| 
air,telpon hub:083830148797 


( semarana 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'Paragan,Nettt. Income:70jtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada manajemennya Lok nempel 
Perum Gr.Estetika” Semarang, 
H9:6,5M/Ng Hub:08122698882 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'paragon, Nett Income : OOjtan, 
tdk usah pusing pngeloiaan sdh 
ada mnjmnny lok JlNogyakarta 
/veteran,Semarang Smnt smp3 
fima BeA/A9 p0.00122698883- 


( serana 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
137 Cinangka Serang Banten, 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih, bangu 
nan workshop,kolam ranang,cck 
utk Resort & Villa. Info Hub: 
Yani- 0817119017, Igbal-0819 
12091180, Fauzi-095323517755, 
1sep-087829023232 


( surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nglir, SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152 


Dijual Tanah SHM Jl. Sah 
Sukabumi luas 2.800m b: 
087876513398/ 021-: ani 


Disewakan ex.Pabrik Garment, 
Luas 50.000m? di Sukabumi, 
Tersedia 2400 unit Mesin Jahit, 
Yang berminat serius Hubungi 
08158155567 


Tnh dijual3,6Ha(35,765m?)SHM 
Jl.Bhayangkara No.177B Suka 
Bumi (Jawabarat) 0811895682 


( vosvararta 


Rmh Lt.492,b.350 dkt Kraton 
Jogia/Rotowijayan cck u/Gues t 
House/showroom 08122716128 


Inves di Kota Wates?(: 10km dr 
rencbandara baru).Dptkn di 
Han Giri an sertfkt/kav hrg 

Hub: 085228134519, 
Gasa, 0811257640 


LUAR NEGERI 


Bantu Visa # Info Job:USA,Aust 
Knd,NZ,Euro,Ing. Salak,Tj.Duren 
Agape:92992145,081387771029 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 238e1cc0 


PEMBERITAHUAN 


Telah menikah tamasya, Liz 
Naga Sri Lukito(Liza),putri su- 
lung dari Konagamana Lukito 
dan Meta Dewi Astuti dengan 
M.Ahong,putra bungsu dari Bp. 
Geret &ibu Munayah.Menikah di 
Jakarta,26 “September 2012, 
Mohon dora restu pd keluarga & 
Handaitaulan.Ttd.MAhong&Liz 


LELANG 


/Asset anda disita/dilelang oleh 
Bank? utk konsultasi/Take Over 
TpBI checking hi 


'ELUANG USAHA 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 jt.cetak tiket lgs. Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


Dicari Rekanan Bisnis Sbg 
Konsultan Nutrisi Scr Part /Full 
Time Dari Prsh USAHub Wiwi- 
HP 087885667389 


Inves ForexlmdI Mli 300rb profit 
7/hari (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


KERJASAMA 


Ate, Jam ada 30jt-263rb, 60jt 
525rb, 10031 976rb, 150jt-1, 36 
Pe,Gaf K.Gding (021) M4411193/ 
45867619/21 bng 5,5prtthn,trm 
Mbl Krdt, Brhdiah BB, Apple, Mtr 


'Ace !yjam ada agunan BPKB ace 
ad aman bng 0,158 dn Isg cair 
top sruy undur 70hr, Platinum 
Blvd Raya Barat G65 45851381 - 
3 Isng cair sd 100M. 


Ace: Jam 


agunan BPKB ad 
aman bng 0,174, dn Isg cair tnp 
srwy 25x pahran Pt.Prioritas 

ance s.parman 02168267111 
-68229977hdh trmWidtr fee2-Sjt 


Ace, Jam Ada Agunan BPKB ad 
apple, BB, ipad? & Iohone bng 
0,174 tnp Survei & babas fao 
ready tunai 300mIyr:maga multi 


finance permata kota (0216825 
9833/ 66670658-59 "grns. mrh/ 
tunai 150jt"250,000 nasabah 


(cc 1 jam Cair, Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja, 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


'Ace 1jam calrjminan BPKB Mbl 
/Mtr, tnp survey, bs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya Jl.KH 
Noer Ali 41A Kalimalang Bks Ph 
88950011-49770786-99198368 


Acc Jjam cair,jmn BPKB Ta sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
JIHasyim Ashari 13-A Jakpus 


ACC Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,54 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
17868487 Bekasi 4712248 


AAgunan BPKB Langsung Calr. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Dana Tunai prs cpt Ihr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaj17:6303181 
/82/83 Imn bpkb mbl/mtr aman 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTR-jl.Sdm-kav45-0817863314 


INDONESIA 
- KOREAN RESTAURANT - 


taman 


Acc,Adm,Dt Entry Ktr,P/W Max 
45th, Inc.3-bit # U.Mkn/ Trnspt. 
SMS ke 085782022789 Yuliana 


Acetplaksana Bgnan,SpvrHti,Tk 
AC,Tk list,roomboy,receptionist 
koki u:hotel primalndah g.sahari 
"v1X(sbrgM92sguare)ph6251679 


Adm Wnt Max 25Th SMA/SMK 
Sdrjt&Spv MekanikMbi Pgimath 
Min D3 Dtg:AFJ Motor Sport Jl. 
Basuki Rahmat/40 Tlp.8620770 


Agrobisnis Bth Staff Sekr,Adm, 
Mrkt,S1,Excel Word, Kraatif,0B 
(SMA),CV krm: Jatinegara Ti 
mur No.101 A/10 Jaktimc2m99) 


Bth Housekeeping&FO min 20th 
SMIP,fresh graduate/pglm.Lmr: 
sitinurlaila@hotelfiducia.com 


Bth Manager,min 30th,S1 pglm 
prhtin Ithn. Kirim ke : 
sitinurlailaGhotelfiducia.com 


Bth Sgr! Adm, Sales (min.1yrs 
exp) & Mgr (min.2yrs exp)dtng 
Isng ke PT Dentino, Ruko Elang 
Laut Barat Boulevard Bik B2 
No.12,PIK Jakuthr selasasrabu 
im 10.00 s/d 16.00, bw CV Ingkp 


DIBUTUHKAN SEGERA 


RSU Islam “SUNAN KUI 


IDUS" di Kota 
SEGERA Tonega Profesional yang Kena erat 
menemg 


membutuhkan 
amanah untuk 


1. WAKIL DIREKTUR PELAYANAN (Kode: A) 
12. WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI (Kode: B) 


Pria/Wanita Uala maka 45 tahun 


bat struktural di RS min 5 tahun 
Koda B S2 Mar 


Mi 
. Muslim 


& taat 


Maa bang 


Santirian keda pom dit 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr.bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs tes:JI.Mamp 
ang Prap.Ry60 P:087780723365 


Bth sgr Site Manager,S1 Teknik 
Sipil, diutmkan palm dibidang 
Struktur baja .CV email ke: 
bangunmulti2Gyahoo.com 


Bth Sgr:Drafter SMK CV & Limrn 
Krm ke PT.Karya Anggun Jl.KH 
Moh Mansyur No.222 Jemb.5 
Jakbar(Smpg Sekolah Bhineka) 


Bth: IT Exec,Mahir Web Design, 
Hardware Dwlping,Networking 
SI,Pglmn 2th,B.Ing Lna,Loyal, 
Kerja Keras, Lmran di Email ke: 
hrd. jktGbumilaut.co.id 


Bth:Staf Notaris pria, lancar 
komp, teliti, disiplin, team 
work& bs kerja dg target waktu, 
CW : hed,notaryGgimall,com 


Butuh Disigner Baju ABG di- 
utmkn Ilsn IKJ (Single,berpalm) 
Hub:Ruko Mahkota Ancol Blok 
E5-E8 JI.RE Martadinata Jakut. 


Br Entry Data,Rp 6Jt- 


Rp 9it,P/F Time,5hari krj 
/minggu"0816 1707 3996 


Butuh:A:Adm G:Gudang R:Recep 
tionist F:Finance POBox 6165/ 
JKPMT/10310 


Cari 2 Drafter u/ projek mal di 
fatmawati,lancar3D, Photoshop. 
Hit RA,B & D.E,D.hub.PT.WATS 
email: pt.watsGyahoo.com 


Cr IT bs Jaringan,gj 2jtrbonus, 
Lmr Station CCTV Jl.Biduri Bu 
lan Ry no.5 Jakpus, 68507890 


Cr Supir Pribadi,SMU,SIM A,bs 
mbl maticb'tag jwb.Srlus krm: 
Pluit Villaga Lt.3/958 (PS 108) 


D': Entry, Min D3 / S1, 


5Hari  Krj/Minggu,zRp9jt 
#e4010878 1526 0398“ 


Dbthkn 1 org Sarjana Akuntansi 
(S1), dan menguasai Pajak, dan 
1 org opertr AMP penglmn min 
STh, menguasai Elektric AMP, 
dan 1 org mandor/foraman utk 
pek-Overiaay / gelar Asphalt 
Hotmix, penglmn min 3thn. Utk 
ditempatkan di daerah Maluku, 
Lmr ke PTEvav Bangun Mandiri 
Jl-Jend.Sudirman Langgur-Malu 
ku Tenggara, Hp:082143540888 


Dbthkniel.Mgr — Area,SL,Pria, 
Pglm di mrkting Makanan & pe- 
ngembangan Outlet.2.PG/SPB 
SMA max 25th:Bwa & Krm Lmrn 
Ikp ke-JI.Makam No 9 Keb Lama 
Jkt Sel & bwa ijasah asli 


Dcr Arsitek, mhr A Cad, 3Dmax 
Mrkt,Adm, W. SMK Akunting. 
Email: amordhini@yahoo.com 


Dibthkan Manager Operasional 
Batching Plant Concrete,Pglmn 
Min.3thn Utk ditmptkn di Tan- 
jung Pinang-Rlau disediakan ako 
modasi. Cantumkan gaji yang 
diminta.Lmmm Lkp&Resume krm 
la email: diao11Gyahoo.com 
Diperuntukan hanya untuk 
bidang yang diminta, 


Dibthkan sgr fotographer design 
Graphis,Bs Edit Foto max28thn 
Dom.Jakbar Hub:081514700777 


Dibthkan Sgr IT,Syrt: Pria,Min 
D3/Computer,Pglmn Min LTh, 
Domisili JakBar/Pst.Kem Lmrn 
Lgkp:PO BOX 1425 JKB(Imngg) 


Dibthkan sgr ka.sek, koord 
admin.gr tk min Ilsn smu,s1,d3 
c1pete,36663173.02175907529 


Dibthkan Tenaga Mekanik untk 
bengkel mobil bmw,pglmn min 
5th gaji bas hub:081316003310 


Dibthkan: 1.SPV 2.Tek 3.Oprtr 
4.Adm Syrt-P/W, SMU/sdrjt, D3 
Min 20thn. Dtg Lgsng ke PT.GIM 
JILRy Bekasi Km.18 No,30-H, 
Rk-Palad, P.gdg Jak-tim 


Dibthkan: Wnt Penerjemah,Bhs 
Mandarin(Taiwan)min.SMU,bs 

Baca & Tulis, Iklan tdk terbatas, 
hublbu Kokom.0815 8600 9255 


Dibtkan Adm,pr/wnt bs Komp 
Dtg Isg ka LTC Glodok Blok C11- 
3 Lt Jam, 11-14.00 jumat 28/9 


Dibutuhkan Dokter/ Perawat/ 
Beautician,r,Dedikasi, Serius. 
Krm Ke HRD Tmn Palem Lestari 
Blok AA2/1 Cengkareng 11730 


Dicari Arsitektur Pria Yang Baru 
lulus | Untuk Bergabung 
Hub:0816.105213 Bpk.Yayan 


Dicari Kasir,Asisten,gunting,cu- 
di blaw,Makeup,Menipedi,cream 
bat,Pluit Allita Salon.6621842 


Dicari Lawyer P/W Ils Sarjana 
Hukum baik yg pny izin praktek 
/tdk,min 25th.Budi 0812 9449 
5418 STC Senayan Lt.1/1062 


Dicari 'Ofc Boy/Girl' di Cideng 
Timur 70 E-£, Jak Pus 38 
Jmsostek, Ada Slm C lbh baik. 


Dicari:Cook,Cook Helper,Waiter 
/ess.Imr Isg:Restoran Kinokawa 
Izakaya,JI.Melawai Raya no.6 
Jaksel,Rabu 2650pt'12 pk-14-16 


Dicr:Resepsionis U/HtI Di Jkt 
(W),Max30,Bhs  Ing.Lncr,Email 
Lmr Ke-hung.rayGyahoo.com 


Distributor Sound SystemjIns- 
trument&Alat Music cari: Sales 
berpglmn&Acmin wnt berpglmn 
Mub:6917889- 69631063 


REELANCE Input Doc, 
F 8jJuta/Document(cash) 
108778308 0972” “ii 


Audit Dt corporate.25-50th 
hub:Magda 087788641108 


@aehikosalynoriag muda, kreatif 
Kuasai photoshop,corlDrw,web- 
design.CV:PoBox 2838 jkt 10028 


Guru Tk,D3/Msh kuliah bisa Bhs 
Inggris,Utk Jati Asih, Hub: 
085693091068 


Kami Prshn Perkebunan Kelapa 
Sawit, membthkan Tenaga Krj: 
LEstate Manager, 2.Assistant 
Kepala Perkebunan 3,Assistant 
AFD.Lmm Isg dibw & intervw 
ke: PT.Kidang. Gesit Perkasa, 
Jlibaan Mogot Raya Km.13 
No.32 Cengkareng - Jakbar 
11730.Telp. (021) 5151920/22 


Pers Garment cari Design Grafis 
(Urgent) Palmn,U/ Pakaian Wnt 
Krm: PO BOX 4706 JKTF 11047 


Persh Kntrktr Bth: Drafter,OB, 
Supir,Krm: JL.D.Mogot Kav.100 
Taman Surya 1 BIk CC/11 Jkb 


Perushn Multi Nasional mbthkn 
2 org Receipsionis,Persyt:Min 
Diploma Bhs Englis n & Tisn 
Penampilan MenarikDt9  & 
Intrvw lgsa 26-27 Sep 12 jam 10 
pagi di Menara Imperium Lt.318 
JILHR.RasunaSaid Kav.1A Jaksel 


PROJECT INPUTER 
3Mth Contract:2-4J4/weok(PT) 
IRT/Pensiun "08568679929 


Prus Manufacturer Bth: Mgr Pro 
mosi pria,max.40Th,pend,S1,ber 
palmn Ivent&Promosi, Mguasal 
Strategi,Konsep Promosi,Lamrn 
KirimPT,Era Mulya Rk.Golden 
Road C.30/7 ITC BSD Serpong. 
0813 166 25251 / 538 6534 


Stylist/Kapster WntPglmDiutm 
Bs Moni/Pedi Jl Siaga IIC No10 
Pejaten7990471/083879130251 


ng Patisserle sgr.sklh inti, snn 
-imt 530-130, “pria,smktata 
boga, 5305714 - 08176015922 


Fama Market Analis 


Urgent ! Receptionist Wanita, 
Min SMU, Max 25th, Good 
Looking, CP : 081311134093 


RGENT! Data Entry cash 
U 2Jt/weekly Welcomo IRT 
1 Pensiun 081219799860 


Urgently needs Mandarin staff 
for Bali's office Male/Female. 
Mandarin speaking & written. 
Nice appearance and personality 
Hard worker .CV & Rasent photo 
to hrdfatmstours.net or contact 
0361438 300 up Lita ASAP, 


Walk Int Opr. Print & Mesin 
Plotter Gaji # Ins Menarike 
Jamsostek, Dtg langsung Snapy 
JI. Surya Wijaya Blok X No.33D 
Kedoya Utara Hub: 56949630 
Kamis Pl. 14.00-16.00 WIB 


some Keuangan 


'Acgkomptr,Mandarin & Inggris, 
gaji memuaskan,Lmrn: PT.Trans 
Way, Ruko CBD Pluit, Jak-Ut 


Adm keu/ Data entry/ 
Akunting/ min:03, kirim ke: jl 
peternakan 2 no25( dekat pos 
polisi kapuk) jakarta barat 
stoys@yahoo.com 


Ass.Acctg Mgr,Wnt max.dOth, 
min S1 Akt,mgrti p'pajakn,pmh 
kerja diKAP lbh disukai, b' 
dinas luar kota, B.Inggris aktif, 
“Sales Adm,minSMU,Wnt max. 
30th,peng p'bukuan mn3th,kua- 
sai Office, Krm : PO BOX 1188 
JKB 11011 /dvdwid@yahoo.com 


Bth 1 Org Adm, Wnt, Single 
imin D8, Palmn Lu Antar Lasg 
ke JIkali Anyar Raya (Ujung) 
Rt:09/08 No.2D Ruko Jembatan 
Besi Tip: 0216302613, 6302578 
081316557783 


Bth Acc, Min.D3/S1, 21-30th, 
Min Pasif Bhs Ing. Krm e-mail : 
hrd.rapindo@gmail.com 


Bth Accounting & Adm, Pglmn 
min 2th. 
Crown Golf Blok BN 
Jakut (Jofry- 08521942 


Bth Adm kantoran wnt single 
min.SMK/SMEA bs Word, Excel. 
Krm CV: hrd. gunsaGyahoo.com 


Bth Sgr AdmWnt,Sgl,SMA/sdrj 
Max 25Th,Bs Komp.Via Pos ka 
CentralGrenvil 28 JKT 11510 


Bth: Acc D3/S1 Acctg,30-40th, 
pglm, lap.keuangan. Lmrn: 
mailina.marlina@yahoo.com 


Cari Adm, D3/SMU, Bisa Komp. 
Ref, Kerja, Lamaran Kirim Ke: 
PO Box 5270 JKTF 11052 


Deari:Adm max35thD3/smk kua 
sai Comptr-pglm min2th lokasi 
daan Mogot Tangerang krm CV 
lgkptphto chassis02Gcbn.net.id 


Dibthkan u/Prsahaan Farmasi 
Tnga Admin,Accounting, Auditor 
Fax: 021.75913609 max 2 Ibr 


Dibthkan Tng Adm & Keuangan, 
S1, Wnt, Mahir Komputer, usia 
max.30th. Hub: Jl.Tebet Raya 
No.66 Jakarta Selatan 


Dibutuhkan : Adm Keuangan, 
syaratwanita max 25th, pend 
max D8, pengalaman min 2th, 
dpt mengoperasikan komp. 
word, excel, bekerja sama dim 
tim, Jujur, teliti, inisiatif kreatif, 
tanggung jwbjkrm CV ke 
PT.Serenity Indonnesia 
Komp.ruko griya inti sentosa, 
JlGriya agung Blok N3 
No.56-57,5unter,JAKUT 14350 


Dicari | Accounting — Wanita 
min.D3 U/ Bkl Asuransi kuasai 
Pajak Lap Keuangan Lmrn Lsg 
ke JITB.Simatupang No.63 
Tja.Barat ph:0217815616 


Dicari: Akuntansi Wnt Lulusan 
SMEA Krm Lmrn ke Jl.Pancoran 
1V/23 (Glodok) Jakarta-Kota 


Konsultan di bali mencri 
acounting wanita max 37th, pen 
min S1,pengalaman,kirim ' lam 
ke bnapitupuluGapcs-pmw.com 


Top urgent! Acc&Fin Staff, min 
2th bid sama, S1, jakut 
sekitarnya, mengerti lap kau, 
pria, email 
ndogfayahoo.co.id 


JO maruerna &sntes 


AYUN JAYA MOTOR BOS 
Bth Sales wanita, pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 

3 Hub. 021-27236333 


Bth Kurir (P)Pddkn SMU/Punya 
Sim.CtMtr Sndri"CV Via Pos: 
Tomang Mandala Sitn3/12B, Jkb 


Bth Marketing Pria/Wanita,Min 
DI,Max 27th,Good Looking, 
Gaji" Komisi : 081311134093 


Bth Salesman Pglmn 2Th Bid. 
Acesories Kaca & Alu punya 
kend. Sndri(GajitKomisitUM)CV 
Lsg, Gading Serpong RukoPC II 
B-1 1 Tgr.Ph.081511733777 


Dealer daihatsu tangerang bth 
salesman/gril yg suka tntangan 
supel,pny mtr, min sma,max 28 
th berkerja sasuai target fasygj, 
Jig karirbns,trip ka.LN hub5578 
1717 96391717. 91018630 


RALAT UCAPAN TERIMA KASIH 
Almh Ibu FONNY MARIA 


Terbitan Di Harian Kompas Tgl 24 Sept 2012, terdapat 
kesalahan dalam pengetikan seharusnya Jenazah telah 
dikebumikan di Pemakaman Sentiong-Lawang Malang 
Jawa Timur. akan tetapi dalam iklan tartulis Pemakanan 
Demikian kesalahan telah kami perbaiki serta kami mohon 


maaf yang sebesar-besarnya 


1d Kiat & Sons advertising 


BERITA DUKA CITA 
Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga. Pada Hari Sabtu 
22 September 2012, Pk.12.40wib di RS.Immanuel-Bandung 
Suami, Bapak,Kakak & Eyang kami tercinta 

Bapak Drs. HIERONIMUS SETIJONO 
dalam usia 79 tahun 

Jenazah disemayamkan di Jl.Layur No.6 Rawamangun & akan 
dikebumikan pada hari Rabu, 26 Sept 2012, diberangkatkan 
dari Rumah Duka Pk.10.00wib ke TPU Tanah Kusir. 


Kami yang 


mengasihi 
Istri : Agustina Sukartini Setijono (#) 
Nathalia Banowati 


Anak 

Mara Henny Sulistyowati 
Regina Susetyorini 
Stephanus Haru Susatyo 
Bernadetto Lies Setyaningsih 
FX Wahyu Harjanto 

Ignatius Budi Wibowo 
Christina Putri Owi Lestari 


Gucu 


Menantu : 

J8. Bambang Widyastata 
Estandiary 

Monica Juni Irawati 

BertoA. Maharsanto 

RR. Debora Irawati 

Laurentine Dian Windhiatmanti 


Didit dan Anggie, Dito. Randy dan Putri, Radhitya, Rozano, 
Nindy, Rilo, Priska, Lingga, Gaby, Cinta, Tasha. 


SABBE SANKHARA ANICCA 
(Berita Duka Cita ) 


Telah meninggal dunia dengan tenang, pada hari 
Selasa, tgl. 25 September 2012, pki. 04.15 WIB. 
Mama, Mama Mertua, Nenek kami yang tercinta 


LIM WAN KIM 
( Janitta Metta ) 


Dalam usia 75 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka JELAMBAR. Ruang PIONY. 
Jl. P. Tubagus Angke No. 49, Jakarta Barat. Dan akan dikremasikan 
pada hari Jumat, tgl. 28 September 2012. Berangkat dari Rumah Duka 
pkl. 11.00 WIB. ke Krematorium King Palace - Dadap Kamal. 


Kami yang mengasihi : 
Suami : Alm. Tjong Van Eng 
Menantu : 


Anak : 

Tjong Fie Tjen 
Tjong Njan Tjen 
Tjong Tje Liong 
Tjong Tje Tjin 


Tjong Tje Wun (Gerry Prawira) 


Lam Ali Markely 
Ong Hwie Tju 
Suryani Nugroho 
Dewiyana 

Beserta Cucu-cucu & segenap family 


Bth SPG utk pnmptan diMal 
Ambassador Wnt, SMA, Max 
23th pnmpin Menarik, Rajin, 
jujur & Cekatan Lmr d'krm ke 
PT. Fajar Sejahtera Mandiri Jl. 
Dr. Saharjo Raya No.LL1, Komp. 
Gd. Gajah Unit-AP, Jaksel 


Der Sales min SMA,max 35th, 
Pny Motor Sendiri,Palmn min 
2th,Tmn Palem Lestari C5 No.25 
Cengkareng Hub: 081311506060 


Dibthkn Mrktng Executive,Basic 
“Komisi & Rp 90 Jt/Bln,Syrt:L/P 
Pend min D3/S1 semua jurusan, 
Walk in interview 27-28 Sept'12 
pkl. 10.00-18.00 PTMVIP Lifestyle 
Mall Mangga 2 sguare Lt. 1 Blok 
A No, 175-177 Jl. Gunung Sahari 
Raya No.1 Jakut. 081280919910 


Dicr Sales Pria & Wnt Dom.Tgr 
pny motor,lulusan SMK,Dtg Isg: 
J.Hayam Wuruk 67A. 6255883 


Perc.Digital bth Marketing,pny 
kendr.sdri, ph.36280550 Rukan 
Hawaii bl.A/28 Cengkareng.Sgr 


Prus Manufacturer Bth: Area 
Sales Mar pria max.40 thn,pend, 
S1,Berpengalaman Bisnis Re- 
tail, Memiliki Konsep & Strategi 
Marketing.Fas:GP/Komisi/Insen 
tit/Kendaraan. Lamaran Kirim: 
PrsEra Mulya Rl-colden Road 
C30/7 ITC BSD Serpong. Hp: 
0813 166 25251 / 021-538 6534 


Walk-in Interview SPG wnt utk 
Bakery min Smu,Usia 17-25 thn, 
Single, Berpenampilan Menarik, 
Datang las ke Jl. Trs Bandengan 
Utara Blok A-19, Tel, 6621267 


IU sexretanis 


Dibthkan Segera Staff Junior 
Sekretaris Lmrn Lsg Dtg Ke:PT 
SGE Gd.Lina Jln.HR Rasuna Said 
Kavling B7 Kuningan Jaksel. 


Pabrik Join Jpn di Narogong- 
Bks Bth: Sekretaris, D3 Sastra 
Inggris/ips, Pnglmn, max 30th 
CV kirim: otnay60Ggmail.com 


ID Texwicerobursi 


Bth: Tek. Elektro arus kuat/arus 
lemah kuasai PLC, Tek. Hidrolik 
memahami hidrolik & auto CAD 
3D, Tek.Komputer, Tk bubut bisa 
operasikan mesin bubut, miling, 
scrap. Hub: 021- 36492728 


Btuh Pelaksana Lapangan, STM 
Pembangunan/D3 sipil, CV ke 
hrd@dekorasiplus.com ,max 7hri 


Butuh D3 Tehnik Listrik Arus 
Kuat,Pengalaman, Lmrn ke Jl. 
Kembangan utama BlokE6 No. 
31C Tmn Permata Buana Jakbar 


Dibthkan sgr:3 org T.Sipil (S1- 
S2), penglmn min 3 Thn,mengu 
asal Autocad dan Lorg Surveyor 
(SI), menguasai pengukuran 
topografi, gambar memanjang/ 
melintang dan perhitungan vol. 
Cut-FII, serta penggunaan Totai 
station,Lmr ke PT.Evav Bangun 
Mandiri Jl-Jend.Sudirman Lang- 
gur - Maluku Tenggara, atau 
Hub:0821 4359 0888 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada hari 


Minggu, 23 September 2012 jam 21.00 WIB. 


Mama, Mama Mertua, Emak, Emak Co dan Saudari kami yang tercinta : 


Ny. Theresia Utami Tja 
(Ny. Khoe Peng Hie 


Dalam Usia 92 Tahun 
Jenazah akan dikebumikan di 


hja 


1 


Pemakaman San Diego Hill Pada hari Kamis, 27 September 2012. 


Berangkat dari Rumah Duka Gatot Subroto, 


Jl. Abdul Rahman Saleh 24, Jakarta Pukul 09.( 00 WIB. 


Kami yang mengasihi : 


Suami : Khoe Peng Hie (t) 


Anak : 
Agus Gunawan (t) 
Kristianus Gunawan 
Slamet Kusnandhi (t) 
F. Tirto Kusnadi 


Wiwik Koeswany Gunawan 


Menantu : 
“Jeanne Setyadi (t) 
Diana Gunawan 
Sriharyati 

Lie Tjoe Lan 

Kris Arwandi 


Cucu/Cucu Menai 


Bambang Gunawan/Yanti Tairas, Indri Gunawan, Santi Gunawan (4)/Robert 


Woworuntu, Andy F. Gunawan/Nadya Gunawan, Bastian M. Gunawan, Claudia L. 


Gunawan/Yuhki Tajima, Henny Kusnandhi/Sonny Engolodoe, Evie Kusnandhi, Eli 


Kusnandhi/Rony Yuwanto, Aguste Kusnandhi/Rina Febrianti, Dewiyanti 


Kusnandhi/Ade Maryanto, 


Wiwit Handayani/Andrew Yap, Widya Handayani, Winarti 
Handayani/A. Parama Nugroho, Lia Arwandi/Albert Jahja, Niko Arwandi/Sally Tjahjo: 


Cicit : 
Nadya, Hannah, Alexander, Miya Ayu, Sidney, Nathan, Jordan, William, 


Marcel, Wewen, Raya, Nabila, Zaki, Cinta, Matthew, Gabriel, Argani, 


Dhira, Joshua, Rainier, Jonathan, Jolaine, Mikaela 


TERIMA KASIH 


Bersama iri kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 


Menteri Dalam Wagori IR, Up M. Gamawan Fauti 


Ketuarga 


2. Keviala BKKBN, Op. Dr dr Suri Svariet, MPA 
s, Hp. Prot De 


Gubernur Lamhar 


Medtor Intitut Bemeortahan Di 
(08. Drs. tINyoman Suman 


Owen Otonom 


Sokjon Kemesihukam BI, Bp De. Bambang Is 
KA BMP Kemendagri, Dp. Or. Muh Marwan, MSI 
Dirjen Bina Rangda Kemendagri, tp. Dr. Ore 


Syamsul Ariet Rivai, M.S. & Kel 


Sukjan OPOLRI, ibu Dr. SI Nurbaya, M.Sc 
Die Pepdas Kemenhut, Bp. De ix Oka We Soogini 


2. Deputi Bidang Pengembang 


8p.Des. MB Zubultnrum Tjonrere. MSI 
Wvpati Sorong Setatan, Mp. Des. Otis Ihalauw. MA 
Oupati Landak Kal, Mar Mp. Ox Ore 


idet, MSI 


Walikota Gumung Sitol, Up, Ore. Martinus Las, MSP 
16 Walikota Jakarta Pusat, Op. Dr. H. Sastulah, MP4, 


Wupati dan dafaran 


Bupati Nias, Bp. Ore & Last, MM 
Wak Bepati Buton, Bp Ors La Bakry, M5 
Sehdakata Gn. Sitak, Bp. Or. Firman Harela, S.P, MSI 
Sekdakab. Nisi, Bg. Orazstulo Ndrahi, ST, MAP 

ari, Up. Ors, Moh Bandara, MSI 


2. Ka Biro Pam, Prov 


Kadis Damkar & PB Pempeow OKI 


Pwenin Napitupulu, MS 
Up. tskob Oetarna & Kehunrga 


Op. Irwan Oetama & Keluarga 


Bp, Yasona Laoly, Ph.D, & Keluarga 
2. Bp. Dr RK, Nainggolan, MM. & Keluarga 


28. 69. Sir wuyadi & Keluarga 


19. Majelis dan berat. Gereja BNKP Jemaat Jakara dan 


Jemaat Tangerang 
Majelis dan emaat 


Majetrs Gan hem 


Majelis dan hemaat GKMI Anugorah Jakarta 
Gembala Sidang, Pengurus A lem 
Majelts dan hemaat GRI Diaspari 


FPKA GKI Klasis Jakarta Barat 


Purkantan takarta dan Peraar 


Yorasan OSI. Dewan Direksi & Kel, Besar AS Tebet 
O1roksi dan Komite Medik RSUD Koja 


RS port Medica Center 


Yayasan Pelkar Indonesia. LK) Jak 


pelikan 


1x udi Susilo 


im Noer, lo. Prot 
si 


Daerah Kemendagri beserta 5 


Adranus Asia 


muda Kab, Teluk Wondama 


GK Tangerang dan GKI logio 


» Nasional 


A7. Owektur Program Pasca Sarjana PON 


Cmtas Akademika Fokus Er 


AK. Rektor dan Citas Akadorns 


Univervitas Kristen 


TI 


Pembiran & Civitas Akademika PK UKMIDA 


Penyinan & Civitas Al 


deonika Univ Parcasakti Tegal 


Rektor dun Civitas Ahademika Uroversitas Madato 


Tolitoli 
am 
Makassar 


Lembaga Ka 


Pengirin & Civitas Akademika ST Jafiray Jakarta dan 


Wadan Persiapan Pembentukan Prov Kepulawan Nias 


Lembu 


Mahanwa/ 
Papua 


Penabehan Manyaratat IPDN 
Forum Doktor IPDN 
IPDN Kampus Papua 
P8 MAPO IPDN Katingan Pagu dan 


IKAPTK Kab Banjar Kalimantan Selatan 


Forum Komunikasi Purna Praja PKPP 


Pemkab beserta Alun 
Sutawesi tarat 
DPNAAKAPIK Up 


STK Mama Utara Prov 


1 0eM.0 syah D., MA, 


DPI IKANYK Prov Kahmantan Selatar 


7. De Wan 


B9. Dc 


DPI IKAPTK Pra DKI Jakarta 
DPP Himpunan Masyarakat Nias Indorisia HIMNI 
pung 
IKAPTE KEP Mo. Dr Sudhajar Dintora. M.Si, Ketua DPP 
83 Besar Masyarakat Ny 


Besar Dijon PUM Kemendagri 


Ketuarga Besar IKAPTK Kota Oepeik 


2. Kebuarga besar BNOP: 


Iketuarga Besar Mahasswa Pan 


Kutuarga Besar Naraha 


Ikatan Aha YP 


rjana MAPO DN 


Ketuarga Besar Ikatan Alumus MP Kalimantan Barat 


Putus Nias dan Jakarta 


Ikatan Ahitwni Perguruan Tingi Kepamongprajaan 


1 Kebayoran Ban 


Gm intaro 
1y Center 
1. Pempiran da 


Penpiran d, 


4. PT Desa Me 


Penpiran dan Karyawan PT NISP Asi 


didikan Tinggi Kepamongorajaan se-Kab 
Teluk Wandama 

9. Murni UP Bukit Tinggi 
Alus IP Setanah Papua 

yawan PI. Inda Premier Sacurtirs 


Karyawan PT. NSP Sekuritas 


Management 


PT Kate Farema, Tik 


munta 


PT Solas Langgeng Sejahtera Pharmaceutxal 


Ye pehalia Klang: APC, dari para guru Sekolah 
thalia, Serpong 


Pt Sanbe Farma 


& P1 Nissan Indomobil 
Cmtas Akademsta Insttut Pemerintahan Dalam Negeri 
8811 99. praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri 


1. Ikatan Ahumoi Resimen Mahasiswa Unika Atmajaya 


REST IN PEACE 


(€ 'Akulah kebangkitan dan hidup, KI jakarta 
AAN anyer / Telan berpulang ha Punah Bapa di REST IN PEACE PMN EN UN PL MOS Puan Meh Sebeah 
Ie akan hidup Waaupun surah ma Surga dengan damai, pada hari Senin, (| a4 Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga pada Hari Senin, Pa Sid bidan Ui Ga Warga Perumahan institut Permerintatan Dalam 


tgl. 24 September 2012, pki. 23.35 WIB. 
di RS. Abdi Waluyo, Jakarta. Suami, 
Papa, Papa Mortua, Opa, Saudara 
kami yang tercinta 


!) ROESLI JAMIN 


Dalam usia 82 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka RS. Harapan Kita. 
Ruang 1 - 2. Jl. Letjen S, Parman Kav. 87, Jakbar. Dan 


Y Tgl. 24 September 2012 Pki 16.30 WIB di RS SILOAM 
KEBON JERUK. 


Mama, Mama Mertua, Nenek, Saudari kari yang tercinta : 


Wegeri Jakarta 


(REST IN PEACE Dan segenap pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas segaa perhatian dan 
dukungan da yang telah diberikan hepada kami dalam kedukaan sehubungan dengan kepergian 

— — Suarni, Ayah, Kakek kami kembali ke Rumah Bapa di Sorga 

Telah berpulang kepangkuan Bapa di Surga, pada hari 

Selasa, 25 September 2012, jam 02:35 WIB, Istri, Ibunda, 

Ibu Mertua dan Oma kami yang tercinta: 


Ibu YANNA SARI PERMADI 


DEWI WAHJUNI KURNIA akan dimakamkan pada hari Kamis, tgl. 27 September (HO LIAN HOA) 
2012. di Pemakaman San Diego Hilis, Karawang Barat. Dalam usia 85 tahi 
(Ko Kiem Djoen) Jenazah diberangkatkan Setelah Kebaktian Pelepasan Na si 
Dalam usia 83 tahun Jenazah pki. 12.00 WIB. 
Jenazah dsemayamkan di Rumah Duka Oharmais Ruang D Kami yang mengasihi : Jenazah disemayamkan di Rumah Duka 9 Naga (Dharmais), Lantai 
dan akan dikremasikan pada hari Jumat, 28 September Istri : Hanna Jonatan Dasar, Ruang F,J.Letjen S.Parman Kav.34-86Slipi,Jakarta Barat. 
2012 di Krematorium Nirwana, Marunda, 4 . Dan akan dikremasikan pada Hari Kamis, Tgl. 27 September 2012. 
Ra ana maa Anak : Menantu : Berangkat dari Rumah Duka Pukul 10.00 WIB ke Krematorium 
Part denah ka Pauwis Sumiyati NIRWANA. . 
Anak: Moneter Yohanes Jonatan - 1 gb Rel 4 
3 : Suami : Ali Sugiarto (Lie Swie Lin) (1) ti 
Siswanto Pramono Witnayas Hengropumomo Meris Magdelena Jonatan 'Ferdinandus Awal Pi Prof. DR. Taliziduhu Ndraha 
Harni Pramono Cynthia Soenasto Elia Eter Herlina Tanudjaja 5 Pada hari Senin, 10 September 2012 pukul 19.40 WIB 
Haryanto Pramono Veronica Juliawati Zai Marthin Tri Widyahastuti 1. Indra Sugiarto 1. Linda Tedja la hari Senin, 10 September pukul 
Drg. Dewi Haryanti Pramono Dr. Yuda B. Tangkilisan Lula Fitria 2 Arifin Sugiarto 2 Juwita Sujitno 2! Di Jakarta, dalam usia 77 tahun 
e Cucu: 2 Kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karuniaNya bagi kita semua 
Cucu-cucu: bl nya Tuhan Yang. pi ya bagi 
4 Siacay Arianie, Matthew Adie, Brendan Pramono,“ ma Sastra Vjaja IKA BO Toon ENG ATA 5 Kami yang mengasihi 
1 Arie Pramono, Emily Grace, Michaela Pramono Fransisca Lia Tantyana Afiandi Terisana 3 Keluarga Besar 
“va » Beserta Cucu-cucu & segenap famili ri (ain) Prof. OR. Taliziduhu Ndraha 
EN 5 3 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


54 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 26 September 2012 


SANKEN 


Nikmati Kehebatan Teknologi Teranyar digital SWH 


SEGERA temukan 
kehebatan teknologi 
tenaga surya teranyar 
pada seri SOLAREX 
dan PREMIA Digital 
SWH, seperti kolektor 
surya  Thermozoom 
BlueTube dan tangki 
stainless steel 
Duratank yang berda- 
ya tahan lama, serta 
kecanggihan Digital 
Solar Controller dan 
rangka Aluminext 
yang kokoh (tersedia 
kapasitas 100-300 
liter). SANKEN Digital SWH adalah solusi terbaik, hemat, dan men- 
guntungkan. Nikmati kemudahan memiliki SANKEN SWH melalui 
program cicilan nol persen tanpa DP. Dapatkan sensasi kesegaran 
alami dan kenikmatan mandi air panas gratis yang sehat. (“/GPW) 


SANKEN Digital SWH 


Info lebih lanjut, silakan hubungi Sanken Customer Care (021) 6626487, 66691234. 
Faks (021) 6685248. E-mail : help@sankencorp.com. Situs: www.sanken.co.id, 


SANKEN LUMINA LED TV 


“Sensational Crystal Clear “ 


/ FULL 
HDTV 


1920x1080p 


SANKEN 


“LED 


Lumina. 


Brighe n 


DENGAN standar visual Full HD 1080 p, SANKEN Lumina LED TV 
sanggup menyajikan ketajaman gambar terbaik, lebih halus, bersih, 
dan jernih. Peranti ini dapat memutar ragam format film-video, 
gambar, dan musik MP3 langsung dari koneksi penyimpan USB 
maupun ponsel. Dilengkapi fungsi Monitor VGA bagi PC, laptop 
maupun netbook. Selain itu, terminal HDMI untuk mempermudah 
koneksi berbagai perangkat AV di rumah, Teknologi DNR ampuh 
meminimalkan lemahnya sinyal transmisi penyebab gambar berbayang. 
Segera hadirkan kecanggihan Lumina LED TV ke rumah Anda. (“/GPWJ 


Info lebih lanjut, silakan hubungi Sanken Customer Care (021) 6626487, 66691234. 
Faks: (021) 6685248. E-mail: help@sankencorp.com. Situs: www.sanken.co.id, 


OULU Kloset Pintar 


Higienis, Aman, dan Mudah Digunakan 


KLOSET pintar dari OULU 
menawarkan kecanggihan de- 
ngan berbagai keunggulan. 
Di antaranya adalah menggu- 
nakan sistem siphonic, hemat 
air (3/6 liter), dan hemat 
listrik dengan daya 90 watt. 
Produk ini tetap dapat 
berfungsi walaupun listrik 
padam, Bodi lebih putih dan 
lebih kilap. Dilengkapi pula 
dengan green washer dan 
dryer (pengering) OULU 
kloset pintar memberikan 
garansi 10 tahun untuk meka- 
nisme dan garansi satu tahun 
untuk elektrikal. Dapatkan di 
seluruh toko dan supermarket 
bahan bangunan di sekitar 
Anda, (“/GPWJ 


Multi V III 


@.ac 


GREEN BUILDING menjadi tren dalam 
dunia konstruksi masa kini dengan 
menerapkan teknologi yang ramah ling- 
- kungan salah satunya dari air conditioner 
: T (CG). LG Commercial Air Conditioner 
Pn mmg Temiliki AC Multi V III yang ramah ling. 
kungan karena mengunakan refrigerant 
R410A rendah karbon. AC LG Multi V III 
merupakan AC yang hemat energi karena mempunyai COP (Coefficient 
of Performance) pendinginan tertinggi 4,27 dibandingkan dengan pro: 
duk lain yang sejenis. Multi V III memiliki kapasitas per unit terbesar 
20 HP, dengan kapasitas kombinasi maksimum 80 HP sehingga lebih 
menghemat tempat outdoor uhit, Memiliki kemampuan elevasi pipa 
tertinggi 110 m dan jangkauan pipa terjauh dari indoor sampai out- 
door unit maksimal 225 m. Hal ini memungkinkan Multi V III untuk 
diinstalasi pada gedung-gedung tinggi. Merupakan outdoor yang dapat 
dipasang hingga 64 indoor unit, dengan berbagai macam tipe indoor 
unit seperti ceiling concealed duct, cassette, dan wall mounted, 
Menariknya lagi, AC ini juga bisa dlintegrasi dengan Building 
Management System. (#/INOJ 


AC Hemat Energi 


Hitachi aa 
mari Es Hemat Energi Teknologi Ji SE 


DARI sekian banyak model dan merek lemari es, 
Hitachi masih konsisten membawa produk berkualitas 
tinggi dan tahan lama. Lemari es Hitachi seri 
R-B6800N dan R-B6200N adalah contoh barang built- 
up dari Jepang. Lemari es ini dilengkapi teknologi 
inverter yang menekan konsumsi listrik. Teknologi ini 
sudah dikenal efektivitasnya untuk menghemat daya. 
Namun, Hitachi memberi sebuah fitur lagi agar lemari es makin ramah 
lingkungan dengan konsumsi listrik yang semakin irit. Fitur itu disebut 
Frost Recycling Cooling. Fitur ini bekerja dengan menggunakan kembali 
(mendaur ulang) udara dingin yang dihasilkan pada proses pendinginan 
sebelumnya. Dengan demikian, pada saat-saat tertentu, lemari es ini 
tidak memerlukan tenaga listrik untuk melakukan pendinginan. 
Lemari es secara “pintar” akan memanfaatkan kembali udara dingin 
yang sudah terbentuk, misalnya dari udara pembekuan freezer yang 
berada di bagian bawah, Untuk membuat bahan makanan awet, 
khususnya bahan makanan segar seperti ikan dan sayuran segar, 
maka kulkas ini dilengkapi dengan fitur Intelegent Vacuum Compartment. 
Produk ini amat sesuai untuk keluarga yang modern dan mementingkan 
keandalan dan keawetan dalam pemakaian. (“/GPW) 


Informasi lebih lanjut, hubungi LG Commercial Center, Tol! Free: 0-800-100-5454 
(bebas pulsa) atau 021-57973419/57973420/57973422. 


PT. Hitachi Modern Sales | uga Jl. S Parman Kav.12 Gd. Wisma Slipi Lt.12 
Jakarta Barat, Telp (021) 530 7211 


RSA Kompor Gas Tanam 


Memasak Profesional dan Hemat Tempat 


RSA by GEA mempersembahkan 
kompor gas tanam yang cocok 
digunakan pada apartemen atau 
rumah minimalis yang lebih 
mengutamakan efektivitas tempat 
semaksimal mungkin. Terlihat elegan, 
terutama jika dipadukan dengan 
Interior dekorasi dudukan yang serasi. 
Kompor ini telah dilengkapi pengaman 
gas bocor, pemantik listrik otomatis, 
dan tatakan dari besi baja cor sesuai 
standar pemasak profesional. Terdapat 
dua pilihan bahan kompor. Pertama, 
bodi stainless steel tanpa sambung, 
Donna-60 dengan 4 tungku, Donna- 
76, dan Donna-90 (3 tungku) dengan 2 triple ring burner (tiga lingkaran 
api biru agar panas optimal). Kedua, bodi dari kaca kristal tahan 
panas dilengkapi tatakan kuali, yaitu seri Octavia yang telah dilengkapi 
triple ring burner 3 tungku dan 5 tungku. Ditawarkan dengan harga 
promo, garansi servis, dan suku cadang satu tahun. (“/GPWJ) 


Untuk informasi lebih lanjut, hubungi atau kunjungi showroom GETRA di PT Royal Sutan 
Agung Jalan Rawa Gelam IV nomor 5 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Tip 
021-4682-1111 dan 468-33333, faks, 021-4683-5555, atau e-mail: Info@gea-rsa.com 


Pompa Sumur Dalam Wasser-Jet Pump 


Pompa Air Berdaya Isap dan Pancar Optimal 
KEDALAMAN sum: 


Kn ber air sangat ber- 
variatif. Ada yang 
dangkal, tetapi ti- 
dak sedikit juga 
yang dalam disertai 
kebutuhan  peng- 
guna akan daya 


dorong yang tinggi 

g dan tekanan keluar 

alr yang kuat 

) Pompa air Wasser 

tipe sumur dalam 

(Jet Pump) mem- 

berikan solusi untuk pengisapan air dari sumber air yang dalam 

disertai dengan daya dorong yang kuat. Digerakkan motor yang 

tangguh dan komponen pompa yang berkualitas, pompa Wasser 

dengan beragam tipe dan kapasitas mampu menghasilkan kekuatan 

isap dan pancar yang optimal. Pompa Wasser telah memenuhi standar 

SNI sehingga aman bagi pengguna serta andal digunakan untuk 
jangka waktu yang lama. (“/GPWJ 


Dapatkan pompa Wasser di modern outlet, toko-toko pompa, teknik, dan bahan 
bangunan yang terdekat di kota Anda. 


ARISTON “Electric Water Heater” 


Pemanas Air yang Hemat Energi 


, ARISTON kembali hadir dengan 
konsep Total Safety Sistem (TSS). 
Pemakai water heater akan semakin 
merasakan kenyamanan dan hemat 
listrik, Alat ini memiliki elemen 
SCHE yang berkualitas dan bermutu 
tinggi sehingga dapat membersihkan 
sendiri kotoran yang menempel, 
menambah efislensi pemanasan air, 
dan kekuatan pada emelen, Lapisan 
pelindung panas pada water heater 
semakin tebal, pembatas panasnya 
semakin sensitif serta akurat karena 
menggunakan safety thermostat 
(TBST). Pemanas air ARISTON 
dilengkapi dengan pengaman terhadap kebocoran arus atau yang 
lebih dikenal dengan Electric Leakage Circuit Breaker (ELCB). Tersedia 
Juga konsumsi hemat listrik 350 watt untuk tipe STAR dan Ti Pro 15 
liter, Garansi dan suku cadang terjamin serta pusat pelayanan 
tersedia di berbagai kota. (“/GPWJ 


Untuk informasi lebih lanjut, hubungi modem outlet, toko-toko sanitari, elektronik, dan 
bahan bangunan yang terdekat di kota Anda. 


Solar Edwards 
Pemanas Air Standar Rumah Mewah 


THE LUXURY STANDARD SOLAR "FDWARDS 


pemanas air tenaga 
surya, 100 persen buatan 
Australia. Tangkinya ter- 
buat dari Stainless Steel 
Marine Grade 316, anti- 
karat alami, tanpa anode, 
tanpa gas hidrogen, dan 
bebas perawatan, 
Menggunakan solar glass 
yakni kaca khusus untuk 
menerima radiasi/panas 
matahari tanpa pantulan, 
bahkan mengganda- 
kannya yang menjamin tersedianya air panas tanpa bantuan listrik. 
Solar Edwards: kualitas adalah fakta, bukan cerita. Garansi tujuh 
tahun dan servis gratis dua tahun pertama jika perlu. Sudah masuk 
pasar Indonesia dan digunakan sejak tahun 1981, (#/AJGJ 

Sole agent: PT Daya Eximindo Perdana, Wisma SEBA : Jakarta Telepon 3149660, faks. 
3147249, e-mail: dayaeximindo@centrin.net.id, website: www.edwards.com.au. Hotline: 
0811814050/ 021-70640123. Dealers: Bandung: 6626128, 70453601. Semarang. 
7479846, 0816668172. Surabaya: 70198687, 5028869, 08123089697. Bali: 228786, 
08123914853. Lampung: 487984, 471770. Medan: 4572133, 4579768, Pekanbaru 
081314500072. Dicari dealer & sales. 


etalase 


setiap Senin dan Rabu di KLASIKA KOMPAS 


tampilkan produk unggulan anda disini 


aa 
LA” conjeo2o 


penggebuk 
AA Gea Ie mngaamna EN ae 

. 18 April 1963 ini sempat bermain untuk 

kenamaan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Solahart Super L 
Hemat Energi dan Ramah Lingkungan 


PEMANAS air Solahart 
buatan Australia yang telah 
digunakan lebih dari 1 juta 
unit di seluruh dunia, 
dengan desain stylish slim 
line memberi kesan 
eksklusif di atas atap. 
Tangki terbuat dari baja 2,5 
mm dilapisi dengan dua 
lapis enamel primaglaze 
membuat tangki tahan 
tekanan hingga 10 bar, 
serta didukung collector 
penyerap energi panas 
matahari sangat tinggi dengan kaca low iron tempered glass setebal 3,4 
mm dan double seal yang menjamin kekedapan collector sehingga 
tidak terjadi pengembunan di dalam collector. Garansi tabung lima 
tahun. Dapatkan hadiah langsung pompa Shimizu 125 watt atau 
voucher Carrefour (syarat dan ketentuan berlaku). (“/GPW) 

Informasi lebih lanjut, hubungi: PT Sincere Store: 4243173 (hunting), 4225129, 
422512526. Kalimalang: 88966866, Depok: 77205178, 77205644, Mangga Dua 
Sguare: 62310286, Bekasi: 88852305, Cinere: 7530075, Serpong: 5384929, Gading 


Serpong: 54204117, Bintaro: 98165217, Gandaria City: 29008010, hotline service 
call dan SMS (24 jam): 08111116119, e-mail: sincere solahart swh@yahoo.co.id. 


HE 
339 


PENGEN TAU 
INFO KEREN LAINNY 


FOLLOW 
DKOMPASKLASIKA W 


ITALINA? GWH-6IT 


Pemanas Air dengan Sensor Ion 


ITALINA hadir dengan pemanas air model 
terbaru yang memiliki layanan purnajual terjamin 
dan ekonomis karena hemat gas, serta dilengkapi 
multipengaman. Ada proteksi api menjalar 
(apabila terjadi percikan api yang tidak 
diharapkan, sensor ion akan memotong aliran 
gas dengan sekejap). Alat ini memiliki start 
dengan tekanan air yang rendah (0,02 MPA). Jika 
tekanan air melebihi batas, thermostat akan 
memutus aliran gas. Pemanas air Italina 
dilengkapi LCD display yang menunjukkan 
temperatur air dengan harga promo Rp 810.000, 
harga Jabodetabek. Luar kota ditambah ongkos 
kirim. (#/VTOJ 


Info lebih lanjut hubungi: www.glodokshop.com telp. 56959333, Niaga Jaya 
(Pamulang) 7445098, Mutiara 6284239, Hometech 6265619, Abadi Jaya Senen 
68600388, Megah Jaya 5733571, Sentra E (Depok) 7775439, SinarE (Cinere) 
7541444, Sarana Cibubur 87707655, Tiara 7394078, Omega 7261761, Abadi Jaya 
7395540, Langgeng jaya 7752527, Suka jaya 5847432, Depok E 7758611, Bandung: 
Amazon Lestari 022.4205244, Wonosobo (Jateng): 081327017278, Manado: 
085396273273, Medan: Robina 061-4520007, Berjaya 0614528833, Palembang: 
Sarana 0711.372868, Pekanbaru: Ratu Irama 0761587932, Bogor: City E 
0251.8313325, ITALINA 021.7248112, 7223406 . www.italinahome.com 


DAVE LOMBARDO 


1 Doaa Deo Lembar ye utan 


